HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: P.K. Ojong (1920-1980) 
ta 


Jakob Octa 


SEN 


19 


NOVEMBER 2012 


KOMPAS 


TERBIT 32 HALAMAN $ KLASIKA 
NOMOR 140 TAHUN KE-48 
Online: wwwkompascom 
E-mail: kompas@kompascom 


Telepon: Redaksi (OI) 5347710 
Iklan (021) 58679909 
Sirkulasi (O2I) 53679599 


Harga langganan 
Harga ceeran 


Rp 78000— 


AMANAT HATI NURANI RAKYAT Rp 3500— 


MILAD MUHAMMADIYAH 


Sang Surya 


Tiada 


Henti Menyinari 


”Kami tetap konsisten 
dan istikamah pada jati 
diri Muhammadiyah. 
M Din Syamsuddin, 
Ketua Umum Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah, 
menyuarakan tekad orga- 
nisasi yang dipimpinnya 
dengan suara lantang. 


Oleh ILHAM KHOIRT 


idato itu sontak disambut 
JP rian ita tonooo 
anggota Muhammadiyah 
yang memenuhi Stadion Utara 
clora Bung Karno (GBK) di 
“Senayan, Jakarta, Minyagu 
G8/1) pagi, Hujan deras yang 
tiba-tiba turun di tengah acara 
tak menyurutkan semangat ha- 
dirin, Mereka adalah pengurus, 


mahasiswa, siswa, atau pegiat 
Muhammadiyah dari sejumlah 
daerah dan Ibu Kota yang tiba 
sejak subuh. 

Perayaan serupa juga digelar 
di sejumlah kota dengan ber- 
bagai variasi acara, seperti di 
Makassar, Malang, dan Yogyu- 
karta. Kemeriahan itu sepadan 
hari istimewa yang sedang di- 
rayakan: milad (kelahiran) Mu- 
hammadiyah 100 tahun silam. 
Muhammadiyah didirikan di 
Yogyakarta pada 18 November 
1912. 

Kembali ke pidato Din, se- 
benarnya apa jati diri Muham - 
madiyah? Merujuk pada gagasan 
dan gerakan Kiai Haji Ahmad 
Dahlan, sang pendiri, organisasi 


(@ersambung ko hal 15 kol 13) 


Lihat Video Terkait 
"Milad Muhammadiyah" 
Si vodikompas.com/ 
imiladmuhammadiyah 


Simpatisan dan anggota Muhammadiyah memeriahkan peringatan satu abad Muhammadiyah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (8/1), Acara dibuka 
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan dihadiri wakil presiden ke-10 RI, Jusuf Kalla, Ketua DPD Irman Gusman, dan Gubernur DKI Joko Widodo, 


www.kompas.com 


siKOMPAS 


layanan 
berlangganan 


021- 2567 6000 


hotineakompas.com 


KOMPAS// 


#@ Navicula 


memilih 


Gitaris). Made Ob 


u tersebut berali 
psikadelk, sedikit unsur etnik, terutama perkusi 


pun satu dari enam albumnya sempat dilepas oleh label, 


rup asal Bali yang dibentuk 
n grunge, rock, blues, 
li, Band 


khusus perkusi tradisional Bali) itu, unt 
peringkat kedua Indonesa di Mari Modk Caling 201 Mereka 
pernah pula menggelar proyek erowd/unding untuk mendanai 
tur/konser kampanye orangutan di Kalimantan. Mengumpulkan 
Yana publik dari seluruh du ul internet, mereka sukses 
mendapatkan total dana lebih dari 2000 dollar AS pada Juli 2012, 
Mereka menjadi perwakilan terpilih dari Indonesia untuk konser 
di festival internasional bertajuk "PlanetRox” di Kanada, & 
September 2012, Akhir November ini, Navicula mendapatkan 
kesempatan rekaman selama tiga hari di Los Angeles, Amerika 
Serikat, di bawah bimbingan produser legendaris Aluin Johannes 
setelah menjadi juara pertama kompetisi internasional Rode 
Rock Competition, Kirimkan pertanyaan Anda kepada Navicula 
melalui kompaskita@kompascom. Cantumkan nama lengkap 
dan domisili Anda, E-mail ditunggu sampai dengan 28 November, 
Anda juga bisa mengusulkan tokoh pilihan Anda. Disediakan 
suvenir menarik dari Kompas bagi lima penanya terpilih. 


HARGA DAGING S, 
(RUPIAH PER KILOGRAM) 


API 


Kenaikan Harga 
Tidak Wajar 


Pemerintah Berupaya Naikkan Pasokan Daging 
s4 


JAKARTA, KOMPAS — Beberapa kalangan 
meminta agar swasembada daging harus segera 
dicapai untuk mencegah spekulasi harga daging. 
Dalam jangka pendek, pemerintah harus segera 
memasok daging ke pasar. Kenaikan harga daging 
sapi menjelang akhir tahun ini dinilai tidak wajar. 


KTI 
Minggu IM. Minggu IV!» Minggu IM” Minggu Il Minggu II 
NOVEMBER 2012 
"Harga daging sapi klas eemium G Jakarta sempat menembus 


Guru Besar Sosi 
Industri Pertanian 


kelompok tertentu karen: 
donesia tidak mandiri d 
pangan, Pola yang sama 
makan para importir saat ter 


In- “ 


Ekonomi 


Ketua Umum Perhimpunan Pe- 


ternak Sapi-Kerbau kelangkaan — kedelai (Rp 180.000 per kilogram pada akhir minggu ketiga, 
Indonesia Negan ioj ebeg waktu lalu. 

Boediyana, ig d “Tegul menga- 

hubungi Kompas di takan, dalam jangka MM oaging sapi NILAI IMPOR DAGING SAPI 
Yogyakarta dan Jar monongah, po DAN SAPI HIDUP TAHUN 2012 
karta, Minggu CI8/1), tah perlu mer 483013 MM Sapihidup”"—— (RIBU DOLLARAS) 

menyatakan, peme- semua pemangku ke: ja 


rintah harus tegas pentingan  memba- 


315557 


dan konsisten dengan 
target pencapaian 
swasembada daging sapi 2014, 


ingatkan, untuk kesekian kalinya 
pemerintah dipermainkan oleh 


has ulang produksi 
dan kebutuhan da- 
sing nasional, 

Dalam jangka pendek, peme- 
rintah harus menekan perusa- 
haan penggemukan dan importir 
daging untuk melepas sebagian 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


1291, 
15132 y30050 MN 206 - 
pu | 


ata en sapi 
Sumber Uthng "Kampas NO, Diolah dur Bahan Psat Sts da con Prdapangan 


2015 


258007 


sa, 
mama 
9 
( “| 
si hyustus 


DAERAH OTONOMI BARU 


Warga Tak Merasakan Kesejahteraan 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
mekaran daerah totap saja dila- 
kukan dengan dalih mendekat- 
kan pelayanan masyara- 

kat dan mewujudkan 


Ari Suharso GI), warga Rawa- 
Timur, Kabupaten Tulang 


yang, Minggu (8/ND, berce- 
rita, sejak lama warga 


Baca Juga 
sejahteraan rakyat. Fak- peka 
tanya, pembentukan da- Wiyah lan yang memadai ke wi- 
otonom baru sepan- layah di ujung timur Tu- 
1099-2008 tidak se- lang Bawang ini 
Pemekaran Kondisi jalan dari Sim- 


Belum Bisa 
Menyejahtera- 
kan 


Kabupaten Tulang Ba- 
wang, Lampung, meski- 
pun dimekarkan sejak 15 
tahun lalu, tetap dihing- 
api persoalan ketimpangan pem- 
bangunan. Banyak warga belum 
merasakan kesejahteraan akibat 
kesenjangan infrastruktur, 


pang Penawar dijalan lin- 
tas timur Sumatera me- 
MALS nuju ke Rawajitu Timur 
sejauh 69 kilometer saat 


sinya baik, jalur itu bisa ditem- 
puh dalam waktu 15 jam, 
Menurut — Ibrahim, 
Kampung Bogat 
Penawar Tama, Tulang Bawang, 
jalan poros yang menghubungg- 
kan sentra sawit dan industri 
tambak udang Dipasena ini ter- 


. tu per- 
baikan kecil pada 2007, Namun, 
tiga bari kemudian aspalnya ru- 
suk lagi,” katanya, 

Geliat pembangunan fisik sa- 
mgat lambat di daerah-daerah itu. 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


KRISIS GAZA 


Ledakan Dahsyat Terdengar hingga ke Rafah 


RAFAH, KOMPAS — Beberapa 
suara ledakan dahsyat dari gem- 
puran pesawat tempur Israel, 
Minggu (8/1) siang, terdengar 
ngat kuat di pusat kota Rafah 
ara ledakan itu me- 
mngejutkan penduduk setempi 
Frekuensi ledakan dahsyat di 
sekitar garis batas MesirJalur 
Gara yang semakin tinggi me- 
maksa otoritas setempat menu- 
tup sebuah sekolah di wilayah 
Salahuddin | dekat perbatasan. 
Aktivitas sekolah itu kemudian 
dipindahkan ke sekolah lain yang 
lebih jauh dari perbatasan. 
Menurut laporan wartawan 
Kompas Musthafa Abd Rah- 


man dari perbatasan Mesir-Jalur 
Gaza di Rafah, ledakan roket 
ket Israel itu makin sering terjadi 
menjelang sore. 

Sebagian penduduk Rafah pun 
berpindah ke tempat yang lebih 
aman karena beberapa rumah 
penduduk sekitar tapal batas se- 
ring menjadi sasaran roket Israel 
yang nyasar. Jendela beberapa 
rumah penduduk juga dilaporkan 
pecah, disebabkan getaran dari 
gempuran pesawat tempur Is- 
racl, 

Dari kejauhan terlihat pula pe- 
sawat pengintai tanpa awak mil 
Israel yang terbang tanpa henti di 
atas langit kota Rafah. Di se- 


berang pagar perbatasan terlihat 
kota Rafah sisi Palestina yang 
ps 


Sementara itu, Israel dan I 

mas kini terbelah antara saling 

melakukan tekanan militer dan 

menghadapi desakan untuk se- 

geru mencapai gencata 
Sotel 


secara menge- 
jutkan, Sabtu lalu, mengun 
kan ada pertanda tercapai ke- 
sepakatan gencatan dalam waktu 
dokat, Israel justru meningkat- 
kan gempuran dari udara dan 
laut terhadap berbagai sasaran di 
Gara. 

Jetjet tempur Israel, Minggu 


dini hari, menggempur dua ye- 
dung kantor media massa, Sedi- 
kitnya 8 wartawan luka-luka aki- 
bat serangan Israel itu. Tiga 
anak-anak berusia 1-8 tahun tu 
rut menjadi korban serangan Is- 
aed, Minggu pagi. 

Total jumlah korban di pihak 

sejak operasi mil 
Israel dilakukan, Rabu latu, men- 
capai 49 orang. 

Israel secara khusus mengin- 
car tokoh militer Hamas, Ahmed 
Gondour. Gondour telah diang- 
kat sebagai pengganti Ahmed al 
yang tewas pekan lalu, 


BACA JUGA HAL 9 


Haa : Sarapan Pagi T gi 


par 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


Argentina Beri Kontras 
Penghargaan HAM 


Argentina memberika 
bargian hak asasi 

o F Mignone 2012 kepada Ko- 
misi untuk Orang Hilang da 
Korban Tin 


donesi: £ de Urguiza 
nberikan penghargaan seca- 
imbolis di kantor Kontras, 
teng, Jakarta. Penghargaan 
enterian Luar 
eri dan Kepercayaan Argen- 
un 2007 kepada 
lembaga/perorangan ya 
luar biasa memperju: 
HAM dan melawan impu 
Haris Az: 
tina yang 
m 
ya pada 


akhir 1970-an dan 
sangat mendukung upaya 
lawan kekerasan di 

kan hukum terhadap pelangar- 
an HAM berat. (ONG) 


Ketidakadilan Picu 
Konflik Sosial 

Konferensi Waligereja Indonesia 
prihatin dengan konflik sosial 
yang m 

hanya tawuran pelaja 


Ke 


pi ju- 


ya konflik sosial akibat kesen- 
jangan sosia 


perseteruan 
penindasan ter- 


la pengurusan KWT pe- 

riode 2012- 2015 terdiri 

1 Mgr Leo 

M, Wakil Ketua IT 
Sekretaris 


POLITIK & HUKUM 


Dorong Indonesia Suarakan Perdamaian 


si dama 


Sekitar 1.000 orang dari berbagai organisasi mengikuti 
3 


Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (I8/1), Aksi tersebut mer 
Palestina yang menimbulkan banyak korban jiwa di kalanygan warga sipil, Mer 
Pemerintah Indonesia aktif menyuarakan perdamaian untuk P: 


olidaritas untuk Palesti 
ingan Israc ke wi 
juga mendesak 
cstina, Berita di halaman 1 


DPR Abaikan 
Kritik Masyarakat 


51 Kali ke Luar Negeri untuk Undang-undang 


KUNJUNGAN KERJA DPR 2011-2012 
urea Sasana maan samaan 
Kom Aa emng an Aastala EA AS UK 
Kumis DC1-1 IE — Kanada dn fa Sean Perjgan RUU Pee Rr Tr 


JAKARTA, KOMPAS — 
Meskipun terus dikritik 


masyarakat, anggota KA — Aa Jml Di 
Dewan Perwakilan Rak- Aga —— aa bata dist gratrar lan rege 
Bnbaasan RUU ist perhaar 
yat tetap melakukan KeRGaViT AAA Send dan Mara Paragon RUU Kei Gn Kestadai 
AAA H hn Damai eat 
Kuan aa a PUT KN Jah Dagis Pemboran RUU AT 
studi banding ke luar tomisiv 
Pa 8 Tana RUU Penyaran Te Tnagrs dan AS Periharasan RUU Perriaran 

negeri, Anggota Badan Kom 

& cat ke ena RU kata KT AMAN Seagate Pia KU aa era 
Legislasi berangkat ke pda 
Jerman dan Inggri ons RUU Sdn Yana — ABS RUU 

K Pansus RUU 2-3 Sept Li Jermandan Jepang Perenotatan Desa: 

untuk mencari masukan — mewawowa 


Bin tepsbs RUU TISar — bean AA MEA 
Bidan Ragu 26 RU kersiyaan 
Bongo I721Tov Jaman RUU KerSyuan 


penyusunan draf RUU 


PELUNCURAN BUKU 
Soekarno, Contoh Kepemimpinan Kuat 


JAKARTA, KOMPAS — In- 


n sangat penting 
ni oleh ger 


itu ditunjukkan antara sih bocah hingga dewasa dan 
rmo, presiden pertama In- tuangkan dalam. bukun 
donesi Guntur sering menyert: 
pemimpin dunia meng-  kamo berkeliling dunia hingga 
Indonesia dan mengt- mengenal tokoh-tokoh . duni: 
ung Karno,” uj yang sangat menghormati Indo 
esia dan Soekarno, 


itu 


tor Socka 
As Jauhi materialisme 
Bapakku, Kawanku, Guruku di Yenny Wahid, putri 
carta, Sabtu (17/11). Presiden Abdurrahmu 
'karno berti n dengan (Gus Dur), dalam kesempatan 


ntan 


Fitegerald Kennedy, 
Robert “Bobby” Ke 
mimpin Victnam Ho Chi Minh, 
Pemimpin Uni Niki 

Kruschev, Pemimpin China Zhou 


si generasi mu- 
“da Indonesia seka 


ngat role 
karang ini. Kepemimpinan Soe- N 
karno sebagai negarawan, ayah,” Yenny mengingatkan, para 


mpak pu 


Anggota DPR, Tjahjo Kumolo, 
itu, sebelum peluncuran buku ter- 
Soe- sebut, mengatakan, 
yang pertam 
1977 di ban 


Buku ini diterbitkan kembali un- 
tuk inspirasi bagi generasi mud 
Indon 

“Ini berbeda dengan buku Di | Jerm 
Wahid — Bawah Bendera Revolusi. 
belajur mengenal Soe 


1 berbed 


hjo. Dalam peluncuran buku 
hadir Siti Hu- 
tami Adiningsih (Mamick Soe- 
harto). (ONG 


@ 


Lihat Video Terkait 
Peluncuran Buku 
Bung Karo” 

di vod.kompas.com/ 
bukubungkarno 


Kita | dang teknologi, 


Untuk studi banding, anggo Rp 187 miliar, 
Panit ja) Re 
Undan Keinsi 
Balegdi 
nurut a 
Keadilan 
bongan pert 
man pada Sabtu A7/ 


gara maju 


ng me- 
u 


unjungan ke | 

negeri tetap tidak efektif, Hal itu 
bukti dengan 

JU yang diuji m. 

stitusi 

ut Ronald, 


ngan hukurn 
bagi profesi insinyur. Sementara 
Indonesia hingga saat ini belum 
memiliki UU Keinsinyuran. 


Anggaran meningkat 


bongan itu dipimpin Wakil Keti yang lebih efektif dan efi 
Baleg Sunardi Ayub. Direktur Monitorii tuk mengumpul 
Rombongan ini terdiri si, dan Jaringan Pusat Studi Hu- — membandingkan pcr 


kum dan Kebi 


berlaku di luar negeri 
ya, mengundang pi 
terkait dari luar negeri 


anggota Baleg dan dijadwalka 
kembali pada 23 November, 


pilih kuret 
telah memiliki UU Keinsin 
n juga dikenal maju di h 


pasal itu tidak 
kewajiban anggota DPR untuk 
nublikasikan laporan hasil” Menurut data PSHK, sejuk 
kunjungan kerja, 2009 DPR melakukan 51 kun- 
jungan kerja ke sejuml 


lam penyusunan draf RU 


Rombongan kedua dj 


lum termasuk kunjungan Panja 
dan Inggris. 


krat, Didi Tr 
menjelaskan, Inggris dipilih 
bagai negara tujuan karena 


tolak Perhimpunan P 
donesia Berlin karer 
Gif dam tid 


tidak cfek- 


anggaran kunju 
ningkat setiap tahu 


lah itu naik sekitar Rp 4 milliar 
dari anggaran tahun 201, yakni 


TDP ke Jerman padu April 2012 
lalu. (NTA) 


Selamat Kepada 


RUMAH SAKIT 
ROYAL PROGRESS 


ATAS KEBERHASILANNYA MEMENUHI 
STANDAR AKREDITASI VERSI 2012 & 


LULUS TINGKAT PARIPURNA 


SANBE 


Ao yusion 


Jl. Danau Sunter Utara, Sunter Paradise I, Jakarta Utara 


mrloperkoran @ 


Sponsored by : 


my 
PARADISE 


SERPONG CITY 
The Paradise For Children 


PT. SUBUR BROTHERS 


Kontraktor Jalan, Jembatan & Salaran 


? KALBE 


www.royalprogress.com 


GMATAHARI 


DEPARTMENT STORE 


ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 POLITIK & HUKUM 


3 


BANK CENTURY 


KPK Bidik Dua Pejabat BI 


JAKARTA, KOMPAS — Ke BM, dal got Ti 
misi Pemberantasan Korupsi vestigusi Badan Pemeriksa Ke- Soesatyo. "KPK sudi 
membidik dua pejabat Bank In- uangan, mendapataliran danaRp surat ke DPR untuk men 
donesia sebagai tersangka baru 1 miliar yang belakangan dike- perkemb: 

dalam kasus dana talangan Bank 

at BI itu d 


Ikan kasus 


pemberian 
bentuk fasilitas pet 
ka pendek, 

Saya me 
Bank Indone 


nk Century meskipun bank 
tersebut dinil: ak. 


lasa (BI/MI) besok," katanya. 


prestasi 
3 April 2010, 


sia (BI) yang bal KPK segera me 


dan SF yang sel mi akan mendorongn 


nangani perbankan dan pembe- — DPR. Terlalu lama jika kita 


rian dan talangan dalam bentuk — menunggu dua tahun 
fasilitas pendanaan jangka pen- tuk menct 
ie 


Jadi penyidikan) 

kan dua tersangka Minggu sore, 
Saat ditanya dua pej 

KPK harus cbut-sebut di DP 


dek senilai Rp 600 mili 
yagota Ti 
as) DPR u 
anan Bank Cen- bernur BI Gaat itu) Bocd 
isal, Minggu "Timwas Bank Ce 
@/. 9/1, rapat membahas rumus- 
Menurut Akbar, penet n akhir Timwas Bank 
membahas perte- — kome 
yang akan — konfirm 
baru mi, Bagi BI, mari kita hormat 
ujarnya. asas praduga tak bersalah," 
tanya. (AR) 


 ujarny 


pala Grup Hui 
asyah belum bersedia 
"Kami mem 


Century dari peny 
menjadi penyidikan. 


as DPR, Bambang 
ngirim 


im yang terkait hasil penanganan kusus 
Adapun SF Bank Century, yaitu peningkatan 
Bank 


un KPK Abraham Samad 


ditingkatkan (men- 


as BI Difi 


kau 
i dari KPK secara res- 


Sekretaris Kabinet Dipo Alam (kiri) bervengkera 
udhoyono yang akan bertolak dari Banda 


AUDIT HAMBALANG 
DPR Pertimbangkan Interpelasi 


KOMPAS — Re- nanyakan mengenai tata kelola persetujuan menteri 

abilitas Persetujuan anggaran multi 
years juga hanya dilakukan oleh 
dirjen (direktur jende- 
| seharusnya men- 


tiksa Keuangan (BPK) me 
jukkan 
am tata kelola 


lahan du- 
nggaran di ke Sama dengan F-PAN, Praksi 
1 di Bukit kar (FSPG) juga belum 
1 Barat, menentukan sikap, " 

Ada pelanggaran 3 
nya ada pel 
im proses peng 


las proyek pemban 
pendidikan, pelatiha 
olah olahra 
Hambalang, Bogtor, Ja 
ih dipertimbangkan 
aksi di Parlemen. 
Hingga Sabtu A7), 
sistraksi belum see 
mutuskan 


itu, meskipun frak- 
belum 

Sekretaris Fraksi Partai Persa- 
tuan Pembangunan 
Arwani Thomafi ber 
& rekomendasi BAKN agar DPR 
a hak interpelasi 


Juwarno 
ada kep 


Iusan resmi fraksi terkait rek (multiswars) yang di 
mendasi aris Ko- 

luhraga “Rekomendasi interpelasi itu 

itu), Pa- kan sudah diputuskan BAKN, se- 

Namun, Teguh akan me . kontrak ta- tu. Maka 


rong fraksi mendukung penga 
maan hak interpelasi untuk m 


tas Rp SO miliar harus melalui 


PD TOYOTA 


moving forward P- 


THE LEGEND CONTINUES 


JAKARTA, KOMPAS 
n anggota DPR tidak hany 
menterian seperti laporan Sekretaris Kabinet Dipo 
m ke Komisi Pemberant: 


Kongkalikong pejabat 
terjadi di tiga ke- 


san Korupsi. Kongka- 
Ini terjadi di semua kementerian, 


nyeleng 
pertanyakan. Hal itu terungkap nyak terjadi di 


paran seperti diklaim pet 
u DPR Kunci transparansi 


rukan Lembaga Penegak: 


sebagai pembi 
Kotua KI 
anggota Kom 


dalam kasus korupsi wi: 


kan potensi penggelembus 
Agung Darmono 


goddas nu 
kasus y 

indikasikan ada px 
parpol di ks 
baga, Elite parpol bermain 
Baran di 
menterin 


al Forum Indonesia untuk 


im diskusi di R: nengapresiasi positif 


rena pembahasar 


pa pers Presiden Susilo 
1). Dipo Alam sebelumnya 
dugaan kongkalikong deng 


Kongkalikong Merata 


Laporan Dipo ke KPK Memicu Saling Curiga 


Mainan elite politik 

Namun, isu korupsi dinil 

nya menjadi komodit 

politik. & Namun, Ketua DPP Partai De- 
memberantas korupsi dari pe-  mokeat Ikhsan Modjo m 


#ara semakin di- kongkalikong justru ba: 
menterian yang 
dipimpin menteri nonparpol, 
Ikhsan mendukung tindakan Di- 
tegi Nasional di po melaporkan ikong 
y (8/D. Hadir anggaran di tiga kementerian 
Terkait 
K Bibit Wakil Ketua Komisi 1 Tubagus 
i III DPR Bam- Hasanuddin meminta p 
yo, dan praktisi hu- tah segera mengklarifikasi Dipa 
i, supaya tidak beri 
ja KPK Busyro Mu- curiga, Menurut di 
beberapa — mengenai anggz 
ng ditangani KPK m misi 1 dan Kementeri 


diskusi 


karena 


PAT. 


KING OF THE WORLD 


Visit Auto2000 Branches for more information 


“Terms & Conditions Apply 
fl 


500898 pa 9 


www.3uto2000.co.id 


mrloperkoran @ & 


LAND CRUISER 


PROGRAM 


SPEKTAKULER" 
TOYOTA 


GRANDPRIZE 
LEXUS Gs250 


AVTO 2000 


Urusan Toyota jadi mudah! 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


Achmad Yamanie 
Tidak Profesional 


Tidak Boleh Lagi Bersidang 


JAKARTA, KOMPAS — Tim Pemeriksa Mahkamah 
Agung menemukan tulisan tangan hakim agung 
Achmad Yamanie yang menuliskan pidana penj 
selama 12 tahun terhadap terpidana mati perkara 
narkotika, Hangky Gunawan, yang tidak pernah 
disetujui kedua hakim lainnya. 


mor 3 Tahun 2009 te 
Pasal 1 huruf d, alas: 
a diterima adi 
mani at 


sakit yang 
ah sakit jas- 
rohani secara terus- 


meriksa MA telah memeriksa 
jelis hakim yang menangani 


juga pernah membatalkan hu- 
kuman mati terhadap warga Ni- 
#eria, Hillary K Chimerie, Hillary 
yang didakwa atas kep 

58 kilogram heroin akhi 
putus penjara 12 tahun. 

juga pernah membeba 
dar narkoti 

Cipto Rimb: 
divonis pen: 

Di Yogya 
muh Konstitusi 


ka 


(unprofessional con: 
itu, Yam 
nie diminta secara ksatria meng: 
undurkan diri nie patuh 
dan meresponsnya, Ia juga m 
nyadari kesehatannya belakun 


, tidak terdapat cukup 
bukti ada pelanggaran kode etik 


Terkait pengundu 


derita per menurut Djoko, ket 


dan prostat memerintahkan Yamanie tidak — mer hakim agung y: 
lagii bersid: mengundurkan diri karen 
pkan Juru Bi-  likan sen akibat 1m 


salah adala 
kim agung 


ksatria, Namun, ha- 
gundukan 


Ih Agu 


Ma) 
Doko Suwoko dalam j 


ingannya kepada panitera 
ika dalam perkem- 


penjelasan 
kesimpangsi- mosisika 
satu penila 


tahu 


€ pada slah 
a enggak 
ra kontroversia 


an itu 


leh berhurap MA mei 
uunduran diri Yar 


GISLASI 


RUU Kamnas Bisa Menjadi Bencana bagi Rakyat 


JAKARTA, KOMPAS — Ran- 
cangan Undang-Undang Kea- 
n Nasional dinilai meng- 
ancam kehidupan berdemokrasi 
dan mengkhianati martabat rak- 
1 Penguasa dengan menggan- 
militer diberi kekuasaan 


bahasan RU 
kukan perub 
mulisan ya 


tu hingga dila- 
filosofi dan pe- 


nnas”, Minggu (18/1) di 
Hadir dalam konferensi 
pers AL Araf dari Im- 
parsial, Romo Benny Susetyodari 
Konferensi Waligereja Indonesia, 


dani, KH Mami 

pengamat kepoli 

Bambang Widodo Umar, sosiolog 

Thamrin Amal Tamagola, man- Rancangan Ur 

tan anggota Komnas HAM MM menilai, RUU Keama 

Billah, mantan anggota DPR Ig- hadir dalam acara petisi bersan 
is Suprapto, Hendardi dari Amal Tamagol 

Setara Institute, Andar Nubowo 

dari Angkatan Muda Muham- 

madiyah, Agus Sudibyo dari Di 

in Pers, Usman 1! 

Kontras sosiolog Otto 

din Ishak, dan mantan jaksa mi 


nulhag, 


Indang 


h. Bahkan, RUU 
niliki 40 pasal bermasalah 
berpotensi untuk peny: 
In kekuasaan. Usma 
nenyoroti Pasal 1 
in ideologi sebagai 


ri filosofi sampai pe- 

Meski pemerintah 
telah mencabut be 
pasal, secara 


lak 


«harus dihudapi de- 
rahan pasukan, Pasal 
1 ki 


Sejumlah tokoh yang masuk Koalisi Masyarakat Sipil mengangkat tanya 


in Nasional mengkhia 
tersebut 


bersama untuk me 
arta, Minggu (18/11), Ke 


ti reformasi d 
in Usmi 
Pramodhawa 


hukum sehingga cukup dis m 

i Polri 

RUU Kammas ini juga sarat 
kepentingan re- 


ndasar, yaitu definisi pe 


at n internal, dan 


in hukui 
Sudibyo mendorong agar 
lakukan. yeral 
nolakan lebih masif kare 
sangat terancam, (EDN) 


Wlobal yang menggtun: 
militer sebagai pengawaln 
Menurut Ji 


SIDANG KORUPSI 


Harapan Hakim pada Kej Jujuran KR tahd 


1 kasus 
ngurusan dai 
n infrastruk- 
dan ko- 


Pada sidang korupsi dana p 
nyesuaian infrastruktur dac 
(DPID) dengan ter 
el Pouz puda pel 
nge 


ingkar 
Ht" u Ode tetap d 
kan ke Banggar DPR meski tis 
kabupaten di Aceh (Bener Mc 
riah, Pidie Jaya, dan Aceh Be- 


tur daerah, pe 
r salah satu haki 


rapan menguak 
lurkan pada 
hd beber 


yan lugas, in konsisten 
memerintahkan penangkapan 
Haris Andi Surahman, penyuap 
anggota Badan Anggaran Wa 

Ode Nurhayati, yang masih be- 
as. Di hampir setiap sidang, ia 
memerintahkan jaksa Komisi 

Pemberantasan Korupsi me- 

dili Haris 

ng tahu 
duduk soal kasus suap itu, 


kejujuran Fuhd. F 
kali disidang dan d 
dangan 


tiba dimarahi 
Pekerjaan Umum: 
ten Pidie Ji 


1d 


Pahd selalu lupa. 
Saat sidang p 


meriksaan di- 


wwwemariafrarice.co.id 


CENTRE STAS 
CONFIDENCE 


Kami yakin bahwa setiap wanita adal 
seorang bintang dan berhak mendapatkan 
yang terbaik. Tingkatkan kepercayaan dia 
Anda dan sempurnakan penampilan Anda 

bersama kami. Pendekatan holistik kami) 
mengevaluasi area yang bermasalah dan 
memberikan solusi tepat. Lengkapi 
pembentukan tubuh Anda dengan saran 
dan pola gaya hidup dari kami. Segera 
akan mendapatkan siluet lebiti 
lekuk tubuh yang terbentuk dan peng 
Inci tubuh yang terlihat jelas, 
sendiri dan dapatkan lebihi 
hanya di Marie France 


Fahd, proyek di dua kabupaten 
itu sudah didahului Mir 
Ant ota DPR dari F 
Partai Demoki 

Sudah dua kali Mirwan di 


tidak perny 
an Bada sebut, cerita versi Fahd lebih Io- 


Partai Ki 


Orang dari Pemkab Pidie 
dan Bener Meriah juga 
1 menuntut 
kan, Menurut 


ngetahui pengurusan DPID Dulu, orang berharap Wa Ode 


yang dikaitkan dengan ketiga yefaran di 
kabupaten yang sedang diurus DPR. Bahkan, hakim beri 


uhd, Bukti itu berasal dari ke- 
terangan Fahd dan didukung ke- 
erangan pegawai Bank Mandiri 
1g DPR yi ygatakan. 
Ode hadir di Bank Mandiri 


Wa Ode membi 


cabang DPR dan bahkan ber- —— ennya menga 
temu Fahd da is di ruang: lah konspii 
an prioritas saat transaksi pe- kam Wa Ode. 


nyetoran uang Rp 2 
lakul 
rekening Hari 
Wa Ode me 


ar di- 
Ihd ke 
kemudian ke 


ika majelis hakim dan 
publik ber 
ceri 


ara tang 
sejawatnya. (AMIR SODIKIN) 


PROGRAM PEMERINTAH PRO RAKYAT 


MENUJU INDONESIA 
BEBAS KAWASAN KUMUH TAHUN 2025 


Ti ujad Nyak peran Pena Mendorong Fecbanginan 
Perumahan dan Kawasan Pemukiman 


Untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mewujudkan impian menempati rumah 
di kawasan hunian yang layak dan tertata rapi, pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat 
(Kemenpera), memiliki program Pengembangan Kawasan yang terdiri dari 6 kegiatan : 


RP3KP 
(Rencana Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan dan Kawasan Penvukimman) 
Merupakan skenario program 
perumahan dan kawasan pemukiman 
propinsi atau kabupaten/kota yang 
pemerintah daerah 


pembangunan 
da tingkat 


isusun oleh 


HUNIAN BERIMBANG 


Kebijakan untuk mendorong tersedianya rumah bagi 
MBR 


melalui subsidi silang antar berbagai 
ikasi hunian agar tercipta perumahan dan 
n pemukiman yang harmonis secara sosial 
ekonomi, dengan perbandingan jumlah unit Rumah 
Mewah, Rumah Menengah dan Rumah Sederhana 


yaitu 1:2:3 


PLP2K-BK 
(Penanganan Lingkungan Perumahan 
dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan) 
Penanganan perumahan dan pemukiman kumuh 
dilaksanakan dengan cara pemugaran, peremajaan 
serta pengelolaan/pemeliharaan yang berkelanjutan. 


DAK 
(Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan 
dan Kawasan Pemukiman) 
Dana Pemerintah 
Pemerintah” Kabupaten/Kota untuk 
infrastruktur bagi perumahan dan 
pemukiman baru bagi MBR. 


Pusat yang ditransfer kepada 
membangun 


kawasan 


PSU 
(Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) 


Bantuan yang diberikan kepada pengemba 
perumahan berupa dukungan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Umum berupa jalan dan drainase untuk 


mendorong” pembangunan perumahan — dan 
pemukiman baru bagi MBR. 
PROGRAM KOTA BARU 


Bertujuan mengurangi beban dan permasalahan kota 
inti dengan menciptakan kota mandiri atau kota 
satelit. 


www.kemenpera.go.id 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 POLITIK & HUKUM 


JAJAK PENDAPAT "KOMPA 


Pemekaran Belum Bisa Menyejahterakan 


Di samping anggapan umum bahwa pemekaran di nong”'ini ter- & Menurut Anda, Tidoktaha—— @"Menurt Anda, bagaimana kemandirlanderah otonom bau tehadap pemerintah pusat dalam 
7 4 catat ma 198 persen, lebih IA8 pemekaran daerah selama ini?” (persen): 
daerah merupakan solusi untuk pemerataan Pake Iter pE cat Anta 11 apakah pemekaran y peng AA TAK 
tinggi dari rata-rata nasional daerah yang "aah MANDIRI TOMANG 
pembangunan, publik menilai pembentukan daerah yang berkisar pada 19 persen. balak 
: pi in Me aa 
otonom baru belum bisa menyejahterakan Ekses negatif emelattntan 3176 aa kain dayabega darah 23 P3 
masyarakat. Alih-alih semakin mandiri, banyak Pansel uj (Peningkatan kegiatan ekonomi 39,4 MAN GO/N SG 3 
wilayah otonom baru tetap bergantung kepada - Mas Dao Olah 
pemerintah pusat. 1 Pan San Gak pajak Ana dangan KEPUASAN RESPONDEN (PERSEN) aras 5 ap rotasi 
Winera pemerintah daerah, WAK MK 4 Tas 
Oleh SULTANT Ga PUS TAU (imorena | 
SN atau solusi untuk peme- Menyelenggarakan kehidupan politik yang demokratis. 362 NK SGBIRN 63 peovasiidea untuk 2030 
L:z pemekaran daerah rataan pembangunan di daerah, — lisasi, Namun, Memajukan perekonomian daerah 40,1 MAN niS7OMn 29 'negara sebesar peelaa 
pascareformasi bergera $ L sih bersei Mengelola kekayaan lam untuk kesejahteraan rakyat. 29,2 MANNNNNNAIKBMIN NY 9,6. Indonesa?" (persen) 
begitu cepat sehingga sulit Tanpa kesejahteraan sentralistik ekstrem Mengatasi kon sosial 3,1 KANNEENSG KMR 5:7 
dikendali ing yang perlu derung memi 31-40 provinsi 


565: 


am 10 
catat tambahan 205 daerah oto- 


bijakan ke arah konflik, baik an- 
tara pusat dan daci 


1@ Evaluasi Pemekaran Daerah 


nom baru (DOB) hasil peme- responden setuju, p konflik antarelite dan warga, 
Jumlah ini dipastil daerah yang dilakuk: persoalan tersebi . SEJMLAM ALASAN Conton 
bertambah karena aspirasi p yuatan seni- : PN Eni Gani ON AG Para 


terus berkembang, 

Laju pertumbuhan DOB | 

berbanding terbalik denga 
berlakukan ot 


kepada masyarakat. Sumsel) Provinsi Papua Barat (dari 
: blasanya untuk mengatasi Provinsi Papua), dn Kabupaten Keetom 
Kompas la dari Kabupaten Jayapura) 
negatif ea 


memotret tentang 


nomi daerah. Sejak merdeka erah mencari sumber pendapat- — tersebut. Seban persen pernah mejadiibukotalrian Barat — 
hingga tahun 1999, Indone in sendiri masih lemah sehing- responden mengakui, kebijak: Tarbadaan Roda aa “Povinsi Gorontalo dengan Provinsi 


h oto- tetap bergantung ke otonomi daerah ikut me: dawah Induk dan caon. Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa 
merintah pus kan sentimen kedaerahan, Otv 1 — atah pemekaran Utara dengan Kabupaten Minahasa 
mena ini juga terekam nomi Ana esa end» 3 5 mania pobngan Lnloyaborui ena 
Had Timur (Kaltim), Kabupaten Konawe 
rah kaya dan daerah miskin, Wi 2 Tn Si Kg 
Sisik, separuh membentuk oligarki loka Di Bea Pn Sa BN direl ys 


wewa) Goscaran) @ esa 


Sumbu Labu "Kemas MMO. 
Peibangin tan Moghupuwa 


SK 


n responden yakin, peme-  nyuburkan korupsi, kolu 
urusan nepotisme, serta membe 
didominasi oleh pada pemerintah pusat. Begitu uang kepada p: 
uga soal pembiayaan belanja 
pegawai 

persen responden berpendapat 
sama, Bahkan, dalam merang- 
sang perek 
pun responden pere 
belum mampu membi: 


sangar sop pe Patner Pa dna, otnan 


pemerintah: 
kepentingan p 
Ketika reformasi berul 
utan otonomi daerah 
pendulum peng 


nuansa SARA, kesenjangan an- Djohan menuturkan, sebanyak 
enjalankan otonomi yang tara kelompok kaya dan miskin, — 80 persen DOB masih berkinc: 
telah diberikan, Separuh: serta kesenjangan lom- ja buruk, dan beberapa di an- 
atakan, semen-  pok mayorit nya dianggap $ 
merupakan ber Untuk menek 
isme yang berpotensi m 
stabilitas pemerii 
Sebagian besar 


i tercermin dari pe 
at 58,5 persen responden 
ikan agar pemerin- 
ah mengakomodasi aspirasi pe- 
an ketimbang mengheni 


trol secara ketat pembe 
DOB untuk menghind: 


uk 205 POR. J 
n 1 provinsi 


ru 
tah pusat dalam pengelolaan ke. 
sebuah daarah, Da kaya aon untk se den mengaku, senti- 
k kasus, pembentukan  raun umum, Hal ntimen lokal tersebut orium terse- responden yakin kondisi geografis, sosial-politik, 
DOB dilatarbelakangi kei un pemda kurang kreatif terus menguat hingga sekarang, langkah yang daerah saat ini masih terkendali ekonomi, budaya, dun sistem 
untuk mendekatkan pelayanan i sumber peri bahkan ikut berperan dalam tepat menghadapi cuforia peme- — pemerintah. pemerintahan. 

kepada masyarakat terutama di sendiri mekanisme politik untuk me ran daerah saat ini, Dukungan Pemerintah harus mengon- (ATBANG KOMPAS) 
daerah denga Ketergantungan ik seper- 
crah dan birokrat. 


pemerin- 
menerapkan kebijak: 
n DOB. separuh bagian (55, 


dalam kurun 
tentu dengan memperhatikan 


baru ini, kini In- 
i 529 duerah 


yang terdiri di 
402 kabupaten, 


provinsi berikan kepad 
baru dan 150 calon kabupa- untuk mempercepat pembu- 
ten/kota. ayunan wilayah tersebut. separuh responden meri 

Ik pendapat Kompas Sayangnya, tujuan mulia ter- 
bisa diwujudkan 


ci ngan 
meurusan lokal, Lebih dari — Kendalikan pemekaran 


ing- Per ukan DOB secara 
tahun 1999 hingga 


hun 2012 telah mengukir In- " 


sebagai satu-satunya 
politik yang demokratis di an pertambahan da PEMBERITAHUAN 
PERPINDAHAN ALAMAT KANTOR 


rah, memajukan perekonomian ah otonom terbanyak dalam 
nerah, dan mengatasi konflik waktu singkat Sayangnya, pres- 
warga, tas tersebut berbanding terbalik 

Melalui iklan ini, kami memberitahukan bahwa efektif per tanggal 
Kp Djohermanyah 19 Nopember 2012, PT AAA ASSET MANAGEMENT akan 
Yumenempati kantor baru yang sebelumnya beralamat di 


dan setahun kemudian n: 
hingga Rp 45 triliun, & 
lum mendongkrak kes 


ya, primordialisme lo- — dengan tujuan pe 
wat. Perpecahan clite DOB, Dirjen Otonor 
politik lokal, konik warga ber- 


PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS 
GEDUNG EOUITY TOWER LANTAI 22 
JL JEND SUDIRMAN KAV. 52-53 
£ BA 201 son (TJOURNEY to HOLYLAND PAN ARTA 12100 
00 Sand TELP : 462 21 2991 6600 
& MO IROPI MOHUONT stunO DEL ny an S2OB FAX : 462 21 515 3705 


Ka" : AG rom 
UAN Na Ear WA “2598 | 


"LOW SEASON GROUP SERIES T END OF YEAR GROUP SERIES 4 Ya GA 

(POKOK MANOSMAN Dy Jet ' #0140 MNOKOK PATIAYA TO/OA ae) PT AAA ASSET MANAGEMENT 

esa -—Iaagenibendaid! 2.500 (adanya 178 Matana PLAZA ASIA LANTAI 18 
(TAGAR WIB anyar jedapinnyakeranan an Pat JL. JEND SUDIRMAN KAV. 59 


Aa pn ema 
lai “20 Dop Dae 25 /AO ALSSIK BIT OLAL 

Pr Oa 20 aa 
Manna nias Sa HA Lp: 

Sa Pa PA pegongaang ban pe tea 2576 | 2108 FAX : 462 21 515 3181 


(8 70 YANTASNO KOREA WTN JtaU Dy Ke name Heater 
kk rae ip paten mn tanggal tersebut, segala bentuk komunikasi dan 
8 0 GRAND KOREA TOUR by CX surat menyurat yang berhubungan dengan 


Amma 
Yama Nanang “ Peng nngfah ASSET MANAGEMENT di tujukan kealamat baru 


www kiatrav 


Berubah menjadi (Alamat Baru) 


(021) 30: (021 Jaa 8 (021) 6667 6760 (022) 204 1488 tersebut diatas. 
(021) 723 3666 021) asat (021) 897 2730 Sa gasayan 


ALI. NEW 
XENIA 
GRATIS 3 TAHUN JASA SERVIS “ S Angsuran mulai 


GRATIS 3TAHUN OLI — 1 6 
GRATIS 3 TAHUN SPARE PARTS ») Jutaan 


Bonus Happy Kontrak Servis 3 tahun/60.000 Km untuk pembelian Xenia dil 
'akan membuat hati Anda menjadi tenang karena selama 3 tahun 
/Anda tidak perlu membayar lagi Jasa Servis. Oli. dan Spare Parts setiap per 
Kunjungi showroom Daihatsu terdekat sekarang juga atau hubungi” 
Daitatsu Access untuk keterangan lebih lanjut! 


DAIHATSU ACCESS MA daingonesia 
(C rom rai 500 898 9 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


6 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Muhammadiyah Setelah Seabad 


crayaan seabad usia organisasi 

d) sosial kemasyarakatan 

BAM Muhammadiyah dilakukan di 
tengah situasi bangsa dan dunia 
menghadapi arus perubahan. 


Segera terbayang tantangan yang dihadapi Muhammad 
yah dalam memasuki periode ubud kedua. Sudah pasti, 
Muhammadiyah, sebagaimana dikatakan Ketua Umum 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, bu- 
kanlah pemain tunggal lagi. Banyak pemain baru be 
muneulan di panggung kehidupan sosial kemasyarakatan 
seiring dengan datangnya gelombang liberalisasi dalam 
bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan, Sudah terlihat 
pula tantangan dari kekuatan pasar yang ganas ataupun 
ideologi radikal global, 

Jelaslah tantangan yang dihadapi tidak lebih sederhana, 
tetapi Muhammadiyah dengan segala pengalaman dan 
sumber daya kemampuan yang dimilikinya dapat m 
lakukan jauh lebih besar lagi untuk Indonesia, kem 
musiaan, dan dunia. Sej 
madiyah dalam bidang pendidi 
sial-ekonomi sangat dirasakan dan dihargai, bukan hanya 
oleh Muhammadiyah sendiri atau masyarakat Islam, 
lainkan juga oleh masyarakat luas Indonesia dan dunia. 

Sejak didirikan pada 18 November 1912 di Yogyakarta 
oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah melakukan 
transformasi kultural, antara lain, dalam bidang 
didikan, kesehatan, dan sosial-ekonomi, Upaya. 
sosial yang dimulai Ahmad Dahlan dan para pengikutnya 
100 tahun lalu tampaknya masih perlu diperkuat dun 
diperbesar lagi karena ternyata kemiskinan, kebodohan, 
dan keterbelakangan, yang menjadi keprihatinan Ahmadi 
Dahlan seabad lalu, masih mengancam Indonesia saat i 

Setelah 67 tahun merdeka, juta: 
masih berada di bawah gt 
Jinalisasi secara ekonomi masih terus berlangsung Atas 
kenyataan itu, sikap kepedulian dan belas kasih yang terus 
ditekankan Ahmad Dahlan perlu direvitalisasi, Dengan 
menggunakan momentum peringatan seabad kelahiran 
Muhammadiyah, bangsa Indonesia seyogianya menghi- 
dupkan lagi perkuat semangat kepedulian, s0- 
lidaritas, dan keberpihakan terhadap orang-orang te 
pingsirkan seperti yang dilakukan Ahmad Dahlan, 

Kiranya penting apa yang dikatakan Din Syamsuddin, 
Muhammadiyah dalam memasuki abad kedua tidak hanya 
melanjutkan transformasi kultural dalam bidang pen- 
didikan, kesehatan, dan sosial-ekonomi, tetapi juga akun 


kpotlan, keberpihakan, kasih sayang dan wal as 
@lelankan era dicontohkan Ahmai Dah. Lebih 
karena semangat kepedulian dan solidaritas sosial di ka- 
langan masyarakat Indonesia kedodoran. FI 
masyarakat seperti jalan sendiri-sen 


Mengungkap Kongkalikong 


nisiatif Sekretaris Kabinet Dipo 
Alam melaporkan kongkalikong 
antara pejabat kementerian dan 
anggota DPR kepada KPK 
memicu pro dan kontra, 


Ada kelompok yang mendukung langkah Dipo membu- 
ka praktik kongkalikong di dalam pemerintahan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono, Namun, ada juga yang menyg- 
kritik langkah Dipo tersebut. Sejumlah poli 
langkah Dipo mungkin bertujuan baik, tetapi langkah 
tersebut dinilai merupakan manuver politik di luar lingkup 
tugas Dipa. 

Kecenderun 
menjadi 
Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyerahkan sejumlah 
nama anggota DPR yang disangka memeras BUMN. La- 
poran Dahlan disampaikan kepada Badan Kehormatan 
DPR. Reaksi anggota DPR yang dituding pun sama, mcm- 
bantah tudingan Dahlan dan meminta Dahlan menyam- 
paikan bukti yang lebih valid, 

Apa yang diungkapkan Dipo mengenai kongkalikong 
pejabat di kementerian dengan anggota DPR sebenarnya 
hanyalah mengonfirmasi persepsi publik soal permainan 
anggaran yang melibatkan eksekutif dan legislatif. 
Penggelembungan anggaran tersebut jelas telah merugikan 
hirnya menyengsarakan rakya 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) itu juga menegaskan bahwa kongkalikong, sebagi 
titik awal untuk mengambil uang rakyat, masih terjadi pada 
era pemerintahan Yudhoyono. Juru Bicara Kepresidenan 
Julian Aldrin Pasha mengatakan, langkah Dipo melaporkan 
dugaan kongkalikong tersebut merupakan inisiatif pribadi 
Dipo dan bukan merupakan perintah Presiden. 
ik memang telah terjadi. Perang per- 
inggota DPR dengan Dipo dan Dahlan 


menghendaki laporan Dipo dan Dahlan hanya mencip- 
takan kegaduhan politik dan menggeser isu substansial lain 
yang juga tak kunjung terselesaikan, 

Kita mengharapkan laporan Dipo dan Dahlan dise- 


le secara hukum dan tidak hanya berhenti pada 
pencitraan, Hukum harus ditempatkan sebagai panglima, 
terlebih untuk kasus-kasus dugaan korupsi yang masih 
merupakan musuh utama bangsa ini, Dengan tidak me- 
ninggalkan kasus yang ditangani lebih dahulu, KPK « 
layaknya segera meneliti laporan Dipo. Lebih. Ingi 
sebagaimana dikatakan Wakil Ketua KPK Busyro Mu- 
@oddas, KPK juga telah menyelidiki adanya permainan 
anggaran di sejumlah kementerian, di luar yang dilaporkan 
Dipo, Langkah KPK menyikapi laporan Dipo dinantikan 
publik! 

Membiarkan laporan permainan anggaran menjadi 
konsumsi politik dan kegaduhan politik, tanpa proses 
hukum apa pun, hanya akan membuat rakyat kian frus- 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pein Um Jess Our 
WS enim Lee. Bara Adsnen 5 Siro 
(aini Ratks/Pusayang Ava Piston 
Wa PnimiRakst Ts ray Baba Tun Mind Madara Pra 
Maa Saar Mk Lao 
pebkar kene Zen intra 
Wapka rataan gbi been Berbenr 
Meneer Nae 


OPINI 


mai: opiniikompas.com dan opiniakompas.coid 


Pekerjaan Besar Bidang Pangan 


Oleh SAPUAN GAFAR 


an cukup panjang, RUU 
Pangan akhirnya disahkan 
menjadi UU. Mencermati naskah 
UU Pangan terbaru ini, ternyata 
kita masih dihadang pekerjaan 
rumah yang besar dan berat. 


S etelah mengalami penanti- 


UU Pangan versi baru cakupannya sa- 
ngat luas, Agar lebih jelas ruang lingkup- 
nya, maka diuruikan terlebih dahulu per- 
beduan antara pangan dan pertanian 

Pangan merupakan hasil dan atau pro- 
“uk olahan dari hasil pertanian, Sementa- 
ra cakupan pertanian itu meliputi perta- 
nian pangan, perkebunan, peternakan, 

an kehutanan serta air, Penga- 
turan yang berkaitan dengan pertanian 
lebih menyangkut budidayanya (on farm), 
sedangkan untuk pangan lebih menyang- 
kut penyediaan, pengolahan, distribusi, 
keamanan, kesehatan, dan konsumsinya 
Caff.farm). 

Bagi negara yang menganut paham pu- 
sur bebas, UU Pangan lebih banyak meng 
atur keamanan pangan saja. Urusan lain 
diatur oleh pasar, Berbeda dengan UU 
Pangan yang lama (UU No 7/1990) Selain 
mengatur keamanan pangan, juga meng- 
atur tentang ketahanan pangan, stabilisasi 
hanga pangan, label an iklan pangan. dan 
lain-lain Jadi sudah lebih komprehensif. 


Dulu dan kini 


Dari pemahaman di atas, maka tidak 
mudah membuat peraturan pemerintah: 
(PP) dari UU Pangan yang baru disahkan 
ini mengingsit ruang Tingkupnya sangat 
luas dan banyak yang sudah diatur berba- 
UU dan PP sebelumnya secara sektoral, 
Pertanyaannya, UU Pangan baru ini akan 
judi "komandan" dalam arti UU lain harus 
menyesuaikan atau jadi koordinator saja. 
UU Pangan yang lama hanya bersifat 
mengoordinasikan dan mengisi pengatur- 
an pangan yang belum ada atau belum 
diatur secara jelas Untuk UU Pangan baru, 
landasannya adalah kedaulatan, keman- 
iun, ketahanan, keamanan, manfaat, pc- 
merataan, berkelanjutan dan 
nyan demikian, logikanya, UU 
Muka, hain 


jukan RUU Pangan tahun 
ukan persetujuan tertulis dari 
i Pertanian, Menteri Perindustrian 
dan Perdagangan, Menteri 
Menteri Kehakiman, serta Menteri 
taris Neggara yang mengoordinasikan se- 
mua legislasi saat itu, Adapun RUU-nya 
disiapkan selama tiga tahun, konsepnya 
dibahas dengan tim antandepartemen dan 
sudah disosialisasikan bersama Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, Selain itu, 
untuk menyusun rancangan PP tentang 


hatan, 


ebetulan saya sem- 
Kseveiaan 
tangan dengan 
Martin Luther King Jr 
(1929-1968) sehingga ka- 
ta-kata mutiaranya terasa 
berarti bagi saya. Ia 
mengatakan, "A genuine 
leader is not a searcher for. 
consensus, but a molder' of. 
consensus (pemimpin 
yang tulen bukanlah pen- 
cari konsensus, tetapi 
pembentuk konsensus)." 


Presiden Soeharto pada awal 
pemerintahannya jelas memben- 
tuk konsensus nasional, dalam 
Sekretariat Bersama Golkar, se- 


mentara Presiden Susilo Bam- 
bang Yudhoyono memilih ber- 
koalisi. 

Pada 8 Oktober 2012, Presiden 
"turun tangan” di tengah me- 


an Korupsi (KPK). Masyarakat 
idato Presiden menge- 


menilai 
mai perse 
tegas, dan melegakan, Presiden 
memerintahkan Polri menyerah- 
kan sepenuhnya kasus hukum 


dugaan korupsi simulator di Polri 
kepada KPK. 
Komentar-komentar 


positif, mendukung SBY turun 
tangan, Masyarakat awam men- 
syukuri, merasa "menemukan 
kembali" Presiden SBY. Disa- 
yangkan Presiden kelewat tawa- 
uk, mengatakan tidak baik kalau 
Presiden sering turun tangan.” no1 

Keadaan di Tanah Air s 
penuh keamburadulan, ibaratnya 
di mana-mana kita menghadapi 
ketidakberesan. Setiap hari kasus 
korupsi baru diungkap, baik ko- 
rupsi oleh oknum lembaga-lem- 
bagu tinggi negara, pecundang 
pecundang birokrat, kader-kader 
partai, maupun preman-preman 
bisnis, 

Harapan baik Presiden dalam 
pemberantasan korupsi masih 
terganjal, KPK kekurangan SDM 
dan penyelidik, macet di sana- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ni, Artinya, Presiden harus turun 
tangan lagi. 


Demokrasi ekonomi 


Pahlawan Ni 
oleh Presid 


logi Pancasila, Indonesia sebagai 
negara hukum, 


timbang pada Pasal 9 Undang- 
Undang Dasar 1945, merugikan jadi 
perekonomian. nasional, 
mengabaikan patriotisme dan 
nasionalisme ekonomi, Memang 


lang kepada 
usah "ideol 
kan best pructices saja seperti di 
Amerika. 

Demokrasi ekonomi konsepsi 
Bung Hatta tidak terlepas dari 
doktrin kebangsaan dan doktrin 
kerakyatan yang menolak libe- 
ralisme pasar bebas. 

Demokrasi ekonomi Indonesia 
sangat yangdiemban Pasal 38 UUD 1945 
merupakan benteng n: 
me ekonomi Indonesia—artinya 
kepentingan ekonomi nasional 
yang diutamakan, tanpa meng- 
abaikan tanggun: 

Konsepsi koperasi dan cko- 
cerakyatan Bung Hatta te- 
ini lah menjadi pertimbangan Pre- 

siden SBY untuk peng 
an gelar Pahlawan Nasional ini, 
tetapi Menteri Koperasi dan Usa- 
ha Kecil Menengah yang tidak 
paham koperasi dalam konteks 
ideologi nasional Indonesia men- 
dorong RUU Perkoperasian. dai 

Terang-terangan, langkah ini 
mencabut roh koperasi, menga- 
baikan paham kebersamaan, me- 
nyelewengkannya dari Pasal 35 
UUD 1945 sekaligus bertentang- 
an dengan semangat koopera- 


pangan, kita masih harus melibatkan in- 
stansi terkait sehingga diperlukan waktu 
yang cukup lama, Sekarang ini ego sektoral 
tampak lebih menonjol sehingga pe 
lesaian RPP-nya diperkirakan akan lebih 
alot. 

Pada saat ini GBIIN sudah tidak ada lagi 
dan sebagian besar kewenangan mengenai 
pangan sudah diserahkana kepada daerah. 
Dahulu, untuk membuat PP tentang label 
dan iklan pangan perlu tiga tahun dan 
terjadi perdebatan publik yang keras ten- 
tang label halal, Untuk menyelesaikan PP 
tentang keamanan dan mutu gizi pangan 
butuh tiga tahun lebih, bolak-balik masuk 
Sekretariat Negara. Namun, sebelum dise- 
Aujui oleh Sekretariat Negara terjadi kece- 
lakaan, Kantor Menteri Pangan dibubar- 
kan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. 
Alhasil, PP tentang Keamanan, Mutu, dan 
Gizi Pangan diselesaikan oleh Departemen 
sehatan (Badan Pengawas Obat dan 
Makanan) pada 2004. Pada 2002, PP 
tentang Ketahanan Pangan diselesaikan 
oleh Departemen Pertanian (Badan Keta- 
hanan Pangan), 

Hal yang akan menjadi ganjalan dalam 
penyolesajan RPP UU Pangan yang baru 
adalah faktor kelembagaannya. Pertama, 
lembaga tersebut diharapkan yang akan 
menjadi inisiator dan atau koordinator 
penyusunan RPP: 

Kedua, bentuk lembaga dalam UU Pa- 
ngan tak diatur eksplisit, hanya meme- 
rintahkan kepada Presiden membentuk 
"lembaga pemerintah” untuk mewujud- 


kan kedaulatan pangan, kemandirian pa- 
ingin, dan ketahanan pangan masion: 
tugasnya seperti ini, lembaga 
judi "lembaga super”, harus adi 
lembaga di bawah urusan pa- 
min. Tidak mungkin hanya berbentuk 
lembaga pemerintah. non-kementerian 
(LPNK). Bentuk Kementerian Pangan se- 
kalipun tidak cukup. Apalagi sekarang tak 
ada GBUN lagi dan kewenangan urusan 
pangan sudah diserahkan kepada daerah, 

Ketigi, masalah anggaran akan menjadi 
kendala karena untuk lembaga yang baru 
belum dapat berbuat apa-apa lantaran 
belum ada anggarannya. Selain itu, masa- 
lah pengisian staf dengan kualifikasi se- 
perti yang diinginkan juga tak mudah. 

Keempat, untuk lembaga baru akan ada 
kendala kantor, membangun kantor yang 
baru perlu waktu dan biaya, untuk per- 
setujuan anggaran perluasan kantor KPK 
saja menjadi persoalan, Kelima, apabila 
tugas perencanaan dari lembaga ini tidak 
disertai anggaran untuk pelaksanaannya di 
duerah, nasibnya akan sama dengan yang 
sekarang ini alas tidak jalan, 


Jalan keluar 

Pekerjaan rumah yang diberikan UU 
Pangan kepada pemerintah cukup pelik 
1 nterian pangan 
buru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyo- 
no terkendala jumlah kementerian yang 
sudah dibatasi, Apalagi bentuk yang di- 
Ikan super kementerian, hal ini tidak 
kamusnya di negeri ini. Dibentuk 


Presiden Turun Tangan 


Oleh SRI-EDI SWASONO 


rasi. 
Bung Karno dan Bung Hatta Sami 
baru mendapat anugerah gelar 400 per 


ional, Disebutkan 
SBY berkat jasa 
enancapkan gatgas- 
uan, demokrasi ideo- 


tem ekonomi 


ditolak MK. 


Jan Onganlaai 
(WTO) ke- 


serta 


la menteri yang bi- 
utinya agar tidak 
cologian”, laku- 


ri-menteri 


yat saat i 


Masyarakat 
b global. 


rakyat, h 


tugerah- 


gosiasi, 


tivisme gobal yang pada tahun 
ini sedang dirayakan dan dinyu- 
takan PBB sebagai Tahun Kope- 


2012, sudah ada sekitar 
aduan gugatan atas UU 
yang masuk ke Mahkamah Kon- 
Stitusi (MK) dan sekitar 27 per- 
sen di antaranya dibatal 
rena melanggar nilai-nilai Pan- Bi 
casila (Mahfud MD, September 
2012), termasuk UU Migas, U 
Investasi, dan sebagainya. 
cangan-rancangan UU itu tak se- 
harusnya dengan mudah lolos 
dan diketuk DPR, yang kemudian 


Bila transformasi sosi 
dan sosial-ekonomi di 
akan secara awut-awutan, re- 
formasi berubah jadi 
posisi rakyat yang sentral-sub- 
stansial (orimus) di 
manginal-residual. ” Posi 
modal secara keli 
dudukkan sebagai 
Bilaseorang menteri tak mam- 
pu melakukan tugasnya untuk 
mengakhiri perbudakan berke- 
lanjutan terhadap tenaga kerja 
kita di luar negeri, dan mente- 
yang lain, 
mengabaikan kemajuan yang 
ada, tak bisa merasa bahwa rak- 
capek miskin, capek 
menganggur, capek pedih ber- 
cemburu sosial, kare 
sanaan pembangunan tidak be 
awal dari Pasal 27 Ayat 2 UUD 
1945, Presiden harus turun ta 
ngan meluruskannya, 
marah mel 
“Indonesia is forsale”, kepenting- 
an negara terancam, BUMN 
, kedaulatan pangan, kedau- 
Jatan energi, kedaulatan ekonomi 
hidup orang banyak 
makin tergerus. Kalau Presiden 
tidak turun tangan, pasti migas 
Blok Mahakam jatuh kepada 
asing lagi (meskipun BP Migas 
barusan dibubarkan). Migas Blok 
Tangguh, mineral Freeport, dan 
in tidak kunjung direne- 


Obligasi —rekapitalisasi per 
bankan merenggut kekayaan 
ta, piutang menjadi utang fikt 
berkelanjutan, ini merupakan ab- 
surditas in optira forma-nya pu- 


me lokal, yang mer 
enjual 


n ka- mancanegara, 


aparat dan masya 


deteksi bibit-bibi 
tikaian-pertikaian 


leformasi, 


oduksi met 


syarakat Papua. 


memahai 


tanpa 


kebijak- 


Hak prerogatif 


Presiden met 


ri-menterii 


ngahan 


pundak Presiden. 


Presiden berkenan 


ra ekonomi neoliberal kita, 

Kepala negara harus turun 
tangan pula ketika rezim oto- 
nomi daerah berubah menjadi 
eksklusivisme dan otoritarianis- tis. 
Juali 
pulau dan aset-aset na- 
sional sambil memuja investor 


Gereja Yasmin dun 
'kebebasan beragama, rakyat b 
tanya "di mana Presiden kita” | 0 
sebagai tumpuan harapan? 
Ketika Papua terus bergejolak, 
ketika tidak ada tangan-tangan 
bijaksana lin yang mengerti ba- 
#uimana menghadirkan kesejah- 
teraan dan kebahagiaan bagi ma- | Kei 


Juga ketika para pemimpin tak 
rakna demokrasi 
ta yang berdasarkan kebersama- 
an, partisipatif, emansipat 
kehastabrataan “waterpas' 
anak emas atau 


iliki hak istime- 
wa, hak prerogatif, ibarat ecorbi- 
tanterecht-nya gubernur jenderal 
Gowerneur genera). Membiar- 
kan menteri pilihan Presiden, 
yang kemudian terbukti tidak 
canggih berkualitas tetap berta- 
han, dan membiarkan mente- 
ya lengah mengem- 
ban patriotisme dan masionalis- 
me ekonomi dalam perang ide- 
ologi global, merupakan kele- 
Presiden memuliakan 
hak prerogatif yang menghiasi 


Adalah in good faith, bahwa 
"turun ta- 
ngan", bahwa leadership is action, 


"Badan Otoritas Pangan” yang memiliki 
kewenangan luas, seperti dikemukakan 
penggagas RUU Pangan, SBY menghadapi 
aturan bahwa LPNK itu hanya lembaga 
. lidak punya tangan di daerah. Da- 
Pangan akan 
mgoordinasikan para direktur 


kesulitan 


jenderal di kementerian, apalagi pejabat 
tingkat menteri. 

Dari semua urusan pangan, sebenarnya 
yang belum ada pengaturan yang jelas 
tentang cadangan pangan nasional. Untuk 


asi Cadangan Pangan Nasional (BKCPN), 
Badan ini bertugas melaksanakan urusan 
cadangan pangan pemerintah (pusat), 
mengoordinasikan dan membina cadang- 
am pangan pemerintah daerah, monitoring 
cadangan pangan masyarakat, serta secara 
berkala melakukan stok opname posisi 
persediaan yang ada di masyarakat 

Karena merupakan lembaga pusat dan 
menggunakan anggaran APBN, BKCPN' 
dapat memberikan tugas kepada BUMN 
@erum Bulog untuk melakukan p 
daan, penyimpanan, dan distribusi ca- 


BKCPN nantinya tinggal me: 
ngeluarkan perintah logistik kepada Pe- 
rum Bulog untuk mengeluarkan cadangan 
pangan untuk keperluan tertentu di selu- 
Tuh Indonesia, Untuk memudahkan koor- 
dinasi, sebaiknya BKCPN berkantor di 
Perum Bulog, Sebagian staf dari BKCPN 
uga dapat menggunakan staf Perum Bulog. 
karena sudah terbiasa dengan tugas-tugas 
seperti ini, 
imun, saya khawatir UU ini ak segera 
ditandatangani karena konsekuensinya 
berat. Sasaran UU ini, pemerintah wajib 
mencukupi pangan sampai tingkat per- 
orangan, sedangkan UU Pangan lama ha- 
nya sampai tingkat rumah tangga. Ini akan: 
menjadi persoalan karena data yang 
hanya berbasis rumah tangga. Pertanyaan 
sederhana, sudah siapkah penyaluran ras- 
kin berbasis perorangan? Tampaknya ha- 
nya Indonesia yang bunyi UU Panganenya 
begitu ideal seperti Indonesia, 
Sebenarnya, bila revitalisasi Perum Bu- 
log segera direalisasikan, kebutuhan lem- 
baga seperti disebut di atas tak mendesak 
walaupun terasa ada yang hilang setelah 
Bulog yang LPND/LPNK dibuba 
mun, tugas-tugas pemerintahan di 
stabilisasi harga 
dengan kelembagi 


yang ada 


Membentuk lembaga baru juga belum 
tentu efektif, malah dapat menimbulkan 
birokrasi baru, Hanya perlu diingat, ope- 
sasi harga itu ada biayanya, pasti 


ini yang menjalankan kebijakan stabilisasi 
harga Oleh karena itu, segala risiko harus 
ditanggung pemerintal 


SAPUAN GAFAR 
Sekretaris Menteri Pangan 1996-1999 


not position, Barangkali perlu 


koalisi tak kapabel 
konsensus ide 


SRI-EDI SWASONO 
Guru Besar UT 

dan Ketua Unum 

Majelis Luhur Tamansiswa 


IDA, 


kat yga- 
3sil menjaga kerukunan nasional, 
aparat perlu dimampukan (em- 
(powered) untuk menghadapi per- 
ubahan ultra dinamis sebagian 
masyarakat, agar berdaya men- 
potensial per- 
SARA". 

Ketika para menteri dan apa- 


POJOK 


Daging sapi langka, 
pedagang mogok. 

Yang jalan terus politik 
dagang sapi. 


DPR studi banding ke 
Jerman dan Inggris cari 
masukan soul RUU 
nyuran. 
Kritik masyarakat il 
rat masuk kuping 
keluar kuping kanan. 


dan | 8 
ng 
KPK pastikan ada ter- 
sangka baru dalam ka- 
sus korupsi Hambalan 
Yang tidak pasti, diadi 
atau tidaknya, 


. 


Rupiah paling tertekan 
di Asia. 

Nasib rakyat pengguna- 
nya juga. 


me 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 OPINI Th 


Rezim Administrasi Pemilu | Euforia China: Dinamisasi Asia Timur 


Oleh DIDIK SUPRIYANTO Oleh PAMUNGKAS AYUDIIANING DEWANTO 


nya di Indonesia, ngetatan persyaratan adminis-  seketat mungkin sambil memas- ada pertengahan Diaoyu/Sen- sama di Laut China Se 
seti ji Irasi justru mengabaikan sub-  tikan mereka bisa lolos, Oktober 2012, Dan: ni cukup latan, yakni Amerika 
Sebetulnya berlarut, dimulai dengan ikat, 


Moneter Internasi- pendudukan pulau yang d 
al (IMF) melangsung- —Jakikan oleh bebempa ak. 
sidang tahunannya di China, hingga men- 
'okyo, Jepang. Christine — jamurnya protes antie- 
Lagarde, Direktur Pelak- pang di berbagai penjuru 
sana IM, berulang-ulang 
mengingatkan pentingnya 


etal peran nia ikuti pemilu, yakni dukungan pe- Nomor 10 Tahur 

selalu terjadi heboh ter: milih. Akibatnya, pemilu jadi si- No 8/2012 menggunakan meka- 

kait pendaftaran partai — puk urusan administrasi: mene- — nisme yang lazim dipakai di ne 

politik peserta pemilu, Iii kelengkapan dokumen, gara demokrasi Isin, yakni me- 
mengecek kantor, memastikan — nerapkan hreshokd atau umbi 

a peng- batas. Di situ ditentukan, parta 

ti angtota, dan la- yang memiliki kursi DPR bisa 


menciptakan polarisasi 
dan memastikan pelemah- 
an modal sosial negara 
anggota ASEAN, 

Ketiga Jika tensi pol 
internal China terus me 
manas, diikuti dengan 


Di banyak negara, heboh pen- 
daftaran parpol peserta pemilu urus, men 


biasanya hi «aing sementara mengikuti pemilu, sedang yang 3 muneulnya sentimen na- 
yakni pada k dianggap. tidak memiliki kursi DPR harus | Kerja sama Asia untuk nya untuk menghadiri pe publik, tentu 
pertama Pemilu 1999 : menempuh jalur administrasi. | merespons pelambatan temuan tahunan IMF yang nan 
lenggu otoritarianisme, Maklum, parpol memiliki pengurus dun Namun, pembuat undangeun- | ekonomi yang diprediksi diselenggarakan di Tokyo inerja ekonomi dan 


parpol tumbuh demikian banyak, kantor di 50 persen provinsi dan — dang mengabaikan kursi DPRD bulan in 
sementara main tentang 50 persen kubupaten/kota pada provinsi dan Ni Abe ai hat ia 
parpol dan pemilu b provinsi. Ketentuan ini efektif ten/kota untukdi diri diprediksi akan men- 
Namun, setelah pemilu pertama sebab dari 141 parpol yang berhak peserta pemilu, jadi satu-satunya kawasan 
berlalu, semuanya semakin ter- mengikuti pemilu, setelah dive- parpol yang punya kursi DPRD | yang tumbuh kuat dengan  keta beberapapu 


tata dan parpol peserta pemilu rifikasi KPU, hanya 48 parpol secara otomatis bisa | pertumbuhan ekonomi Timur menyulut tensi kt 


tas gelombang 
nasionalisasi yang ” bis: 


akan melanda. Asia sen- 


semakin bisa diprediksi, yang lolos, g tertingdi sis di kawasan, Saat ini, Pemerintah China 

Tidak demikian di sini, Keri- Jumlah itu memang masih ba- ang tertinggi. media China tengah gencar cus menutup kantongekan- 
butan pendaftaran parpol peserta nyak sehingga pada pemilu be ih Konstitusi menyiarkan dan mempro- tong aspirasi yang tak se- 
pemilu yang terjadi pada Pemilu ikutnya persyaratan diperketat: ada ketentuan Jain dalam | Tentu saja hal ini terutama n dengan pemerintah 
1999, mis terus berulang punya pengurus di dua pertiga dang itu yang menye- | disebabkan oleh pertumbuhan dakan bahwa gerakan 
hingga menjelang Pemilu 2014, provinsi dan dua pertiga kabu- — butkan bahwa parpol peserta Pe- | ekonomi China yang belum te tuk pertama kalinya AS radikal untuk menentang rezim 


milu 2004 otomatis men 


lu 100 pe 


merumuskan sebuah pernyataan Partai Komunis China (PKC) 
kap bersama Goint commumi- tengah berkembang secara spo- 
as sengketa di Laut China destabilisasi in- 

sg jadi momok 

paling menakutkan bagi Peme 
rintah China, begitu pula kinerji 


tanding, Di tengah stagnasi Ero- 
pa, China justru kembali meng- — China, termasuk gelombang aksi 
alami surplus perdagangan hing-  antisJepang yang terus bermun- 
gu 9 persen pada Oktober, Di 

Jepang, sektor perbankan men 
alami peningkatan keperiliku 


pemilu keempat pasca-Orde Bu- — paten/kota (2004), 

: orkan Kompas sen provinsi dan 75 pors 
jumlah parpol bupaten/kota (2009), masing- ketentuan 
n tak lolos vori- memiliki 1000 kan oleh Mahka 
p kedua oleh Komisi anggota atau 1/1000 jumlah pe: 
Umum (KPU) ta- duduk, 


mai memprotes KPU, Me-  syaratan itu ta DPR bisu otomatis mengikuti pe- | surat berharga, namun di sisi ekonomi negara 
reka ju orkan KPU ke Memang pada Pemilu 2004 par- milu, tetapi parpol lain harus k daerah meng- angan Pada saat China tersihir de- 
Dewan Kehormatan Penyeleng- pol peserta pemilu berkurang menempuh jalur administrasi. — | alami penipisan modal dan p ini terus ngan cuforianya, tentu saat yang 


gara Pemilu (DKPP) dan bersiap menjadi 24, tetapi pada Pemilu l. persyaratan adminis- | lambatan pendapatan yang k . Krisis am pertemuan pendahulu (pres tepat bagi para investor untuk 
menggugat ke pengadilan, 2009 naik lagi menjadi 38, di-  trasi Pemilu 2014 lebih berat du- | mungkinan besar disebabkan menyulut liminary meeting) sebenarnya su- — mempersiapkan alternatif pasar 
Bahwa uda parpol yang di- tambah 6 parpol lokal di Aceh. ripada Pemilu 2009. Oleh karena | oleh ancaman serius depopulasi yang dapat memfasilitasi dan 


nyatakan mpro- Il, Mahkamah Kons- | tageing population), 
tes sesungguhnya dapat dipa- Mencegah lawan titusi meminta agar 4 dengan Asia 
hami kare kecewa, telah Pemilu 1999, puh jalur abilitas ekonomi di 
mun, kulau ketidakpuasan 'itu persyaratan administrasi tidak alias diverifikasi kembali ini cukup terkendali, Si- 35-50 persen daritren penjualan dengan tidak menyetujui cl ar ters 
muncul setiap kali pemilu, lalu efektif lagi mengurangi parpol mampuan mereka memenuhi | tuas ini sangat mendukung bagi normal, men-elemen bilateral yang mun- — kuat di kawasan, untuk berkon- 
diwarnai gugatan ke pengadilan — peserta pemilu karuna metodeini — syarat peserta pemilu, penciptaan kerja sama ekonomi BahkJaes cul dalam klausul pernyataan solidasi mempersiapkan infra- 

pengadiar ta ne- mud Alhasil, selama empat kali pe- | Asia yang lebih kom- gi dan Keuari bersama itu, struktur ekono 
modal besa mn pendaftaran parpol | prehensif, Har masih berharap besar agar per- 

ukpengurus dan anggota. peserta pemilu berkutat pada | bangan me angan Tri- Tiga skenario Pemerintah perlu merapatkan 
Demikian juga sebalikn masalah administrasi yang me- | terkait gelombang instabilitas lateral untara Korea Selatan, Je- Peristiwa ini setidaknya me- — barisan untuk mengov 


menyerap modal, Ini jugalah saat 
ng tepat bagi Asia Tenggara 
rediang: 


taran parpol peserta pemilu me dengan leluas yang melibatkan China di ka- pang, dan China padu November munculkan tiga skenario dalam — gala kebijakan yang merugikan 
tupakan isu menahun yang h Wwasan, dengan lancar — perca di OA bisnis dan p 
» ngan sedang me- Tenggara teraan sesegi 


negara itu benar China secara sengja me- Konflik lintas institusi per 
JAsia,9/10/2012). Pakta ker- — mecah kesepahaman ne hukum yang tidak diikuti d 
ja suma ini menjadi salah satu gara 1 di ASEAN, berkurangnya korupsi, distribusi 


sehingga apa pun yang diputus- — milih diabaikan. Padahal, di si- | Tindakan membabi-buta 
kan oleh KPU untuk Pemilu 2014 nilah letak substansi pemilu itu X 
« protes, Karena itu, ke depun, kepe- | tauan Spratiy: 
demi ikan kursi di DPR, DPRD pro- | ngan beberapa negara semakin 
madministra- vinsi, dan DPRD kabupaten/ kot: ketegnyan di kawa mencapai 
! juga si parpol peserta pemilu tetap bisa dijadikan basis menyeleksi sengketa ini, pertumbuhan di Asia. integrasi lebih lanjut pada 2015 
rangi suara terbuang, digunakan? Jawabnya terletak — parpol peserta pemilu berikutnya. | hubungan ChinasASEAN men- ASEAN sendiri belakangan terancam jadi mimpi belaka, 
1g tidak terkon- padu pembuat un partai baru yang dike li terpecah, Persepsi ASEAN belum. mampu membuktil Kedua, jika benar Kamboja t ngkinan instabilit 
yang tidak lain adalah para kader tan administrasi, itu pun | dalam diplomasinya dengan Ch institusi ini dapat me- kiblat ke China, dengan — ternal China. 
parpol yang duduk di legislatif berlaku untuk pemilu | na ke depan akan diwarnai per- lakukan konsolidasi politik in-  sendiriny pintu bagi PAMUNGKAS 
taupun eksekutif pendapat yang seriuster- ternal dengan Hubungan — Filipin: AYUDHANING DEWANTO 


rta pemilu me 
soalnya, Tak ada 
ngan hasr 8 


tem pemilu proporsionu 
kitnya jumlah parpol juga 


mudahkan petugas bekerja dan Bagi mereka, inilah cara mu- DIDIK SUPRIYANTO larnegai sekutu dengan neg Mahasiswa Graduate Sehool 
menekan biaya pervilu, dah mencegah hadiraya pesaing Ketua Perkumpulan untuk Pe- mengalami ker uap mampu mengimbangi @f International Relations, 
Namun, yangjadi masalah,pe- — pemilu, Mereka membuat syarat milu dan Demokrusi Perludem) temuan Tingkat Menteri (AMM) — China dan memiliki kepentingan Ritsumeikan University, Kvoto 


REDAKSI YTH 


e-mail: opini@kompas.com dan/atau opinifikompas.co.id 


Surat Kematian di DKI an dengan merugi 
2g Saat maya telepon, 
dan Provinsi Banten masabah Bank Mega di 


untuk mengisi formulir sang- 
gahan transaksi. Saya tolak 
rena tidak 
utgah, kecuali selisih 
kurs yang jelas tercetak di 
han. 
Seharusnya Bank Mega bisa 
sung melihat: kesalal 
ing mengo- 
wan dalih pro- 
sedur, malah mempersulit de- 
ngan menyuruh nasabah meny- 


mber 2011, kakak saya, Oyong 
ng bertempat tinggal di Jalan 


F 


KTP DKI Jakarta Selatan, meninggal di Rumah 
Sakit Internasional Bintaro Sektor 9, Tangerang. 


Kebetulan saya yang mengurus surat keterangan kema- 
Ian hingga pemakaman, Saya mendapat surat kemai 
RS Int 
Banten, Kemudian saya bawa surat RT/RW ke kecamatan 


nasional Bintaro, tetapi RS ini berada di Provinsi ajukan klaim dan datang kekan- 
tor Bank Mega. 


DKI Jakarta, berikut su sakituntuk Tapa yee 
mendapatkan surat kemati rhum, B dengan dalih 
"Ternyata kelurahan di DKI memberitahu bahwa bukan di prosedur Duka main pelayan, 


situ tempat membuat surat kematian. Surat ini haru an Bank Mega. Sulit dipet 
diminta di kecamatan kawasan RS Internasional Bintaro, ada pelanggan dibuat repot s 
Saya bilang, "Pak saya lagi susah, kenapa dibikin susal Heo Nnanlndan TE 
Pada hari yang sama tetangga saya tinggal di Taman NOVIYUS KURNIAWAN 
Rempoa Indah dan KTP:nya Banten. Yang bersangkutan Danau Bogor Raya D 5, Kota 
meninggal di RS Veteran berlokasi di wilayah DKI Jakarta, Bogor Timur: Kota Bogor, 
Saya yang juga mengurusnya membawa surat dari RS Jawa Barat 


Veteran dan surat keterangan dari RT/RW ke Kelurahan 
Rempoa. Di kelurahan langsung dibuatkan surat kematian.” Getaran Motor 
NASRIN NASRUN Yamaha Soul GT 
Jalan Mahoni 68 RT 003 RW 004, Ciputat Timur, Kota 
Tangerang Selatan, Banten 26 April 2012, sa 
peda motor Yan 


rdus mang lebih memperhatikan 
SERA PAT orang asing dari 
di Carrefour ara sendiri? Apakah orang ter- 
ya pelanggan Carrefour Le- sebut membayar lebih banyak 


Alfamart i 
Mn na Bea Orsbaersmeshsaan 


tober 2012 pukul 0900, sa lebih yang sangat menjengkelkan di Customor Care Atamart Nikmati hadiah langsung berupa minyak goreng 


berbelanja ke sana. Saat di kasir YANTI Seo0n (2 00010 dan perah 1 1 Iter/ 1500 ml 
dengan membawa tiga troli pe- — JalanM Kahfi 1, Jagakarsa, Begitu liba service pertama, “wwwallamartxu.com Topical 1 Iter/Coca Cola/Fanta/Sprite PET 1600 

uh barang, saya bertanya, apa- Jakarta Selatan saya membawa sepeda motor ke atap Anda berberja dengan menggunakan Karu 
kah ada kardus Say i bengkel resmi Yamaha Ari Debit BTN Visa min. Rp150.000 di Allamnart mana saja. 


Carrefour sekarang tit 
kantong — plastik, 


Bank Mega Salah, nam erendan 
Beban di Nasabah terasa. Pada 2 Agustus 2012, 
va ke bengkel resmi Yama 
Pasteur Bandung, ma 
ada solusi, 

arena tidak kunjung se 
mengirim cmail ke Ya 
maha Motor Indonesi 

disarankan ke bengkel PSS 


Gunakan terus Kartu Debit BTN Visa Anda dan 


temukan kemudahan serta kenyamanan lainnya 
bersama Bank BTN. 


harus membeli tas bel 
harga Rp 9900. ya masabah kartu kredit 
Menurut kasir, Ce Mega Visa Platinum dengan no- 
dak menyediakan kardus. Akhir- mor 42010400 5605 70xx. Saya 
nya saya menyuruh sopir saya — dirugikan transaksi 
sung memasukkan kedalam 


Periode 16 November s.d. 15 Desember 2012 


Syarat dar hetertuan boraku 


lam kardus Namun, belum se- dollar AS, dikurs menjadi Rp dung (Bahana Cahaya Soekarno 
L membayar di kasir, 4462971. Pada hari yang sama ke bengkel ini, 
terny kasir sebelah ada sudah dikreditkan kembali belum beres juga. Sampai 


orang asing yang juga sedang besar 46064 dollar AS, yang 
membayar, Di situ ada seorang dikurs menjadi Rp 4304044. sih bergetar menjengkelkan, 
SPG dan petugas satpam yang” Terlihat keanehanuntuknilai — bahkan lebih 

Sibuk menyiapkan kardus untuk — dollar AS yang sama, ada selisih M TEGUH 
orang asing tersebut. sya bayar sebesar” Jalan Neptunus Barat III 


ang sepeda motor saya ma- 


Bank @ BTN 


Sututat Kokurga hdonesia 


Saya bertanya kepada kedua Rp 158027. Apaka modus A-10, Buah Batu, 
orangitu,apakah Carrefour me- baru untuk mencari keuntung- Kota Bandung, Jawa Barat 
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


KILAS LUAR NEGERI 


VI Orang Tewas dalam Kebakaran di Banglades 


ak sebelas orang tewas dalam kebakaran hebat yang 

m permukiman kumuh di kota Dhaka, Banglades, Ming- 

yu (I8/M) pagi. Sekitar 500 rumah ar dalam peristiwa di 

kawasan padat penduduk tersebut. Kepala kepolisi 

Ikan, korban tewas terdiri di 
ak-anak. "Mereka semi 


tewas ter. 


puluhan orang juga lu 


bakar serius,” ujar 


nya, Kantor berita BBC mengutip, api menyebar dengan cepat 
di lokasi yang dipenuhi bangunan berbahan plastik bekas, 
bambu, dan lempengan kaleng itu, Api bis: 

tugas d £ 

mentara menyebutk: 
rokok dan obat ny 
mudah terbakar di salah satu ru 


ebab kebakaran adalah puntung 
yang menyulut benda yang 
Kompleks permukiman 


kumuh ini merupakan tempat tinggal warga Banglades yang 
kebanyakan bekerja sebagai buruh dan penarik becak. Ke- 
bakaran kawasan kumuh di Dh: 
kali pertama, Pada Juni 2010 ke 


mukiman padat lain dan menewas 


Ibu Dua Anak Tewas 
dalam Aksi Bakar Diri 


BEIJING, MINGGU 
orang perempuan T 


ibu kota Provinsi Oingl 
jugu seorang pet 

Trve Tibet mengatakan, sedi 
20 truk, masing-masing 


kelomp 


"3-1 


Obama Mulai Kunjungan di Thailand 


Presiden As 
Barack Obama 
Giri), 


patung Buddha 
Tidur di Biara 


kunjungan t 
hari di Asia 


Calon Pemimpin Mulai Aktif 


Hu Chunhua dan Sun Zhengcai Masuk Jajaran Elite China 


3GU — Xi Jinping sudah ditunjuk 
menjadi pemimpin China untuk sepuluh tahun 
mendatang setelah menggantikan Presiden Hu 
Jintao mulai Maret 2013, Namun, bahkan mulai saat 


Kesempatan besar 
ki 


Politbiro adal Banyak pihak Hu dan 
ng berku 


lah Komite Tetap Po- 


tanda siag 
ahun 2 


ini, sudah terlihat tanda 
menggantikan dia p 


g akan 


4 dalam posisi yang 
lungkah maju, 


9 tahun 

Presiden 

Dengan uzur 
atu dekade 


pu 
ak menja 


AKSES TERBARU DARI JL. PRAPANCA MENUJU 


JL. KEMANG RAYA / JL. AMPERA MELEWATI LIPPO MALL KEMANG 


YADWAL AKSES (PROPERTI LIPPO MALL KEMANG DI JL. KEMANG RAYA VI)" 


4PM-5AM 
5 AM-4PM 


DEBENHAMS h hypermart 


Jl. Prapanca @ menuju Jl. Kemang Raya @ 


Jl. Kemang Raya @ menuju Jl. Prapanca @ 


Kemang Ti 
3 Tenants 


Xx Village, 36 P. Ar 
L 


I FinessFrst 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


INTERNASIONAL 9 


Dunia Kecam Israel 


Inggris: Israel Terancam Kehilangan Dukungan Internasional 


JAKARTA, KOMPAS — 
Aksi protes digelar di 
beberapa penjuru dunia, 
tu dan Minggu 
(18/11), untuk mengecam 
agresi militer Israel 
terhadap Jalur Gaza 
yang telah menewaskan 
puluhan warga sipil, 
termasuk anak-anak, 
Sementara kelompok 
peretas global, 
Anonymous, 
mengobarkan perang 
terhadap Israel di front 
lain, yakni melakukan 


a maya. 


sa telah berkumpul di Bun- 
n Hotel Indonesia sejak pu: 
0700, M 


sap tebal mx 
Ta 


dari Kesatuan Aksi M mbubung d 
Muslim Indonesia (KAMMD, 
bergerak ke arah kantor Ki 
tuan Besar AS, 

Massa, antara lain, menuntut 
Perdana Menteri Israel Benjamin 
hu diseret ke Mahkamah 
ACC) se- 
g dan ke: 


nama “Oplsract" 
(kelompok tersebut, Pemerintal 1 menu- 
telah merusak, bah- ding Mam: sebagai pi 
whapus sama sekali lebih — hak yang bertanggung jawab atas 
650 situs institusi swasta meletusnya konflik militer ter- 
Pemerintah Israel baru di Timur Tengah ini 


Internasit 


dl juga di- 


gelar di dar Lampung, satuk ah itus Bank : 
Mingggu sore, Ketua Kau- of Je Peringatan Inggris 
kus Perempuan Politik Kota “Basis data Bank of Jerusalem Pada hari Minggu, Mi 


telah dil 
tersebut d 


pus” kata kelompok 1. uggris WAl 

lam akun Twitter- gue melontarkan perings 
rius kepada Israel. Me 

ubila Tsrael 


ar Lampung, dalam orasinya 


Menteri Kou 
Stcinite, Min 


gan Ti 


ng dari 44 
n siber sejuk Israel — hilangan simpati da 
arkan serangan ke Jalur internasional, terma 
Rabu pe gris, 

Steinitz mengkl Menurut Ha 
bisa ditangkis, 


dukunga 


Sementara itu, 
tas (hacker) gol 


kelompok 
I, Anony- 


Jatuhnya kori 
digelar di ibu kota C bila in 
dan di Kedutaan Bes vasi darat 
London, Inggris Di Inggris, para mer 


sif terhadap situ 
m operasi yang diberi 


Israel dal 


@ AD 


eacn Connection 
has EMOTION 


Kami mengerti bahwa setiap hubungan memiliki emosi, karenanya kami hadirkan CROSS A10 
smartphone Android dengan prosesor Oualcomm untuk ketancaran hubungan Anda. 


Nemuaanan ma 
a aan Padan 
(1 commen Kera Sa Kewer 

Mera P san taon Spor kaan Lenny 


ABS 3 ONLY Batam 
lpa Meduveka A01 ZA Banghuta RA Cet Grup 

AMI NON -Orebam Ko Cars NAN DNAN Donganar Graha Ce 
Tungrg Se GI 428057 Andramayu Sumber Korel 


“Jakarta Berurda Comen (02! IMNIZI Megan (21 40 
MIM1210 Bot 65K mb GO 


1 5111611 Auningan Hand Cet € 
mcm Cant IOI #7 “Lampung Dora Ce OR 70159P99 Panda 
katang Tuo Atanado Oem 


“damarang Ida Kemana C2AMAS2723 onang Sp Sek C2) 
“kang Agung Sbarg M1) M3 bakabumCerts Cd KONGKEN 
Sumahaya Wibws Sala boy O)111IAMSI “Tarakan Pacet Pora 
Mona Yagyahana Yani KU PASS HA 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


y, Minggu O8/1D, setelah ter 
linggu, dengan m 
kibat serangan it 


ang di 
termasuk satu orang y 


gu 
Langkah 


menuju 
terus div 


geneata 


nengungkapkan, 
kontak 


m temu pers de- 
PM Turki Recep Tayyip 
Erdogan di Kairo, Sabtu, 
akui ada upay: 
termasio 
gencatan se 
Menteri Luar Negeri Pe 
t Fabius juga dil 
nur Ten 


Israel di- 
o untuk 


kabarkan menuju K. 


gedung yang menji 


membahas gen 
mun, 


koh-tokoh 1 


boja Ka 
pa pers 


JALUR GAZA 


Empat Tahun Lalu 


Oleh TRIAS KUNCAHYONO 


pat tahu lalu, peristiwa itu terjadi Orang mencatat 
E Ta ebugal tragedi kemsanusihan yang tiada tara M 
27 Denember 2008, pesawat-peawat tempur larac 
membombardir wilayah Jalur 
pesawat tempur Israel 
tempa latihan, 
IK rumah, gedung sekolah, dan per 
mpur Fara itu. 
erangan yang dimulai pada petang hari itu diberi sama 
ution Cast Lead”. Israel berdalih serangan dilancarkan 


usiaan pun segera 
h jenazah 
ugota keluang 


Israel membunuh 
O orang Palestina, lebih dari 900 
orang di antaranya penduduk sipil: 
ribuan ribuan 
rumah, bangunan komersial dan in- 
stitusi pemerintah hancur. (alur 
jaza, Tanah Terjanji, Intifada, dan 
Ibersihan Etnis, 2009). 
Tragedi itu kini berulang 1 
Sejak enam hari lalu, Isr: 
gempur Jalur C 
maupun udar: 


Sama seperti empat 


ri pesawat-pesawat te 
pusat kegiata 
akiny 


i berlangsung lama seperti empat 
hun 
ituasi Timur Te 


lusi terjadi di sejumlah nega 
“un sekarang masih berlangsung di 
Rezim sejumlah negara— Tunisia, Mesir, Liby 
telah ganti Mesir,yang ber gan Israel 
eperti dulu. Rezim yang berkuasa pun berbeda, K 
kondisi perbatasan un adan Mesir tidak seperti dulu 
yang ditutup ra intan Israel 
Dengan kata lai 
ini, 

Di ta 
bertukar te 


mas belum bersed 


Biro Poli 
Meshaal  mengataka 
gencatan senjata adal 


, Datara memu dan Israel 
k berpend 


kokisruhan di di 


Krisis di G 


tret para pemimpin 
anggota ASEAN 

N di Phnom 
Minggu, "1 


hentikan kekerasan,” uji 
Menteri Luar Negeri K: 
Kim Hourn dalam jun 


un, itu ber 
wilayah Palestina, Perdamaian m 
Ik diikutsertakan dalam proses perdi 
perdamaian tak akan pernah terwujud. 


ng sulit tercapai bila Hamas 
1. Tanpa mereka, 


(APE/DHEMTH/JON/NEL/DWA) 


Bawa pulang MINI Cooper Countryman! 


dan Dapatkan Gratis BBM Shell Hingga 1 Tahun" 


Hingga 31 Jan 2013 
SPBU Shell Jabodetabek & Surabaya 


« Berlaku untuk semua Kartu Kredit BCA, Debit BCA, dan Flazz BCA, maksimum 1 hadiah/ customer. 

» Min. transaksi Rp 250.000,- dalam 1 struk (berlaku kelipatan), berkesempatan mendapatkan hadiah 
1 unit Mobil MINI Cooper Countryman atau Free Voucher BBM Shell hingga 1 tahun. 

« Min, transaksi Rp 25.000,- dalam 1 struk (berlaku kelipatan), berkesempatan mendapatkan hadiah 
Free Voucher BBM Shell hingga 1 tahun. 

« Penyelenggaraan program promosi Ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. 


wwbea.co.id/credincard 


Deeir 
BCA 


W SKUMKIRAIMCA HI lacabanh sam Kartu dNNCA 


0 mo 


“Mtura dan ena hahah itik mergkat. Syur da karna betahu 


Senantiasa di Sisi Anda 


10 INTERNASIONAL KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


ASEAN Dorong Pertumbuhan Rohingya 


Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN Menuai Kritik Luas Terancam 
at : Genosida 


21 masasma: # ITN (AMAN kan umum 


PINOM PENII, MINGGU — Konferens 


Tingl 


Tinggi Ke-21 ASEAN resmi dibuka di Phnom Penh, an 
Kamboja, Minggu (18/11). Sejumlah ma 


LAMA maa IA EN DJIBOUTI, SABTU — Or 
lah penting, PNG an u nisasi Kerja Sama Islam (OKI) 
mulai dari pertumbuhan ekonomi kawasan hingga 1 sea " kai rom neebenleha 
hak asasi manusia, akan dibahas dalam pertemuan vs Rohingya di Negara Bagian 

se Rakhine. Myanmar, dar ancam- 
tersebut. :nosida. Tanpa intervensi ne: 
gara-negara internasional, apa 


im pidato pembukaan 
Perdana Menteri (PM) Kamboja 

el 1 rumah dan 
4 ASEAN 2012, memintane. 


China, Jepang, dan Kor 
Ini akan menjadi arsitektur 
nggota ASEAN me- baru kerja sama ekonomi 
an upaya dan kerja ASEAN” kata Sekretaris Jende- 
mendorong  ral ASEAN Surin Pitsuwan, 

kawasan menjadi Demikian dilaporkan warta 


Pejabat Ketua OKI, 
pada 
teri h 


btu (7/AD, 
bir pertemuan para men- 
Ir negeri OKI di Djibouti 


wan Kompas, Wisnu Dewabrata menyatakan hal itu menjelang 
dan C Wahyu Haryo, d: kunjungan bersejarah Presiden 
Phnom Penh, Ming- AS Barack Obama ke Myanmar, 


s aan 
meny: 


rn 
Terkait pembe 
menghadapi tukan — Komunit 
jumlah tantangan ASEAN 2015 dalam 


dan persoalan yang bidang ekonomi, minoritas $ id 
baik dalam kon- una adalah genosida 2 
teks global maupun menyeles Sekretaris Jenderal OKT Ek- 


regional, pap: 
Sen dalam up 


persen pembuatar 

Strumen kerja suma 

pembukaan (ANBOSIA ZONE dalam rangka mem- 

ASEAN di Peace Palace, Phmom — bangun ekonomi, 

Peah “dan telah diratifikasi semua nc- — Perdana Menteri (PM) Kamboja Ilun $ 

Masih terkait dengan ckono anggota. Masih ada 21-25 III, PM Singapura Lee Tlsien Long, PM Thai 
ASEAN juga meluncur yang perlu diselesaikan 


meleddin Ihsanoglu di Turki tu 
rut mendesak penghentian pem- 
bersihan ctnis Rohingya, 


den Filipina Benigno Aguino Berpotensi mengganggu 
utan Brunei Hassanal Bolkiah, dla KTT ASEAN di 
n Sein h, Kamboja, Minggu 
hun 201 Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan 
am persoalan hak asasi m mengaku khawatir jika konflik di 
ia (HAM). ASEAN menoreh- Rakhine dibiarkan berlari Irut, 
kan sejarah baru dengan pci Deklurasi HAM kritik dari beberapa organisasi tidak ukan mengikuti (kesepa sekitar LS juta warga Rohingy: 
ASEAN oleh 10 pemimpin negara HAM internasional. Salah satu —katan internasional) ini karena bisa terpengaruh paham radikal, 
anggota seusai pembukaan KTT, hal yang mendapat kritik korus ada konteks nasional, Mereka sangat berbedadengan Myanmar — Hal itu berpotensi mengganggu 
Pe “Pemimpin negara ASEAN adalah klausul dalam deklarasi telah menciptakan celah-celah sekarang sehingga jangan ber- stabilitas ckonomi kawasan Asia 
KTT Asia Timur 2012 berkomitmen mengelola HAM bahwa HAM harus dipes langsung apriori negatif itu? kata Tenggara dan Asia Timur, 


n (depan) meninggalkan panggung diikuti (dari kiri ke kanan) Prvs 
d Yingluck Shinawatra, PM Vietnam Nguyen Tan Dung, 


lam Kemitraan 
prehensif Regior 
melibatkan 


I ASEAN 
negara 


Konferensi Tingkat Tingi ASEAN bertempat di Kamboja pada Satu dan denga timbangkan dalam "konteks obert- — Marty. Dalam sesi retret para pemim- 
Moga WA anne KIT Kia Timur gd Sun dan Sasa son, Presiden AS Barack Obama, pin ASEAN, Presidei 
Con KITASIA 


ersal ini juga 
TIMUR at digunal eman- 

BONOAM ASEAN | aw dapat digunakan untuk meman: 
POR PERKAPTA la co 45 mana | ha tau praktik HAM, 
y HAM, serta mem 


uderasi Internasional HAM, Terkait sejumlah kri 
ang beranggotakan G4 organi- but, Menteri Luar Negeri RI 


Ik terse- — yang dijadwalkan tiba di Phnom — Thcin Sein menyatakan, si 
Penh untuk mengikuti KTT Asia di Rakhine sudah semakin be 
Timur, Senin sore, telah berniat Hal itu disampaikan Wakil Me 
uangkat isu HAM ini dalam teri Laar Negeri Kamboja 
pembicaraan, Obama juga dide- — Kim Hour, d 
sak untuk mengangkat isu HAM seusai rangkai: 


si itu telah mengha 
inti pedoman penegakan HAM 
ing sudah lama diterima, “ni 


atau “seteng 


tengah 


pertemu 


Was po melanggar konsensus internasi- kosong. Selain itu, Marty juga saat berkunjung ke Myanmar kepala negara ASEAN hari 
uh beo onal terkait prinsip-prinsip HAM — memastikan dalam deklurasi ini, dan dalam pertemuan bilateral — tama, yang diakhiri deng 
Tatang 2 ang sudah diterapkan lebih dari” negara-negara ASEAN sepakat dengan PM Hun Sen. 
Sat re sa nam dasawarsa," kata federasi mer semacam — jaring pembukaan KTT im. briefing- 
| tersebut. pen retret itu, Preside 
han Sementara itu, Phil Robertson, ring pengaman itu 4 unjuk rasa sekitar 100 demor 


menyatakan, situasi di Rakhine 


dan hukum me an memastikan setidaks n di pusat kota Phnom Penh, sudah membaik, itu 


Direktur Asia Human Rights 


€ — van topik yang ditokunkan Presiden ” Wateh. menyebut, deklarasi te HAMdIASEAN Myanmar: juga berkomitmen 

wang MN Susilo Bambang Yudhoyono du- cu pada ke menggelar kerjasama dengan ko- 

1g B1 lam sesi pleno kepala nej beradaan Deklarasi HAM Uni nya Kambo munitas Internasional terkait isu 
- vers, Torkait konteks kawasan, in dengan Hun Sen. itu ujar Kao, 


1 Kritik keras 


Menurut Teuku, Deklarasi 
IIAM ASEAN telah mei 
dasi sej 


hal itu bukan masalah. Jika me- (APP/REUTERS/AP/DHF) (APE/REUTERS/GRE/DWVA) 


POM hagalanatan | Mencabelan 
bwtan po 


0 pegawai dilontarkan dalam pemb: 
M1 justru belum ada 
H-3 i n kerangka HAM interna 

sional, ad: 

age: 4 
KT Ha 
"2 1 memberikan hak kebe 
mama pan dan mencegah 
nan ag ktik perdagangan manusia, 


Me Deklarasi 


menua 


LAWATAN KENEGARAAN 
Obama Sebut Burma atau Myanmar? 


ck Obama dijadwalkan ter yang mengendalikan salah 
nengunjungi Myanmar satu negi ota ASEAN itu. 


nyin reformasi ber- 


antian dari rezim mili 
sipil yang dipimpin Presi 
Thein Scin, ke 


yak kalangan secara diam- 
Serikat pertama yang diam mempe 
Apa nama pergantian nar 


berkonsult para to- 
koh bu yarakat, d 
politik. 

Burma. Desembu Suka atau tidak sul etnis Rohingya dan Rakhin 


menyebut Burma dan Mp 
1 Dalam sidang dengar p 

di Kongres AS di Washington, 
di in My 


Md Holiday without boundaries 


masalah besar. “Anda berpikir 
ini masalah kecil, (Padahal) s 
butan "Myanmar adalah mi 
lah integritas nasional, 
Menteri Luar Negeri Wanna 


Negeri AS Hi 


harus menerima pergi 
ma itu, Tidak demikian haln 
bagi AS 


ma 


in Inggris serta se 
Bagi mereka, dengai 


pertama AS yang d 
Myanmar dalam kurun 56 
tahun ini, Terminologi 

ini” kembali di 
saat bertemu de 


It's the season to celebrate holiday with your loved ones. 


Myanmar Thein Sein di Maung Lwin ketika menerimi 
York, September lalu, dan utusan AS, Joseph Yun, Mei "3 8, 
mengumumkan pelongsaran Irlandia, Selandia Baru, 201 sepert dirlis surat kabar We're ready 24/7 as your travel companion 
sanksi bagi "negara ini”, Irlandia, Selandia Baru, —Ngrunar Times, whenever and wherever you are. 


na dengan Obama, dan Kanada tetap Menurut dia, "Menggunakan 


konsisten menggunakan "na negara dengan I @ Emergancy encashment up to US$2,000/day 
Myanmar, atau munjukkan 
perti Clinton, Burma. imbang dan saling menguntung: @1 Day HSBC Premier MasterCard replacement 
baru lainnya? Penyebut kan," Sikap Pemerintah Myan 
negara di Asia Tenggara itu imar memang tegas dal @ Exciting offers, visit: www.privileges.hsbcpremier.com 
menjadi masalah bagi petugas penggunaan mama itu, 1 £ at 
peotokai Dhea, Bubar bi otot Mis @ Global sccess to 33,000 HSBC ATM and 280 Premier Cantres 

Sela hun, sejak mer- Maka, pet memperingatkan Aung San 
deka dari koloni Inggris pada 4 ditentang para pembela demo- Suu Kyi setelah dia selalu meng: OPEN YOUR PREMIER ACCOUNT TODAY. 
Januari 1948, negara berpendu- rasi, gunakan nama Burma selama di 
duk 55 juta orang itu berna menggunakan nama Burma, luar negeri. Menurut pemerin- ed em dn aa 
Burma. Junta militer mengu- tah, nama negara sesuai kon- with retum up to SW peranum 
bahnya menjadi Myanmar pada Mulai pudar stitusi adalah "Republik Persa- 
18 Juni 1089 Nama baru itu pun Kini, sebagai negara yang te- — tuan Myanmar". Suu Kyi meng- 
daku Peerikatan Banga- ah mui terbuka secara polik aku berhak mengatakan apa pun Cam (0211500700 

angsa, Junta mengubah nama kepada dunia luar, keluar dari sesuai keinginannya, tetapi dia 
luar ctnis Burma merasa men- militer, perdebatan linguistik “an nama lain. 
jadi bagian dari negara tersebut. pun memudar, asa nasional Burma me- : 

- Beberapa negri Bara mulai yobunya mung mang 1yan Premier 
mengakui nam: Pada era kolonial disebut bama 
perti Uni Eropa dan Aust (yi atau "tanah Burma", Lagu 


m Inggris. Irlandia, Di Jerman, kementerian luar kebangsaan menyebutnya bama 
landia Baru, d da tetap negerinya menggunakan nama Ketika namanya diganti, itu 
konsisten menggunakan Burma impir semua pernyataan politik saj 
meski nama Myanmar sudah 23 — media Jerman menulisnya de- San San Hnin Tun, dosen tamu 
tahun dipopulerkan junta mili: — ngan Burm di Cornell University. AP/CAL) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 INTERNASIONAL 11 


KRISIS ZONA EURO | Memprotes Buruknya Sektor Transportasi | KILASAN KAWAT SEDUNIA 
UE Mungkin 
Mengurangi 


Utang Yunani # Paris 

MANILA, MINGGU — Dana 

Moneter Internasional (IMF) 

nani agar ketic n terkikis # Johannesburg 


dan kerusakan lebih dalam tidak 
erjadi pada ekonomi Yunani, 

gara di zona euro harus 

berkomitmen mengirim sin 


Johannesburg 
Polisi Ar : 


p seorang le- 
tahun yang di- 

duga menyelundupka 

tir berlian ke luar 


i kepada merei 
ektur Pelaksana IMF Christine 
Lagarde di sela-sela ku 
nya ke Filipina. Lagarde 
persingka 
hendak 
Eurogroup, kelompok menteri 
keuangan zona curo, yang akan 
membahas mengenai Yunani, Se 
lasa mendatang Lagarde belum 
memerinci usulan apa yang akan 
diberikan IMF 
Burogroup mengusulkan ag 
diberi perpanjang 
tahun 2022 untuk men: 
1120 persen ter 
hadap produk domestik bruto 
(PDB), Sementara IMF berkerus 
diberi waktu hing 
20, Perdebatan ini | Warga Mesir m 


jungan. 


di bang 
Johannesburg Tak tanggung 
ing, nilai berlian yang di- 
tu mencapai 2,25 juta 


miliar, dan semuanya $ 
gosok. Warga Lebanon 
berniat terbang ke Dub 
kap di pos pemerik: 
di bandara internasional terbe- 
sur Afsel itu, "Kami menggunakan obat pencahar untuk me- 
ngeluarkan berlian-berlian itu,” kata Paul Rumaloko, petugas 
kepolisian bandara Johannesbury, akhir pekan lalu, Ini bukan 
obaan penyelundupan berlian pet 


ga tahun & bentuk protes terhadap buruknya sektor 


mengganjal kucuran dana talang: | transportasi di negara itu, Minggu (8/1), Sebuah bus berisi sisw ditabrak KA di Provinsi Assiut, Mesir se dbtu 

£ r curo yang sudah | menewaska ang sebagian besar anak-anak berusia 4-6 tahun, Insiden itu memicu kemarahan publik di Mesir 

terkatung-katung se lima 

bulan, Wali Kota Sevran di Perancis, Stephane Gatignon, yang 


si mogok mukan dan berkemah di depan park 
kotany 
1 aksi protesnya setelah tu 
tutan terpenuhi, Sang wali kota menuntut pemerintah pusat 

uh subsidi senilai G4 juta dollar AS atau sekitar Rp 

ar guna mer n bagi kotanya yang terlanda 
ingkatan angka pengangguran dan kemiskinan, Enam hari 
atignon tidur di tenda dan mogok makan. Padah 
letak Is tak jauh-jauh amat dar 
gemerlap kota ii. (REUTERS/SHA) 


“52 Domestik Jadi Kekuatan 


| Pertumbuhan Indonesia Akan Melampaui Pertumbuhan Kawasan pe 


| pHNOM PE 


n ini. OECD memperkirakan ne 
ara-negara berkembang di Asi 
an bertumbuh 74 persen padu 

tahun 2017, Pertumbu 


SGGU — Peri 
Jurang fiskal AS N NH, MINGGL Pertumbul 
Sementara na curo masih | domestik akan menjadi pendorong ut 
masalah utang- | pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, 
setidakn an, Namun, 


am ke 
judi krisis global | 
m hal memperkuat sistet 
finansial dan sistem perbankan, 


dan Kongres terus berupaya 
neegah kebuntu 


a hingga lima 
pemerintaha 


an ini perlu memperkuat 


Need jurang kal | basis pendapatan dan mengendalikan tantangan Pay enam ar 
ngan parapemimpin Kongresda- | arus modal. terus bertumbuh lebih dari 8 pesarmodal Uomestikalann 
lam Sabtu dekat. Namun, juru persen par tahun Wnlui ada pe jadi sangat. penting untuk 


an ekspor, pe- — realisasikan manfaat arus modal 


si tenaga kerja, — serta mengurangi risikony 


bicara Gedung Putih, Jay 


Ge (Carney, | | Haliuterungkap'dalam lapor, hadap okapor neo dari negara di nuruna 
menolak memerinci peml 


hasan | an Onganisasi untuk Kerja Sama kawasan ini juga akan semakin — nurus 


an oleh | Ekonomi dan Pe mbangun dan AS n dan penurunan produktivitas, 
(ORCD) di Phnom Pem Tajuan lapor utamada: . 
boja, Minggu OBAD, “P "Ie Tantangan pemerintah 
Tahan domtih kinatsnya hore OBCD juga mryoroi decara Laporan terobati juga 


konomi perkirakan, alir ar pemerintah memperkuat ja Kuliah D3, 21 dan 83 online? Tantu Dias 
ngalir ke kawasan ring pengaman sosial, Dengan BINUS ONLINE LEARNING 
jadi tantangan ter- —— Lapora menyebutkan | cara Kuliah Fleksible, Kapanpun 


Meksikan tujuan bersama unt 
mencapai pendekatan seimbang | tetap me 
tentang pengurangan defisit. Hal | pertumbuhan di sebagian besar 


sumsi pribadi dan investasi, akan — khusus pertumbuh: 
jadi pendorong utama — Indonesia, yang diprediksi aka 
bbuha 


ini diharapkan akan dapat meng- | negara da. Deputi adi kawasan dal sendiri bagi pemerintah negar 
gerakkan kembali perekonomian | Sekrut OECD Rin- tahun ke depan, di ASEAN, khususnya p: dan Dimanapun 
dan taro Tamaki ketika meluncurkan Menurut laporan ini, Indone- da kebijakan makroekonomi 
kata C laporan tersebut m bertumbuh se- Arus modal pegante rawan peyann 
Jumat peka Negarasno 3 persen per tahun antara membuat kurs menguat, y aa ay pe Perak 
dah melakuku telah berhasil 1m tahun 2019 dun 2017, Pertum- dak selamanya menguntungl tm pe 
tama dengan para pe pert buhan ini dapat tercapai karena — karer membuat ba La aman 
Kongres ui judi yang tereepat di reformasi ckonomi dan investasi — ekspor lebih n 


bicaraan guna mencari solusi | ada krisis di Eropa dan pemu- sektor infrastruktur modal berupa uang panas juga buhan produktivitas dalam b Dasa Tea Mn 
bersam lihan ekonomi yang sangat lam- Prospek ekonomi Chin dapat cepat berbalik ke luar se- — berapa tahun belakangan 


(AW/AFP/REUTERS/YOR) | bat di AS. Ketergantungan ter- India juga dibahas dalam hingga mengganggu stabil (NWOECDORG/IOE) 


GRAND FURNITURE Dag ebi, 


AWARD 


NHIAN SEFFECTIVE PERFORMANCE 
7 “semu APPRAISAL 


EFFECTIVE Eariy Bird Registration: 3 Desember 2012 


las RAHASIA manis BUDI BUTEDJO penvis 115 buku, 
1.202 arie lairhan 2409 peruln & peraih Rakor MURI bidang Pen 


axZ0 Aa 


2 il JORLD'S aa OecinPeteren Agra Ba hat 


ee IMUNIY uga 


INTERNATIONAL , — 9... 
MALAYSIA 0 


“8 
Ia ter 


Kirana?” atesl adalah baja tapis bewarna yang 
menggunakan bihan datar baja lapis ABAOF 


NEW ALLOY WHEEL & MT TYRE - 


Sea daa Ha 
aa ma 


#keooma untuk kebutuhan Rooting 4 Waling LN 


(D #1. krama Yudha Tiga Berlian Motors www.ktb.co.id/stradatriton 
Aa SE memangsa 
aa Data PT CMANGI BERLIAN MOTORS pet 671) MOU Katrn Lara (ESL - PT BIKANGN IAMONO MOTORSMargag (2 TBK Ba (1) RA Ctng 1) IST Sue (20221 SINI PT SUN STAR PRIMA 
MOTOR Pama 701.072 6150012 -PTBATAMA BINTANG BERLAM Pas Gg RAS PT LANTAN BERLIAN UTAMA MOTOR Maan (1) Gt 5 Jembu Lma(ENOANA and SAP 9 
APEMETAONGA BELAMMOTONS Cangaa Pe (21) AN LS 2220 217 820757 BUMENREDIA ADA Lahan 21K OI Kop s2 C1 41 -PT ETAKAMAN PAHALA MOTOR PL 2) ES 49 
PT SMIMOOBERLAN MOTOR ee og 1 SSS Sea -T ALDA TERUMA Pepgan T)ote#EGT »PT RABU MANOII MOTOR Sp (21)5OPS 002. OPT MUSTIKA PRIMA BERJAN Dem Sa 1) A6 
ops -PT RABU PENDAMA MOTOR Papan 25) 12. Cioong: PAMA BENLAN AUTO GRAHA Cbr 21 TSS Tngung “PT BUMEN EDJA ABADI Seng Cu (2S 4 PT BETUAKAMAN MENARA MOTOR 
Ian Star ara angan Dg G2 SEM 47 AAN RAYA MOTOR Dm Mn 216202037 OMMDO BERLIAN BAMANY AS Katun Bts (1) NS eka 2PT NUNTIKA PRIMA BERLAN Neo Raju 1 20 RSS 
PTUN STAR MOTOR Kan Mega 208 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


12 KOMPAS, 
PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


Kampanye Toilet Sehat KERJA SAMA RISET 
Kemitraan Indonesia- 
Jepang Kurang Seimbang 


JAKARTA, KOMPAS — Hu- ke tahap transfer pengetahuan 
bungan kerjasama Indonesia teknologi. 

Penguasaan teknologi hendak- 
ahkan untuk meningkat - 
nsi proses produksi, 
aan teknologi pe- 
h meningkat- 


ENIN, 19 NOVEMBER 2012 


Pameran Foto Salatiga Tempo Dulu 
tempo dulu dipamerkan di 
, Jawa Tengah, 
uggu (IBAN), Pame as 
kerja sama penerbitan Griya Media dengan Badan Arsip dan 
Perpustaka Pendidikan Kota 


oto ini, 
ding- 


kemb 


Ii ke musa lalu d 


201p. 


ini sudah p 
pertunjuka 
dan nuti 


Institut 
nologi Bandung (ITB), ber- 
sama dua negar: 
ma In- 
iliki posisi ta 
lonesia memiliki 
alam dan sumber 


ungkh 
n angklui 


lahnya. 


Hotel Indonesia, 
in kesad: 


an Bund 
on ini untuk meningl 


karta, Minggu 08/1D. Kampanye yang digagas World 
pada isu krisis sanitasi globa 


Penanggung Jawab 
Perbukuan Bias 


(5) 


Teknologi harus 
dikuasai dengan 

Wemuat Maran ke Be Sa ka 

Pd embangun negara maju tidak akan 

lhonal terbuka Opetih memberinya dangan 


maji 
ngan suk: 


Transfer teknologi 


Lang Han S3 and Ha #enah novation), yaitu n mbangkan #ukaraia, 
Kakan Terlalu Banyak Pajak Saat Menerbitkan Buku Dita 
Uc Moskipun bale rat dengan idlomn tari 
"Temar Rahesla Lotung Kisorung, JAKARTA, KOMPAS — Penanggung jawab utama — nulis, hing 
untuk menghadirkan unsur kot “ Di TTB, dari sekitar 1000 do: 


am pengembangan perbukuan hingga saat ini 
, bahkan tidak jelas, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan hanya menangani buku pelajaran, 
Adapun buku-buku lainnya dibiarkan berkembang 
sendiri tanpa arah. 


sekitar seperempatnya me- 
$-2 dan 
itu dapa 
riset yang 


bi: 


lakan sang ibu dengan ceri 
can cinta Purbasari 


terobosan, 
diharapkan 
sekitar | dapat terjadi transfer teknolos 


tumbuhan judul a 
ku melesat 


ungan diplomasi In- 
ng dan Forum Ino- 


Pemerintah tidak menganggap pustakaan Nasional Sri Sularsih, 1.5 Ketua Umum Perhi disetenggga- 
kemajuan di bilatg perbukuan, dan” Wak, Presiden Frankfurt. soktar 2.300 judul buku per bu- | Alumni dari di Jepang Genvada) Innova 


sebagai faktor penting untuk Book Fa 
mencerdaska lain tidak adu pe 
wab di bidang perbukuan, 


201 lalu 
ng Laksono pada kesem- 
n itu memprihatinkan ru 
baca di kala 
ih 


at 
transit 
nya didahu 
pengetahi 

logi di To 


lan tahi 


Desember, Ajang 
inar, pamer 


siu (Ikapi) Pusat Lucy 
Dewi d 
nesia Book 
GelonBung 


PAJERO 
SPORT 


Diiringi musik Secret Garden (gubahan Yann Tiersen, Addie 
MS), penari Namarina Youth Dance membuka Balet Tuman 
Rahasia Lutung Kasarung di Gedung Kesenian Jakarta, 1516 
November 20 


Panasonic. itC (MM 


para Bare 
Lega Ma Garam aten Bnban 


L 
TBANood” 


Pe 
Hvondim-pax IP - 
Ae ho aman - 2 
Parwson | MMO —- TA uh Pa Ken 


AAN Ae anesarta 


mesai 
TIK HCO1m 


) Dipo Star Finance: 


Gi Donler-donler terdekat - Jakarta (021): 
"Ma Bolusi GI2A B0)» PT. Batuva Project 8020 017 » Berkat Abad 3190 706 


Ganda Jaya SE O720 DT. Yntunggal Mato Jaya E a ndar at tang ubungi Gnoter res 
Bekasi "CV Lahtamana Kaya Aha RL dst Bogor (381 Pra Bervue Tetkcmanias 711 A01 


.muratng8parasonic-8comw.com | Cah Center: Oka? 17TI 777 (ORI) 516 2008/3541 5100 | www panasonic tcomm.com 5 #T Owindo be 


PASTIKAN ANDA MENDAPAT GARANSI ASLI DARI ITCOMM 


OPEN HOUSE 


Thursday, 22 November 2012 
at 9.00 AM 
Lippo Village (021) 546 0233 - 34 


Last Open House 


Kemang Village (021) 290 56789, at 10.00 AM 
TK Pluit (021) 6660 3652 
Saturday, 24 November 2012 


at 9.00 AM 
Sentul City (021) 8796 0234 


Menata pemekaran for Future Learning 


True Knowledge | Faith in Christ | Godly Character www.sph.edu 
mrloperkoran @ 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


13 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


RISET 


Padi Lokal Jadi Sumber 
Genetik Padi Unggul 


JAKARTA, KOMPAS — Jenis 
padi saat ini didominasi varietas 
bibi 
seperti Cihera 
60 persen dan IR-64 sekitar 
dari total produksi, P 


India-Bu 
baru dite 
for rendah, Jenis 
tumbuh di lahan kering. Penyi- 
n menghasilkan padi unggul 
pupuk rendi 


dar fos- 
i mampu 


di lokal belum al Utri Merah dari Su- 
ipun berpotensi in juga dikembai 
sumber genetik pe- miliki gen tahan 


ngembangan padi unggul 
Usia padi lokal umumnya 
panjang dan hasilnya rendah, tapi 
sangat “bermanfaat untuk pe- hi 
ct padi unggul,” 
tan Lembaga Ilmu P 
ngetahuan Indonesia, Inez SI 
met-Locdin, yang juga Senior 
Scientist of Plant Breeding Ge- 
netics & Bioteehnology padu In- 
te nal Rice Research Insti- 
tute, Minggu O8/1D, di Jakarta 
Inez mengatakan, padi Iol 
kan, Keber 
ing kegiata 


virus tungro, penyebab tan: 

tumbuh kerdil 

Deputi Bidang Ilmu Pengeta- 
n Hayati LIPI Bambang Pra- 


n padi unggul dari padi 
lebih banyak lewat per- 
silangan. Sebetulnya transforma- 
si genetik (ransgenik) memung- 
kinkan, dengan memperhati 

unsur kehati-hatian terhadap ke- 
ma gan dan keaneka- 

waw) 


riset 
an padi sesuai 


dan pengemb 
dengan kebutuhan terkini. 
Ta mencontohkan, padi 


lokal 


HARI KESEHATAN NASIONAL 
Penyakit Tidak Menular 
Kian Mengkhawatirkan 


KARTA, KOMPAS 
nyakit tidak menular di 


da tua, Salah 
Ih anak-anak 


degen 
satu peng 


nyukit menular khusus seperti itu stunting (berbadan pendek), 
HIV/AIDS menjadi fokus per: Ketua Tim 
hatian pemerintah saat ini, Ki tuk Indone- 


susnya kian banyak seiring pe uk yang bertubuh 
ubahan gaya hidup masyarakat. a dewasa akan lebih 
Monteri Ke Nafsiah — cepat n mudah terkena 
Mboi pada puncak perayaan Hari penyakit degeneratif 

Kesehatan Nasional di Jak: dari penyakit 


it dewasa, ki 
mak itu ha 
nenerapkan pola hidup seh 
di Indonesia, surv 


Minggu (8/1), mengatakan. 

n di Indonesia di 

nyakit jantung 

iabetes, kanker, 
| ginjal, serta HIV/AIDS, 

mencegah ada- 

olah- 


in, yakni Tha- 
dan Malaysia, 


ng: wuts menunjuk- 

hindari stres, dan seks berisiko, nak Indone 
Akhir pekan lalu juga dilun- tidak aktif. Mereka hanya jal 

curkan hasil South Fi kaki sekitar 12000 langkah d 


Nutrition Surveys (Se 
sil survei menunjukkan 


minimal M000 langkah per hari. 
Tni bisa kan uh televisi 
sehingga anak kurang bermai 
Sandjaja, @ 


tata sidang Takana 6 


Outdoor Venue 


av Teman Batan 


Your Skin Care Expert 


Temukan Keremajaan 
Kulit Anda Secara 


Instan 


Porbaharul dan pancarkan keremajaan kult Anda 
angan perawatan Bio Platinum Therapy dar 
Bella. Perawatan iri bekerja dar dalam untuk 
(melawan tanda «tanda penunan. membentuk 
kembali wajah Anda dan memberikan hasi! 
maksimal layaknya operasi. 

Keuntungan Perawatan: 

» Mengangkat kantung mata 

» Menghilangkan noda di waah 

& Menghakuskan karut 

« Menegaakan bentuk wajah 

Untuk kesempurnaan dan keremajaan kulit 
Anda dapat mengandalkan Bola. 


Kunjungi roadshow kam 


mrloperkoran @ ScraperOne 


Petisi Bebas Asap Rokok 


| erPi 

| Sorgum 
untuk Gula 
(Cai 


Warga 
nuliskan 


Pusat 


dampak rokok 
yang digelar 
aktivis Jaringan 


tahuan Indonesia mendukung 
pengembangan Sorghum bicolor 
ench untuk bahan pem- 
Ir daripada untuk 
atau bit 
tanol. Produksi gula cair sorgum 
empat kali lebih murah diban: 
dingkan dengan gula tebu, 
akan Kepala Pusat 
aga Ilmu Penge: 
esia (LIPI) Bam- 
dsn, 


Perempuan 
Peduli | 


Thamrin, 
arta, Minggu 
(8/1), Petisi 
menyuarakan 
hak konstit 
sional warga 
ntuk terbebas 
asap rokok. 


Hal itu dik: 


1g Sut 
i Jakarta. 

Menurut Bambang, LIPI n 
rintis kerja sama dengan. mitr 


Jenis Fauna yan 


Terdata Sangat Minim 


Terancam Punah akibat Pemanasan Global dan Lingkungan Rusak 


JAKARTA, KOMPAS — Kurangnya ahli taksonomi 
dan terbatasnya dana penelitian menyebabkan baru 
10-20 persen hewan tanpa tulang belakang, ikan 
perair t, serangga, reptil, amfibi, dan molu 
Indonesia terdata, Padahal, mereka terancam punah 


akibat perusakan lingkungan dan perubahan iklim. 


datang dan belu 
“API akan keh 
peneliti senior p 
tambah Kepala Pusat 
ian Biologi LIPI Siti Nu- 
Prijono. 


nd 


naliati, mence- 
lak mudah, Jenis 


yang ada sangat 
berugam, Mereka tersebar di 

Kepala Bidang Zoologi Pusat n sumber day 12504 pu ntuk mendidik 

Penelitian Biologi Lembaga Ilmu ya ekspedisi perlu 10-15 tahun," katanya, 

Pengetahuan Indonesia (LIP) ksonomi dan biosiste- — Kurangnya tenaga ahli dan da- 

Rosichon Ubaidillah dihubungi yang menjadi tulang 

dar sung studi keanekarags 

met jenis fauna yan i Indonesia hanya 20 orang, 

nyak terdata adalah mi sebagian besar ada di LIPI, Me- 

persen), yakni 707 je 8 banyak kelompok 

rung 80-90 persen (1602 jenis). binatang, seperti serangga, reptil 

Jumlah amfibi dan reptil yang amfibi, moluska, udanyeudi 


Kepunahan 


Sedikitnya jumlah fauna yang 


terdata 1112 jenis il 


in besar taksonom LIPI 
asiun dalam li 


847 jenis. Na- 
a sebagian besar 


NP ata: 


Maluku, d 
angat sedikit kar 


www.bellaskin.co.id 


aa ii 


Da 


2 


Karan 


Senantiasa di Sisi Anda 


N CAR 


& Kaskus 


pemerintah 
igkan perlunya energi 
rnatif terbarukan, di 
| nya bioetanol dari sorgum, Ke- 
1 Deputi Badan Pengkajian 
merapan Teknologi 
(BPPT) Bidang Teknologi Infor- 
masi, Energi, dan M Ung: 
ul Priyanto menga 
dar kemurnian bioetanol sebesar 
9,5 persen masih sulit di 
produsen, 
"Produksi gula ca 
n langkah bengu- 


yang belum 


didata kebu gum meruj 
manasan global, kerusakan lahan, | na untuk mempersiapkan keta- 
angan hutan, hanan p: kat: 
Rosichon mencontohkan, saat | Unggul 
ini 02 persen jenis ikan Sungai | Unggul mencontohi 


67 persi 
ngai Cisadane hilang dih: 
kan dengan data yang dikum- 
pulkan pada 1910, Ditemu 
jumlah ikan dari luar Indor 
yang bersifat hny 
membunuh ikan-ikan lokal. 
ngingsatk 
fat dari fauna yang 
Ih itu belum di- | bs 


merupakan produse 


untuk gula ketika harga gula di 


pasaran dunia membaik. Ketik: 
harga bioetanol lebih baik, Brasil 
menggenjot produksi tebu untuk 
bioetanol, 
Di Jawa, sorgum dikenal xc- 
cantel, Biasanya jadi 


invasif 


teliti naman sela, Budidayanya 
gencar meneliti potensi ckonomi | terbatas, Potensi hasil sorg 
hewan dan 6 tertentu, | mencapai 11 ton per hektar, 
buik sebagai sumber energi m Usia p 3-4 bulan, 
upun obat masu mendatang, tebu dipanen usia 7 bulan. Sor- 


Hilangnya fauna 6 


 keseimbangi 


gum dapat diratun, yaitu pema- 
nenan lebih dari “sekali untuk 
penanaman. (NAW) 


Bunga ringan & pasti, mewujudkan 
rumah impian sejak dini 
Periode: 1 Okt — 21 Des 2012 


14 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


SMK KATOLIK ST MIKAEL SURAKARTA 


Menyiapkan 


Sejak di bangku sekolah, siswa SMK Katolik Santo 


Mikael Surakarta yang fokus pada teknik permesinan 


diajari untuk menghayati dinamika dunia industri. 
Para siswa menjalani praktik kerja dengan tuntutan 
standar kompetensi dan kualitas yang berlaku di 
dunia industri, termasuk menjalani praktik kerja di 
bengkel hingga malam hari. 


Oleh ESTER LINCE NAPITUPULU dan SRI REJEKI 


lam praktikum, sekol 
emberlakukan satu 
swa satu mesin, De 
ngan demikian, 
tiap kompetens 
heran, lulusan 
siswa laki-laki ini menjadi in- 
caran banyak perusahaan besar. 

Tahun 2010, hanya 12 per- 

upat tenaga 

cl da- 
perusahaan yang meng- 
permohonan, Tahun 
berikutnya, 18 perusahaan yang 
dapat dari 34 perusahaan yang 
mengajukan perekrutan 

Tahun lalu, satu siswa bisa 


bisa meningkatkan pem 
an di sekolah, 
Pembelajaran di sek 
terutama praktik, berd: 
Ini upaya sekolah 


praktik kerja, siowa kelas X di- 
fokuskan untuk mendalami soal 
kualitas Siswa bisa belajar me- 
nyikir sambil berdiri serta tidak 
boleh makan/minum h 


an dengan modul perme- 


Ahli Mesin Madya 


Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Katolik Santo Mikael tengah praktik dengan komputer dan 


memilih enam perusahaan. 
Tetapi, kami menga 12 siswa 


sinan dasar dengan mem: 
alat kerja mesin bubut, f 
rinda alat potong, dan 


seperti 


unnya. Jnyan meningyalkan 
pekerjaan yang dipilih kat 
merasa banyak yang butul 
ta Yohanes Margono, Wakii Ke 


pendidikan teknik unggul dalam 
mewujudkan 9G, yakni compe 

tenee, conscience, compassion, 
communicative, cooperati 


trol (CNC) simulas 
Di kelas XII, siswa d 
untuk berproduksi. $ 


pala Sekolah Bidang Kesiswaan, rutin memproduksi berb: mmitment, creativity, capability, 
"Tiap tahun makin banyak peralatan untuk kebutuh: dan caring. Untuk itu, pendi- 
kan kuli (dustri bekerja sama dikan tidak hanya 


dengan ATMI, 
Wisnu menga- 

mn, kemampuan 

siswa bekerja de- 


mengedepankan p 
nguasaan akademik 
seperti peng 
& dan keteramp 


lam keahlian di Akademi Teknik 
Mesin Industri (ATMD Surakar- 
ta yang berada satu lokasi de- 


GA 
Pa 


ingan sekolah, Ada pula yang ngan teknologi tinggi /z juga pemben- 
berwirausaha S sikap dan ni- 
Wi £ 


Manager dun Wakil Ker 
kolah Kurikul 
muturkan, SMK St Mikaci me- 
merapkan' sistem blok, satu 
minggu teori dan satu minggu 
praktik, Para siswa digilir untuk 
merasakan praktik pada pagi 


meraih peluai 
kerja di industri 
Siswa disiapkan me- 
"nguasai keterampil- 
an menggunakan perkakas kon- 
vensional dan CNC serta peran- 
angan produksi melalui 
keterampilan menggambar seca- 
ta manual ataupun dengan 


donesia 
stitute (IG) Al 
sejak 2008 ini, nilai-nilai dipe 
n dibiasakan 


an di sekolah d 
bentuk poin. 


tidak kaget dengan duni sanksi dala 


kata Wisnu, komputer, makin banyak pelanggaran dan 
Modul dikembangkan secara semakin serius pelanggaran, po- 
serius dan tiap tahun diperba- — Bangun karakter in siswa makin besar, 


harui sehingga adaptif terhadap "Pelanggaran dalam bentuk 


perkembangan dunia industri ketidakjujuran, sepeti mencon- 
Berbagai masukan dari siswa, lum, mengatakan, sekolah y tek, mencuri, terlambat, hingga 
orangtua, masyarakat, dan dunia didirikan tahun 1962 ini me perkelahian, sangat serius, Kami 


usaha dipertimbangkan untuk iki visi untuk menjadi pusat tidak segan untuk menyeluar- 


om- 


kan siswa, Atu 
dalam buku pedoman siswa, ter- — cara terarah dan berjenjang se- 
masuk poinnya,” kata Margono, suai dengan kebutuhan dunia 

Menurut Margono, seko industri, 
pun mendesain hukuman Mu 
kolah ini berencana menambah 
program ke: 
diputuska 
kerja men 
tan medis cukup tinggi. De- 
mikian juga keahlian mekatro- 
untuk kelistrikan sepeda 
luar sekolah, semisal ke panti motor, mobil, maupun kesehat- 
atau jompo, an, 

Siswa kelas X yang tidak naik Keunggulan SMK St Mikael 
kelas harus siap dikeluarkan da- ini membuat Pemerintah Kota 
ri sekolah. Tahun lalu, ada 20 Solo menggandeng sekolah i 
siswa yang drop out. untuk memberikan pelatihai 

Penerapan sistem drop out permesinan bagi pemuda di da- 
untuk siswa tingkat awal mem- cerah itu, Para siswa yang dilatih 
buat erpacu untuk belajar — dan magang di sekolah itu di- 
dua bulan incar banyak perusahaan, 
untuk menda- SMK ini memiliki sertifikat 
pat pendampingan yang tepat. jemen mutu sej 

. Kekhasan karakter alumni 3 sekaligus menj 
pertama di Indonesia yang me- 

sistem manajemen: 


diganti dengan 30 j 
akan tugas. Bisa jug siswa di- 


kehidupan dan duni 
tambah dengan penguasaan 


kompetensi las sejak tahu 
2000, 


REDD# 
Evaluasi Kinerja Satgas 


JAKARTA, KOMPAS 
kerja Satuan Tugas Pe 
Kelembagaan REDD/ berakhir 
Desember 2012, Presiden dide- 
sik mengevaluasi menyeluruh Pengukuran, Pelaporan, dan Ve 
dan transparan kinerja satgas.” rifikasi (MRV). Namun, hal-hal 
Hal ini penting untuk menge- itu belum diselesaikan meskipun 
tahui sejauh mana target satgas Norwegia bersedia menyalurkan 
tercapai, demikian Dedi Ratih, dana 30 juta dollar AS untuk 
Manajer Kampanye Tata Ruang” membantu. 
Wahana Lingkungan Hidup In- Heru Prasetyo, anggota Satgas 
donesia, salah satu anggota Ko- — Persiapan Kelembagaan RED”, 
alisi Masyarakat Sipil untuk Pe- beberapa waktu lalu, menga- 
nyelamatan Hutan dan Iklim takan, lembaga REDD/ diusul- 
Global, Sabtu 7/1), di Jakarta. menteri dan ter- 
Ta mengkritik Satgas Persiapan nenterian terkait. 
Kelembagaan” REDD: yang in meneruskan 
mengusulkan rancangan pera- "pekerjaan rumah” satgas seperti 
turan presiden untuk pemben- penyempurnaan Strategi Nasio- 
tukan lembaga negara bidang mal REDD/ dan p 
REDD:, Hal ini bisu Teguh Surya du 


tercantum dalam LOI, ialah 
membangun perangkat pendana- 
an dan mekanisme pengamanan, 
membangun kerangka kerja 


mengatakan, isu REDD meru: 
pakan skema lintas sektor. I: 
meragukan lembaga REDD) bis: 
menjalankan tugas dengan baik. 
"Apakah lembaga ini tidak akan 

ii aimana berba- 
entuk? 


eptember 201 Ini memper- 

tgas REDD yang pem- 
bentukannya merupakan salah 
n letterofiintent 


wegia pada 26 Mei 2010, 
Beberapa tugas satgas, seperti 


PENGELOLAAN SAMPAH 
Pengaturan Diprioritaskan 


JAKARTA, KOMPAS — Da- 
lam waktu dekat pemerintah dan 
produsen produk berkema 


hap hingga 10 tahun met 
produsen keberatan. 
Pengusaha Makanan dan 
numan Indonesia menyatakan 
keberatan didasarkan faktor ye 
rafis/infrastruktur, kemampu 
an perusahaan, serta keblasian 
masyarakat (Kompas, 10/1D, 

“Peraturan harus dij 
meski tidak mudah, M: 
berbicara dan mencari solusi," 
kata Sudirman, 


Hal itu dikatakan R Sudirm: 
Asisten Deputi Pe 
pah, Kementerian Lingkungan 
Hidup, Sabtu (7AD, di 

Tanggung jawab perusahaan 
mengumpulkan kembali kemas- 


sion 
dup Indonesia, mengatal 
nyusunan peta jalan 10 
terlalu tama. Ini berka 
keluarnya PP No 81/2012 
& perlu waktu c 

karena tarikemenarik pengatur- 
an terkait EPR, 

Dalam 


ngelolaan Sampah Rumah ang 
g1 dan is Sampah 
Rumah Tangga, Dalam Pasal 1, 
12, dan 18, produsen wajib mem- 
in sumpah dengan 
ubali kemasan dan 
aur ulang, 

Meski pelaksanaannya berta- 


duksinya yang ” menggunakan 
plastik sulit terurai dan rakus 


kemasan, (CU) 


pekan produk kreatif ndonosa 
Menginspirasi Menjadi OK 


informasi, bertransaksi, dar 
konsumsi. Dunia kini menjadi 


semisal fesyon, musik, film, 
kuliner dan arsitektur bakai 


tempat yang sangat dinamis dipamarkan, “Pesortanya 20 tahun mendatang 
dan kompleks sehingga orang-orang kreatif yang Indonesia bakal mendapat 
kantivitas dan berprestasi hebat dan  bonusdemografidan memiliki 
menjadi suatu aset yang tak” memiliki komitmen sosial. peluang untuk mengerahkan 
ternilai dalam: dan Ajang ini juga akan manjadi sumber daya manusia usia 
pengembangan ekonomi. bukti batiwa orang kreatif produkuf yang amat besar 
Pada ara ini, ekonomi luar biusa sumbangsihnya dan kekuatan ekonomi 
kreatif dapat menjadi bagi pencitraan bangsa, yang masuk dalam hitungan 
tumpuan. Indonesia sangat Di masa depan, Indonesia dunia," cetusnya 
baruntung bakai kian bergantung pada” pPKI, kata Mari 
keindahan pelaku kreatif yang punya pangestu, juga bukan 
dan kearifan lokal, yang daya saing internasional,” hanya sokadar wadah untuk 
menjadi modal kreativitas. ujar Mar Pangestu, Menurut” mengakui sumbangsih para 
Kekayaan budaya indonesia Mari Pangestu, sekitar 900 Industri kreatif, Lebih 
dicerminkan melalui ragam peserta telah menyatakan dari Itu, dengan digelarnya 
arsitektur, tarian, tenun, nnya untuk Ikut ajang berskala nasional 
Fan kulrer yang Tm sos. dalam ajang ini, Untuk semacam ini diharapkan 
menarik 75 rbu dapat memicu croative wave 
kog dan melambangkan 9 ke Epiwalk atau gelombang kreatif di 
kreativitas bangsa tidak kurang dari 79 mata masyarakat. "Selain 
kita. Produk Industri acara dkemasdalam bentuk ju, kita harapkan PPKI dapat 
kreatif yang dikreasi oleh konvensi, pertunjukan,  menjadipennts terbentuknya 
orang-orang kreatif dapat kuliner, p: creative network, yakni 


menghasilkan nilai tambah permainan. Kehadiran 


jalinnya hubungan 


dengan basis warisan media alektronik, cetak dan antarpelaku Industri kreatif 
budaya Indonesia yang luar digital pun diharapkan bakal untuk berkolaborasi tukar alih 
biasa. Hasil yang dicapai memperluas imbas ajang , 

adalah nilaitambah terhadap yang digelar selama 5 hari akses modal dan pasar, 
suatu karya yang telah ada turut ini bamiran jeaanya Darpak 
tanpa harus meninggalkan Selain itu, lanjut Mari — positif tain yang 


Giharapkan, 
yakni memicu tumbuhnya 
Creative talent pool dan 


ciri khas, flosofi, dan tradisi 


yang melekat sebelumnya. Pangestu, suasana PPKI 


pun bakal dibuat senyaman 


Berangkat dari pemahaman gan seterbuka mungkin creativepreneurahip. Ini 
semacam inilah. pemerintah sehingga masyarakat bebas berarti terus bermunculannya 
menggelar Pekan Produk berinteraksi dengan para bakat-bakat kreatif baru 
Kreatif Indonesia (PPKI) ke-8 pelaku industri. Mereka juga yang berkualitas, memiliki 
@ Walk, Ki dapat mengenal lebih jauh wawasan yang luas 
Jakarta, pada 21- 25 45 subsektor industri kreatif. dan punya kemampuan 
November mendatang, yang “Kita ingin agar suasana Il “Standar produk 
mengangkat tema Indonesia nyamandan posiifsehingga kreatif juga diharapkan 
Creative Power. "YANG masyarakat bisa dari meningkat serta praktek- 
MUDA YANG BERKREASI. para pelaku industri kroatif. praktek ekonomi kreatif yang 
al yang diperuntukkan Dengan bertatap langsung semakin mengarah ke level 
bacan lohan In! atau berbincang langsung kelas dunia," ujarnya. 
penggiat industri kreatif, 
1 kemenioran,Pemerntah Ki harapkan banyak anak dincwitan UNUN medan 
Kilakarta, Dewan muga yang termpiasi untuk kajinya maskot “Si OK" 
Kerajinan Ikut terjun membangun (Si Orang Kreati!) yang 
Han aman Dagang dani Industrikreati”mbuhnya. menekankan bahwa 
Menurut “Mentari, Ditambahkan Mari kreativitas adalah kekuatan 
pehatanta Yan kamami Pangestu. kaummudawban Insan manusia. Untuk 
2 Dp, yang dengan rentang usia mengenal lebih dekat dan 
pe Ig Ga Ma B5 tahun menjadi large jab dalam dengan "Si OK" 
menjadi wadah untuk Utama ajang ini Pasalnya, mari datang ke ajang PPKI 
mempertemukan para kaum muda pada kelompok 2012 di Epicentrum Walk 21- 
pelaku industri ekonomi inilah yang nantinya bakal 25 November.m 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Apa Tuntutan Nomor Satu Anda 
dalam Memilih Tempat Berbelanja? 


Yargremersatu yo 
murai murah muren” 


amananga 


yamung peeyaraN aer satu" 


"Nernar satu 
adopanannyo" 


“Nomer s0 
anyar promonya" 


Tang segar sea 
yahane segar. ti 
memar sat 


Tuntutan nomor satu dalam pemilihan tempat berbelanja bisa berbeda-beda, tapi bagi Carrefour 
tuntutan yang selalu menjadi nomor satu adalah senyuman kepuasan pelanggan. 


Carrefour Retail Terfavorit 


Marten ANA La PERAN AMA 


“ear Care Petrena Deng resah Tara JO Deco tem Pen 
TLELINA (corretourindonesia |) c21retou 19 wwwbunea.caretow-coid ) 


“ 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


UMUM 


15 


Petenis Spanyol, David Ferrer, melepaskan rasu gembiranya seusai mengalahkan tunggal utama Ceko, 
Tomas Berdych, 6-2, 6-3, 7:5, dalam partai keempat final Piala Davis di Praha, Ceko, Minggu (8/1. 


Kemenangan itu membuat kedua tim berbagi ang 


Ferrer Hidupkan 
Harapan Spanyol 


Stamina Terkuras, Berdych Kalah dalam Tiga Set 


PRAHIA, MINGGU — David Ferrer, petenis yang 
menjuarai paling banyak turnamen musim 2012, 
membangkitkan harapan Tim Davis Spanyol setelah 


mengungguli petenis Ceko, Tomas Berdych, 6-2, 6-: 
, Minggu (18/11), di Praha, Ceko. Kemenangan 


7 


Ferrer membuat skor kedua tim imbang, 2-2. 


Kemenangan Ceko di nomor 
ganda melalui Berdyeh/Radek 
Stepanek, sehari sebelumnya, ha- 
rus dibayar mahal dengan terku- 
rasnya stamina Berdych. yang 
bertanding tiga hari berturut:tu- 
Tut. Berdyeh juga bermain di hari 
pertama, Jumat lalu, dan menang 
atas Nicolas Almagro, 
Menghadapi Perrer yang men- 
dapatkan waktu istirahat, karena 
lidak bermain di nomor ganda, 
Sabtu lalu, Berdyeh tak berdaya, 
Apalagi Ferrer bermain. agresif 
sepanjang pertandingan. 
Kemenangan Forrer 
bangkitka 
tuk menjuarai Piala Ds 
Ini karena Stepanek, yang mei 
jadi penentu bagi Ceko 
belumnya telah bertanding di 
tunggal dan ganda. Sementara 


lawannya, Almagro, mempunyai 
waktu istirahat karena. hanya 
bermain tunggal, Ditambah fak- 
tor usia—Stepanek akan berusia 
34 tahun pada 27 Novembcr—Al- 
magro yang berusia 27 tahun 
berpeluang memenangi perta- 
rungan, Partai Stepanck mela- 
wan Almagro ini berlangsung 
pada Minggu tengah malam 
WIB, 

Di partai pertama kemarin, 
Perrer langsung menckan Ber- 
dyoh sejak awal dengan pukulan 
bertenaga dan membuka lapang- 
an, Berdyo kelelahan tak 
berkutik menghadapi taktik ini, 
Hasilnya, Perrer langsung mema- 
tahkan servis lawannya di gim 
kedua melalui pukulan baseline, 
Spanyol itu pun rajin 
menghadang bola di depan net. 


Set pertama akhirnya ditutup 
melalui break point kedua di gim 
kedelapan. 

Pada set kedua, Berdyeh men- 
cobu mengubah permuinan de- 
nyan banyak mengajak la 
bermain reli, Akan tetapi 
nomor enam dunia itu tak mam- 
pu menand 

Hasilnya, Ferrer 
break point pada gim ko 
tampil superior hinggi sembilan 
gim berjalan, 

Di set ketiga, Berdyuh men- 
coba mengerahkan sisa-sisa tena- 
anya. Namun, Perrer seperti pu- 
nya jawaban atas semua tantang- 
an Berdyeh dan justru membuat 
petenis Ceko itu lari tunggang 
langggang untuk mengejar bola. 
ter sempat mematahkan 
im ketiga, tetapi dibalas 
Berdych pada gim. kedelapan 
hi bang 4-4. 
uh penonton tuan 
rumah meninggi, Perrer mene- 
#askan lagi keunggulannya de- 
ngan merebut gim” kesebelas, 
hingga unggul 6-5. Setelah itu, 
im terakhir sepenuhnya men- 
jadi milik Perrer, yang menutup: 
set ketiga dalam 53 menit. (OKD 


Sang Surya Tiada Henti Menyinari 


(Sambungan dari halaman 


iigun untuk melakukan 
tajidid (pembaruan) dalam ber- 
bagai aspck kehidupan, 
Melawan kejumudan pemi 
kirun, Muhammadiyah mengo- 
barkan semangat jtihad dengan 
rujukan Al Guran dan Hadis, se- 
raya meninggalkan takhayul, bi- 
“dah, dan khurafat. Keterbola- 
kangan peradaban diatasi de- 
ngan membangun pendidikan 
modern. Kemiskinan diatasi de- 
ngan menggalakkan usaha 80- 
sial-ckonomi, Rumah sakit dar 
linik dibangun demi menye- 


Muhammadiyah terus tum- 
buh menjadi onganisasi Islam 
modern dengan jaringan kuat 
dan luas, Onganisasi itu mampu 
melewati saat-saat sulit pada 
bahkan berpe- 
ting dalam kemerdekaan, 

Bisa bertahan hingga sekarang 
tentu prestasi luar biasa, Namun, 
setelah zaman berubah, Muham- 
madiyah dituntut untuk lebih 
kreatif dalam mengembangkan 
visi pencerahannya. Kini bangsa 
Indonesia bergulat dengan pro- 
ses demokratisasi yang demikian 
terbuka, sementara #obalisasi 
mendesakkan liberalisme pasar 
ke penjuru dunia. Saat bersama- 
an, muncul kelompok-kelompok 
keagamaan fundamentalis yang 
gemar melancarkan kekerasan 
dan aksi intoleran, 

Menurut Jusuf Kalla, wakil 
presiden ke-10 RI, yang hadir 
dalam acara itu, Muhammadi- 
yah telah memberikan pengab- 
dian luar biasa bagi bangsa dan 
diharapkan terus menebarkan 
kebaikan. Perayaan milad 100 
tahun, kata KH Hasyim Muzadi, 
mantan Ketua Umum PBNU, 


menempatkan Muhammadiyah 
sebagai organisasi Islam besar 
tertua di Indonesia. 

Apa yang diharapkan dari 
Muhammadiyah? Menurut do- 
sen Sosiologi Politik Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie 
Sujito, Muhammadiyah didesak 
untuk mendorong transforn 
etik dan moralitas politik da- 
lam demokrasi untuk kesejah- 
teruan, Muhammadiyah perlu 
melakukan gerakan antikorupsi, 
pendidikan pluralisme, dan 
kampanye politik ber 

Hal itu penting untuk men- 
erahkan dominasi perilaku par- 
tai politik yang kian pragmatis, 
dangkal, dan hanya memikirkan 
kelompok, Krisis bangsa ini 
membutuhkan kerelaan ormas 
untuk bekerja keras agar cita-cita 
pemberdayaan bangsa tercapai. 

Peneliti politik dari Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti 
Zuhro, menilai, Muhammadiyah 
menghadapi yodaan politik besar, 
Ini terkadang menyeret organi- 
itu masuk ke dalam ranah 
politik praktis yang justru tidak 
menguntungkan, Padahal, seha- 
rusnya lembaga ini netral secara 
politik dan menjadi kekuatan s 
sial keagamaan dan penjaga mo- 
ral Amar makruf nahi mungkar 
(erintah untuk mengerjakan 
perbuatan yang baik dan larang- 
aan mengerjakan perbuatan yang 
keji) perlu terus dddengungkan di 
tengah-tengah kemerosotan mo- 
ral dan etika, 

"Muhammadiyah memiliki 
tugas mulia untuk ikut mencer- 
daskan bungsa dan menyejah- 
terakan masyarakat,” katanya. 

Di atas semua itu, pengamat 
politik dan keagamaan Fuchry 
Ali mengingatkan, agar Muham- 
madiyah terus menyegarkan visi 


pembaruan pemikiran keagama- 
an, Sejumlah tokoh pembaru Is- 
lam justru muncul dari luar, 
perti Harun Nasution dengan 
gagasan rasionalisme Islam, KW 
Abdurrahman Wahid dengan 
“pribumisasi” Islam, atau Nur- 
eholis Madjid dengan pemikiran 
keislaman dan keindonesiaan, 
Secara pribadi, seorang kader 
Muhammadiyah, Moeslim Ab- 
durrahman, telah mengembang- 
kan teologi sosial at-maum, se 
macam konsep pemikiran prak- 
sis sosial keagamaan untuk 
memberdayakan kaum pinggir- 
aan, Namun, pembaruan belun 
dilakukan secara kelembagia 
Bagaimana Muhamma 
menjawab tantangan demikian? 
Din Syamsuddin menyadari, 
perubahan zaman melahirkan 
geopolitik, sosial, ekonomi, dun 
budaya yang berbeda. Muham- 
madiyah berusaha menghadapi 
semua itu dengan penyesuaian 
diri, Ke dalam, Muhammadiyah 
bertekad untuk menguatkan 
kembali etos organisasi. 
e luar, Muhammadiyah ha- 
rus mengambangkan diri demi 
memberikan sumbangan pemi- 
kiran dan gerakan untuk bangsa 
Indonesia, umat Islam, dan du- 
mia, Kami harus menjadi ruh- 
matan tifalamin rahmat bagi 
semesta),” katanya, 
in terus mengguyur GBK 
di Senayan. Tiba-tiba, listrik pa- 
dam sehingga acara terpaksa 
mandek di tengah jalan, Namun, 
ratusan ribu anggota Muham- 
mudiyah tetap setia menunggu. 
Sejumlah anak muda berlari-lari 
ke tengah tapangan sambil 
membentangkan spanduk besar 
bertuliskan tema milad seabad, 
“Sang Surya Tiada Her 
nyinari Negori." 


Meluruskan Upaya Kesejahteraan Buruh 


ata ketenagakerjaan terbaru (Agustus 
2012) menunjukkan bahwa penduduk 
yang bekerja berjumlah NOS juta 
orang dan penganggar 72 juta orangatau 614 
persen dari angkatan kerja yang berjumlah 
M8 juta orang. 

Perlu dicatat, seseorang dikategorikan be- 
kerja (dak menganggur) jika paling sedikit 
bekerja selama satu jam dalam seminggu yang 
lalu, Pekerja tak penuh, yang bekerja kurang 
Sari 35 jam seminggu, berjumlah 34.3 juta 
orang atau S1 persen dari penduduk usia 15 
tahun ke atas yang beke 

Ditinjau dari status pekerjaan utama, GOA 
persen dari keseluruhan orang yang bekerja 
tergolong pekerja informal, yang meliputi 
kategori: berusaha sendiri, berusaha dibantu 
buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, 
pekerja bebas di non-pertanian, dan pekerja 
keluarga/tak dibayar. Selebihnya adalah bu- 
ruh/karyawan (864 persen) dan berusaha 
dibantu buruh tetap (35 persen). 

Sektor pertanian merupakan penyerap 
terbesar, yakni sekitar 40 persen, 
Impir semua pekerja di sektor 
pertanian adalah pekerja informal, Penyerap 
tenaga kerja terbesar kedua adalah sektor 
perdagangan, yaitu sekitar seperempat dari 
keseluruhan orang yang bekerja, tetapi tak 
sampai separuh yang berstatus sebagai pe- 
kerja formal 

Penyerap tenaga kerja formal terbesarada- 
lah jasa keuangan dan sektor publik. Kedua 
sektor ini praktis tak mengalami masalah 
dengan upah minimum, Industri manufaktur 
berada di urutan selanjutnya dengan pe- 
nyerapan pekerja formal sekitar 70 persen 
atau sekitar 10 juta pekerja. 

Persoalan perburuhan yang paling per- 
sisten, termasuk penentuan upah minimum, 
terjadi di sektor industri manufaktur. Kon- 
sentrasi industri manufaktur ada di Jawa 
Barat dan Banten, Provinsi Banten meru- 
pakan penyandang tingkat pengangguran pa- 
ling tinggi GOA persen), sedangkan Jawa 
Barat peringkat ketigi (008 persen), Posisi 
kedua ditempati DKT Jakarta (087 persen), 
Berarti, tingkat pengangguran di ketiga pro- 
vinsi ini rata-rata satu setengah kali tingkat 
pengangguran nasional, 

Mengapa tingkat pengangguran tinggi 
basis-basis industri? Sangat boleh jadi hal i 
disebabkan oleh penurunan porsi industri 
padat karya sebagai akibat tekanan kenaikan 
tingkat upah, Industri padat karya yang ber- 
sifat mudah hengkang Yootloose) dengan 
leluasa berpindah ke lokasi yang tingkat 


ANALISIS EKONOMI 


FAISAL BASRI 


upahnya lebih rendah. Di lokasi-lokasi al- 
Ik relatif me- 
pertiga pekerja 
kita masih berpendidikan sekolah lanjutan 
Iingkat pertama (SLTP) ke bawah. Ada juga 
yang merelokasi pabriknya ke negara-negara 
'dengan upah buruh lebih murah, seperti Laos, 
Kamboja, Banglades, dan Pakistan. 

Tak mengherankan jika daya serap tenaga 
kerja industri manufaktur kita cenderung tu- 
run, Pada periode 1990-1999, setiap pening- 
katan 1 persen nilai tambah industri ma- 
nufaktur akan menghasilkan pertumbuhan 
penyerapan tenaga kerja sebesar 07 persen, 
sedangkan untuk periode 2000-2009 anjlok 
menjadi hanya 0:3 persen, 

Perusahaan tak akan menambah buruh jika 
ongkos untuk mempekerjakan tambahan 
orang buruh lebih besar dari nilai tambahan 
output yang dihasilkan, Ongkos buruh ter- 
masuk juga dana yang dicadangkan jika harus 
membayar pesangon kepada pekerja tetap 
sesuai dengan ketentuan perundang -undang- 
an, Mau tak mau para pencari kerja baru, yang 
tingkat pendidikannya kian tinggi sekali 
akan menyemut di sektor informal. Mereka 
tak punya jam kerja, tak memperoleh hak-hak 
normatif, seperti asuransi kecelakuan kerja, 
asuransi kesehatan, jaminan hari tua, uang 
lembur, hak cuti, dan akses terhadap pelatihan 
yang terstruktur, 

Kita menyadari sepenuhnya bahwa ma- 
oritas kehidupan buruh dan keluarganya ma- 
Sih pas-pasan, Mereka tak punya pilihan, se- 
Gangkan pengusaha punya banyak kelelua- 
saan, Padahal, buruh adalah tulang punggung 
pembentukan kelas menengah yang tangguh. 

indang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 
1g Ketenagakerjaan nyata-nyata meru- 
pakan momok menakutkan bagi buruh dan 
pengusaha, Segala aturan baru yang dibuat 
pemerintah untuk merespons gejolak buruh 
niscaya akan jauh dari penyelesuian yang 
menguntungkan kedua belah pihak dan oto- 
matis memajukan perekonomian serta me- 
ingkatkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, 
alan pragmatis akan menambah 
bugi pengusuhuataupun buruh. 
Kedua belah pihak akan lelah menghadapi 
negosiasi yang panjang dalam suasana konflik 
terus-menerus. 


Mau tak mau sebanyak mungkin pekerja 
harus bisa tertampung di sektor formal, uta- 
manya di industri manufaktur karena sektor 
ini menghasilkan produktivitas yang lebih 
linggi, menyerap banyak tenaga kerja formal, 
dan selanjutnya mendorong sektor-sektor ain 
tumbuh lebih cepat dan berkualitas. Sejalan 
dengan membaiknya tingkat pendidikan ru- 
ta-rata penduduk, kesejahteraan buruh akan 

il dan transformasi perekono- 


Ada baiknya forum tripatrit merumuskan 
formula baru yang bersifat jangka panjang 
dengan memberikan jaminan perbaikan bagi 
buruh dan pengusaha agar mereka bisa lebih 
tenang dalam mengemban tugasnya masing- 
masing. Alangkah lebih baik jika forum ini 
menghasilkan kontrak sosial baru, Dalam 
rangka inilah mutlak dibutuhkan segera Un- 
dung-Undang Ketenagakerjaan yang baru, 

Kenaikan upah nominal hanyalah sulah 
satu instrumen untuk meningkatkan kese- 
jahteruan buruh, Jika pemerintah mampu 
mengupayakan “stabilitas hanga pangan, 
transportasi publik yang murah, aman, dan 
nyaman, serta fsilitas perumahan yang ter- 
jangkau, niscaya kesejahteraan buruh akan 
meningkat jauh lebih cepat. Sementara itu, 
kenaikan tingkat upah bisa direncanakan 
setiap lima tahun dengan menyepakati vu- 
riubel-variabel yang menjadi penentunya, se- 
perti peningkatan produktivitas pekerja. 

Sistem jaminan sosial yang menyeluruh 
harus hadir lebih cepat. Rencana kehadiran 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan pada 2004 jauh dari cukup sebagai 
nggjaring pengaman pasar bagi rakyat, 
utama bagi buruh. Harus betul-betul di- 

H sepenuhnya bahwa negeri ini amat 
tertingsgil dalam menghadirkan sistem ja- 
minan sosial masional yang komprehensif. 
Sistem jaminan sosial bukanlah beban atau 
ongkos, melainkan investasi dan wujud dari 
pembangunan yang inklusif. 

Jika demikian, jangankan angka peng- 
angguran yang bisa kita turunkan seren- 
dahecendahnya, tenaga kerja Indonesia yang 
bekerja di luar negeri pun bakul berbon- 
dong-bondong kembali pulang ke Tanah Air 
tercinta, 


FAISAL BASRI, Ekonom 


Kenaikan Harga Tidak Wajar 


(Sambungan dar halaman 1) teriun Pertanian Syukur Iwan- — Tenggara Burat untuk pasar Ju- 
toro memastikan, Minggu ma- — bodetabek. Pengangkutannya se- 

stoknya, lam, para jagal sapi sudah bisa — dang dijajaki kerja sama dengan 
Pemerintah juga harus terus — mulai bekerja kembali. TNI AL dan Kementerian Per- 


memperbaiki berbagai persoalan 
yang menjadi penghambat ke- 
lancaran distribusi sapi agar dis- 
paritas harga tidak terjadi dan 
terlulu tinggi 

Sementara itu, pedagfang yang. 
tergabung dalam Asosiasi Peda- 
ang Daging Indonesia mencu- 
rigal ada yang memanfaatkan 
momentum dengan menaikkan 
harga daging sapi. Kenaikan har- 
1 daging menjelang akhir tahun 
ini dinilai tidak wajar karena ha 
3 di beberapa negara lain | 


pe 


nya 


murah daripada harga daging di Menurut Syukur,stoksapi saat” Wakil Sekretaris Jenderal Aso- 
Indonesia. ini cukup, Stok di perusahaan — siasi Pengusaha Ritel Indonesia 


"Sepertinya ada yang ingin 
memanfaatkan momentum akhir 
tahun. Mereka sengaja menahan 
dan menjual daging dengan harga 
lebih tinggi daripada biasanya,” 
tutur Ketua Asosiasi Pedagang 
Daging Indonesia M 


Segera normal 
Direktur Jenderal Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Kemen- 


sapi, 


“Dari Kediri, Jawa Timur, pa- 
sokan sapi 
beli dari luar kota membeli 
dengan harga Rp 30000 per ki- 


luan ke pasar sapi di Jawa 
"Timur, kemarin pagi, menunjuk- 
kan, sapi yang keluar ke pasar 
normal sekitar 90 persen atau 
sama dengan pasokan sebelum 
Hari Raya Kurban. 


penggemukan 
bodetabek  mencupai 
sapi. Jumlah itu terdiri dari 
38000 sapi lokal dan 921000 sapi 
eks impor, Pada Novemb 
sember 2012 akai 
impor kuartal IV sebanyak 15000 


Dalam waktu dekat, apabila 
dibutuhkan akan dipasok 5000 
sapi siap potong dari Nusa 


mulai melimpah. Para 


#otanya untuk me 
pasar, 


logram daging sapi hidup dengan Sementara itu, di Jakarta di- 
tambahan komisi Rp 150000 ke- laporkan, ha 
pada pedagang sapi lokal,” kelas medium 


kilogram, 


kitar wilayah Ja- 
130000 


De- 
masuk lagi sisa 


sokan. 


sing sa 


170 ton per hari. 


hubungan, Para asosiasi peternak 
sapi juga akan mendorong ang- 
cpas sapi ke 


aging sapi dari 
ngga premium di 
ermarket dan supermarket ki- 
i menembus Rp 196000 per 
kilogram hingga Rp 150000 per 
ogram dari sebelumnya pada 
bulan Agustus harganya Rp 
80000 sampai Rp 90000 per 


Satria Hamid mengungkapkan, 
semua ritel modern di Indonesia 

ini kesulitan memperoleh da- 
ing sapi akibat tersendatnya pa- 


Sebelumnya, pasokan total da- 
intuk semua ritel mo- 
dern di Indonesia sebanyak 362 
ton per hari, tetapi sekarang 
ilok sampai 50 persen menjadi 


Pemangkasan kuota 

Menurut Sarman Sim 
rang, Ketua Komite Daging 
Jakarta Raya, gejolak hanga di 
1ng sapi berawal ketika peme- 
rintah memangkas kuota daging 
sapi impor pada 2012. Impor da- 
ying sapi yang pada 2011 sebesar 
100000 ton tibatiba dipangkas 
hingga tersisa hanya 34.000 ton, 

Kementerian Pertanian saat 
itu memutuskan pemangkasan 
impor daging ini karena Indone- 
sia akan swasembada daging sapi 
Kementerian Pertanian menghi 
tung, kebutuhan daging sapi bisa 
dipenuhi oleh sapi lokal, 

Dari beberapa daerah, seperti 
Surabaya, Magelang, dan Bandar 
Lampung, dilaporkan, stok sapi 
potong makin minim sehingga 
produksi rumah potong hewan 
menurun drastis, Pasokan ke 


pi 


memper- 
oleh sapi dari penggemukan di 
beberapa sentra di daerah ter- 
sebut. 

5 ( 


/MAS/ETA/JON/EGI/ 


Warga Tak Merasakan Kesejahteraan 


(Sambungan dari halaman 


Sebagian daerah belum teraliri 
listrik. Wilayah ini dikenal ber- 
penduduk miskin terbesar di Tu- 
lang Bawang dan Lampung, 
Mustopo, warga Rawapitu 
yang juga petani sawit, bercerita, 
banyak petani sawit” bangkn 
akibat lemahnya perhatian pe- 
merintah daerah terhadap infra- 
struktur, Harga tandan buah se- 
ar sawit jatuh, hanya Rp 250- Rp 
300 per kilogram. Petani terjerat 
lintah darat. Jalan hancur, 
pertanian kami dihangai sangat 
murah, Sebab, bi: 
(transportasi) jadi tinggi. Petani 
Jadi malas menanam,” tuturnya. 
Pada 2008, Kabupaten Tulang 
Bawang dimekarkan lagi menjadi 
tiga, yaitu Kabupaten Tulang Ba- 
wang, Mesuji, dan Tulang Ba- 
wang Barat. Serupa dengan dae- 
rah induknya, isu infrastruktur 
dan pengentasan wanga miskin 
masih menjadi persoalan klise, 
Akibat kemiskinan dan kesen- 


sulitan isi 


jangan akses sumber daya, wi- 
layah ini kerap dilanda konflik. 
Di Kepulauan Riau, sejak ber- 
diri September 2002, lebih dari 
150000 penduduknya tergolong 
miskin, Infrastruktur, terutama 
listrik dan air bersih, belum ter- 
sedia optimal di enam dari tujuh 
kabupaten/kota di 
au, Bahkan, Natuna dan Anam- 
bas yang kaya migas kerap ke- 


tidak mendapat bahan bakar, 
Di Sulawesi Barat, yang berdi 
tujuh tahun silam, bidang trans- 
portasi dan infrastruktur me- 
mang tumbuh, tetapi pel 
publik, seperti pendidikan dan 
kesehatan, dirasa sejumlah ka- 
langan masih belum op 
Menurut Kepala Badan Pe- 
rencanaan dan Pembangunan 
Daerah Sulawesi Burat Muham- 
mad Aksan, Minggu, setelah 
menjadi provinsi pada 2005, 
pembangunan 
nifikan mengubah wajah Sulbar, 
Namun, sejumlah kalangan me- 


DPRD 


nya belum me 


epulauan 


krena pembangkit 


mal. 


ik cukup 


baru dilant 
Budi Budi 


nyoroti belum optimalnya pe- 
layanan publik. Wakil 
Sulbar “Arifin Nurdin 
mengatakan, hingga kini dacrah- 
i perguruan 

linggi negeri yang representatif. 
Pelayanan kesehatan juga bc- 
lum optimal, Farhanuddin Ma- 
tapa (80), tokoh pemuda di Ma- 


it Regional Mamuju tidak 
mampu melayani pasien per 
tertentu, Kebanyakan pasien 
dirujuk ke RSU Wahidin $ 
rohusodo di Makassar, 
Pemekaran Kota Tasikm: 
dari Kabupaten Tasikmalaya me- 
nyisakan persoalan pengalihan 
aset tak kunjung usai sejak 11 
tahun lalu. Sebanyak 85 bangun- 
an milik Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya yang berada di Kota 
"Tasikmalaya tidak jelas keper 
likannya sehingga tidak terawat. 
Wali Kota Tasikmalaya yang 
empat hari lalu, 
in, Sabtu A71), di 


"Tasikmalaya, mengatakan, pihak- 
Ketua nya belum bisa menyebutkan 
strategi khusus mengenai per- 
masalahan aset. Sekretaris Du- 
erah Kota Tasikmalaya Tio Indra 
Hadi mengaku kesulitan meme- 
nuhi keinginan Pemkab Tasik- 
malaya yang menetapkan kom- 
pensasi Rp 600 miliar untuk 82 
aset Pemkab, Bupati Tasikmalay: 
Uu Ruzhanul Ullum beralasan, 
kompensasi itu digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pe- 
merintahan dan kesejahteraan 
masyarakat, 

emekaran daerah tak ber- 
korelasi positif terhadap kesejah- 
teraan rakyat," kata peneliti LIPI, 
Siti Zuhro. Pemekaran daerah, 
kata Direktur Eksekutif Komite 
Pemantau Pelaksanaan Otonomi 
Daerah Robert Endi Jaweng, 
menghilangkan kesempatan du- 
I- erah menata pemerintahan, ter- 
utama di sektor ekonomi. 


18 Set ralat san yng dim ke Reaksi 


Dat ple Baton Ke 
» MANAKR OIKLAR 07 D Was 


aman Barang PEKANBARU. ya 


key Barata 


Susan 


Sanga BATAM: 


Tangga Juan ip 


kamar Sunar seuuun Bacian) 20 2013 
MANGA SERIKAT PEN 


ana Man Rata MI 


IT SURAT KADAR 


20 


Deogateya di 
Tn na dal Botak yoOibetn Kena Gan ema dat emgun menata on Ur rutan ala Ane Han 
WARTANAN "HOMPAS" SELAI DIBEYALI TANDA PENCENAL DAN TAK DPERKENANYAN MENERIKA/MEMANTA AA PU DARI NARASIMBER. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


2 JAKARTA 120 ALAMAT KAWIAY eorsos Jakarta PENERBIT: P 


PERCETAKAN 


Ala Mpg ag Na Sun 
PROROLNGCO Ha 


syemone Kuat 


"f sa 


1 Seno Me Marisa  SERATIIN USAHA PENERBITAN PERS ££ Mere No 
NG JAWA 


nan gas rangi, muksna 5,000 Karakter, ditandatangani, dan disera Henitas Gala ada, cantumkan eno tep dan faksmile) Untuk format diah, im ke alat oiElomp.com ata silOkamp.coJl Sein arikeaisn/ ee atn materi aga pon yang telah 


16 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


SOSOK 


Budi Setiawan 


Ketika tuntutan ekonomi kian 
menguat, alam kian rapuh di 
hadapan ancaman eksploitasi. Budi 
Setiawan (36) ingin membentengi 
laut di kampung halamannya 
dengan menghidupkan sabuk 
wisata ekologi. Ia ingin 
menunjukkan, kebutuhan ekonomi 
dan pelestarian alam tak harus 
selalu berbenturan. 


Membangun Benteng Ekologi Pesisir 


OLEH IRENE 
"—— SARWINDANINGRUM 


enturan antara ekonomi d 
pelestarian alam dihadapi b 


.ung lestari 
Budi lahir di Kampung Lassar, Pe- 

ng menyimpan ke- 
dalam benuk- 


laut men- 
terumbu karang rusak 
beroperasinya tambang 
timah laut dengan kapal isap. 
Namun, Budi menyadari kebutuh- 
eksploitasi itu. 
servasi alam di- 
petu- 


Pulau Kepay 
sisir Belitung. 
Tunpa modal untuk membeli pu- 
proposal kepada 


lau kosong di pe- 


hun 


4 ekologi terumb 
penyu, 
Budi 


uligus penggerak ekonomi. 
modal wangnya tak ba- 
at dari p: 
ang bukanlah kunci 
al sosial 


iga memberikan " 
sekitar 100 n 


oval, Pul 


ikan dan 
Kini h 
dur alam 
utkan. pera 


Ik modal di sekitar kit 
berupa uang, Pemerintah pu 


in karena melay 
yang lestari lebih mengunt: 


Wisata ekologi 


Tahun 2000 ia memperoleh izin 


uk Kelompok Peduli 
yan Belitung (KPLP). Ia me- ke 
yi wisata dan konservasi di 


Lingku 
lihat pot 


7. DEC. 2012 


4 


The Art of the Brick 


17th November 2012 


Doomat as ona of GNNS 12 'must-s90 
todubitions', Nathan Sawaya's The Art of tho 
Brick wil troat visitors to stunning displays ol 
Intnicate sculturas mada trom LEGO becas. 


Hear Ih eihereal sounds ol cotainad: 
Icatandic post-tock band Sigut Ren as hay 
maka tnek Ive debut In Singapore. 


Opening of Giant Panda 
Forest 


29th November 2012 


Vist Kai Kai andi Jia Ja at the Gant Panda 
Forest, located atitho upcoming River Safari 


(AL evari Wlermation abeva Ia mcurute at tipe Ol pre 


it YourSingap 


melakukan p 
n melatih 20. nela 
untuk menjadi pend: 
wah laut 


man Pesisir (Co 
dalam progra 


okit 


elitian 


memb 


nyu tingkat 


erhasil dia 


nan. 


re.com/LIVE 


nping wisata ba- 
kompleks 


dunia, Organisasi sosial 
am internasional 


$ ini memberi jaminan 
perlindungan lingkungan di sekitar 


pulau. Atas upaya pengelolaan Pu 


tul Award) 2012 
Mitra Bahari Kemen 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


“BUDISETIAWAN 


Lahir Kampung Lassar, Memba- 
long, Kabupaten Belitung, Suma- 
tera Selatan, 3 Novomter 1976 
Istri: Rica Kumiasih (32) 

“Anak: 

Ahdan Dica Alfa Ruzy (Il) 

- Keysha Dica Aurelia (d) 

Pendidikan: 

- Jurusan Sastra Jerman, Fakultas 
Ilmu Budaya, Universitas Padja- 
diaran, Bandung 

- Program pelatihan "Local Eco- 
nomy Resources Dovelooment” di 
Universitas Groningen, Belanda 


Penghargaan: 

» Coastal Award 2012 dari Kemen- 
terian Kelautan dan Perikanan 
untuk kelompok masyarakat da- 
lam pengelolaan Pulau Kepayang 

- Penghargaan Wana Lestari dari 
Menteri Kehutanan 

- Penghargaan Pemuda Pelopor un- 
tuk Bangka Belitung, 2002 dan 
2003 


tiga (itik wisata ekologi di pesisir 


Belitung. Se 


ng 


Belitung dari kupal isa 
B 


ningkatkan 
yang akhirny 


konservasi satwa langka tarsius Be- 


in Kep 


ola Batu M 


Ketiga kawasan itu dipilih karena 
berad 
“Saat ttiketitik wisa 
ling 


di titik luar pesisir Belitung. 
kkologsi 
nnya bisa 


terhubung, 
bentuk sabuk pel 


Budi 


, wisata ekologi 
n perlindungan 
menggerakkan perekonom 

"Polest 
ekonomi 
menjadi n 


alam bisa me- 
masyarakat, 


pemerintah 


intern 


ional pun turut mengawasi. 


"Kutukan" 


sah Pula 
h kaya y 


Belitung adalah cerita 


terkutuk” oleh 
berpa- 


imah justru terjeh 
eksploitasi tambang yang harus di- 

dengan kerusakan lingkun 
ih kecil, Budi yang lahir 
mpung kecil di pesisir 
at bagaim: 
daratan Pul 
u lubang bel 
ng timah di Belitung jelas terli 

pesawat terban 

1g sejak 1m aktif 
unisasi mahasiswa pencinta 
im, tak ingin kerusakan lingkun 


meluas hingga ke laut Belitung, 

Ide n KPLB dia rintis 
sejak mi in Sastra 
Jerma 


ersitas Padjadjaran, Tujuan utan 
nya melestarikan alam Belitung 
rena. mening| 


pertambangan timah laut 
Lawat KPLB, Budi menga 
anak muda dan warga setempa 
duli pelestarian lingkungan Beli 
Sebelum menghidupkan wisuta eko- 
logi, KPLB juga menggerakkan prog 
ram “Mukutemukut?, yakni meman- 
faatkan sampah yang masih bisa di- 
gunakan, "Mereka miskin di tengah 
kekayaan alam. Mereka kerap 9 
dir, Ini ter- 
Ik punya pilihan 


jadi karen: 
demi kelangsungan 
Bagi Budi, kon: 
kungan 
aktif warga dan memberi keuntungan 
ekonomi. Tanpa hal itu, kegiatan kon- 
servasi akan menimbulkan ki 
kebutuhan hidup warga, Oleh 
im setiap program 
itarnya dilibatkan. 
ng yang dekat tujuan 
Pulau Lengkuas, dikunjungi 
25000 ora 
diuntungk 
kan perahu 


Meta jd Maan O ek Ba Sa Sauna la J 


rela bayan Te Sp 5 Marpa By Soni 


Arkan beragam pergaterar 


EKONOMI 


KOMPAS SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


Nusantara: Usut 
Tragedi Plimbang wa 


sekali nabung 


PASTI 
dapat mobil" 


Ang cobang Ma bak eektits (ISAT as 


2 mem mutiaraban.caid 


'# Mitsubishi Mirage 
'« Honda Brio 
» Toyota New Avanza 


KORPORASI Jakarta IHSG 
Menikmati Persaingan sn stan 
pa makna persah aan 
Afi bersaing ker: too 
at Masing-masing berus en SD 


Persaingan usaha dengan iklim yang 
industri lain, misalnya Indomie dan Mie 
ruda dan Dua Keli n beberapa produk), sepeda motor 
sepeda motor Yamaha, lalu minimarket Alfamart 

dan Indomare 


tarprodusen produk ter- 
ng Nikon dan Canon. 
produk Jepang ini bersaing ketat, sementara pro- 
duk-produk kamera dari Amerika Serikat dan Eropi 
bertarung dengan kedua merek terkenal tersebut. Ada juga 
persaingan baterai Energizer vs Duracell atau simaklah per- 
suingan Ferrari vs Lamborghini untuk mobil sport. Apple vs 
Ih fokus pada ino 
mentara Microsoft terkesan fokus 
ja. Microsoft terkesan fokus ke px 
Aople ke perangkat lunak dan perang 
Persaingan antara Blackberry dan telep 
tiduk kalah panas, Blackberry semp 
banyak konsentrasi pada konsumen yang bekerja, 


Potongan Harga 


Sg 
pada awaln, 


Puma, Pendiri 
Adolf dan Rudolf 
ler. Desainer- 


salesman 
dolf, Namun, 
mudian keduanya 
berpisah. Rudolf 
mendirikan Puma, 
Di lapangan la- 
in, terjadi juga per- 
ha yang 


NI 
du, seiring dengan meningkatny 
hasrat menikmati pusat rekre- 


arkan potongan harga untuk n 
juga strategi untuk menyhab 


n denga 


Hongkong HANG SENG Minyak Emas Kurs Rupiah 

dolar AS per barrel alur AS portroy ounce perolarAS 

2000 10 200 oz 

2200 s0 10 2400 
2000 15601 wo : ee axo0 9.638 

215901 ae4a | an 171055 

18000 mo 1400 a00 
90» 5 um 21 OB 5 um 90 OB 5 uu 89 1 » wi 
Sumo StcckWvath ioomber, BI 


ox 


untuk Akhir Tahun 


Day 
Approval 


@ untuk menin 
seperti terlihat di Ratu Plu 


an penjualan, Pedagang berloml 
carta, Kamis (15/11). Pe 


biskan stok barang sebelum diganti dengan barang dan model yang lebih 


KELAUTAN 
Moratorium 
Izin Kapal 
Ikan 
Diperlukan 
JAKARTA, KOMPAS 
merintah didesak re 
Iapan Dan ntuk menekan ting: 


kat pencurian ikan di Indor 
Untuk itu, perlu dilakukan mo- 


ngan. peru 
nempatan 


bendera Indonesi: 
”Moratori 


omba 
potongan harga 


ang dilaksi 
, verifikasi izin dan ope 
kapal, lokasi penda 
ikan, seri 


nbe 


tan 
penempatan ABK In- 


m berbeda, Maka, muncul sejumlah senti 
berada dal 


n ditopa y y 
1 di seluruh penjuru DKI Jakarta juga 
baru, Munculnya mal dengan kondisi yang kom- 
let itu, suka tidak suka menggerus kin man Impian Jaya 
Ancol 

Publik kemudian mes 
berusaha m 
Wahana permainan baru agar publik menikmati permain- 
mpermainan baru dan seru di luar ruang Kini Ancol di- 
lengkapi mal, pusat konvensi, resor, sentra hunian, dan pusat 
aya hidup, 


iptakan 


tampuk bahwa pei 
dampak negatif. Persainya 
siti, Usa lebih prof 
Publiklah yang kemudian meniki 


ingan usaha tidak s 
usaha memberi dampak po- 
| inovatif, d 
buahnya. (ABUN SANDA) 


When the Gods Tovgni” AA Mentri neng 
MANTTGS 401440161651 


# 


Hulu Migas Jero ji 
mpaikan hal itu, 
Sabtu A7AD,di Kabupaten Bang- 


Ke- 
enterian 


dalah unit khu 
pengganti fungsi Badan Pel 
suna Kegiatan Usaha Hulu 


yang dibubarkan 

Konstitusi (MK), pe 
De 

mgendalian kog 

dipegang BP M 

nterian ESDM, 

Jero Wacik, pemerintah berko- 


mera 


al responsibility) itu keluarny 
dari cost recovery 
korpo 


itu bisa berasal dari kas intern 
perus 
ataupun dari bi 
ditagih 


Utamakan Masyarakat 


Pemerintah Masih Mengkaji Model Institusi Pengganti BP Migas 


BANGLI, KOMPAS — Pemerir 
kontraktor kontrak kerja sama untuk memperbesa 
al bagi masyarakat di 


an mendorong 


SEBAB » 
PEMBUBARAN 


s bumi. 


migas untuk menekan biaya 
Kn Jaga ak OLEH MK) “ 
renegosiasi kontrak per p 
agar harganya bisa 
ah akan 
dorong kontraktor kontrak 
Kl untuk mem Sumber 
tin dan 


amp" Kanya 


tanggung jawab 
i BP Migas Opsi yang pernah 
dkutan lah kegiatan hu- 


ng 


an migas be 
ya investasi 
n ke negara (cost reco: 

saya, yang penting 
CSR (corporute s0: 


gradasi posisi pemeri 

berkontrak — dengan 
KKKS Opsi lain, jika kembi 
diserahkan ke PT Pertami 
nilai rawan konflik kepentingg 


u dari 
untuk 


itu kan int 


unik memdhkunan rakyat? War Jera rena perseroan Hi juga pola 
har tata kelam Namun, Jika dibentuk 
MAN Truck & Bus Center pilihan model institusi lem em. barpoter 
JI DI Panjaitan No. 138 Jakarta 13410 besarny Pemerit lah membentuk — kembali digugat publik, 


Phone: (021) 859 07989, 0812 201 3339: 
E-mali. truck-bua@man-mn.co.id www.marnemn cold 


meningkatkan efisiensi pengelo- 


timuntuk mengkaji beberapa op- 
si model institusi peru 


Di 
Menteri ESDM Rudi Rubiandini 


tempat terpisah, Wakil 


nti fung- 


bpnigas 


ing ber- 


berlangsung. Kapal tu tor 
kasi m an bendera 


ndikasi kapal ikan 


dome dek eks asing berbendera Indonesi: 


Co mental BP Migas. | ersebut dimiliki asing adalah isi 
Undang-undang Nomor 22 1 oleh ABK asing 
Tahun 2001 tentang Minyak ng Pe 


un ka 


dan Gas Bumi bertentangan 
dengan UUD 45 dan tidak 
mempunyai kekuatan 
kum sehingga harus 
dibubarkan, 


MIKfugo menilai UU migas 
tersebut membuka 
Niberalisas pengelolaan 
migas karena sangat 
dipengaruhi pihak asing, 


Untuk mengisi kekosongan 
hukum sementara ii 
kewenangan BP Migas akan 
dilalankan oleh Pemerintah 
ca Menteri ESOM/BUMN, 


enangkap ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Indonesi: 
sepenuhnya menggun: - 


Bangsa-Bangsa telah mereko- 
mendasikan untuk pengh 
ng dan pemba 


menilai, meski tind 
fatkan kar 
itu tidak bertent 


n meman- 
eks BP Migas 
gan dengan 


personalia, maupu 
dalam Satuan Ket kapal berbobot mati 
Kegiatan Hulu Miga tas 90 ton yang mengantongi 
memberi kesempatan untuk per- apan ikan 


pembaru: 


1274 unit dan selebihnya kapal 
buatan Indonesia, KT) 


dinyatakan sement 
di. ENY/REK) 


KYOCERA yang identik dengan ketangguhan dan efisiensi telah memenangkan penghargaan dalam 
bidang teknologi berkat kesuksesannya mengembangkan teknologi ECOSYS. KYOCERA telah diakui 
sebagai mitra kerja yang efisien dengan biaya operasional rendah serta produk ramah lingkungan yang 
dilengkapi dengan kualitas warna yang unik. Variasi modular KYOCERA memberikan kemudahan dalam 
memilih produk multi fungsi & printer yang tepat untuk kebutuhan Anda. 


Dapat Diandalkan. Terpercaya. Efisien. Berkembang lebih mudah, dengan KYOCERA. 


Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
FT AMIDA TULUS SEJATI 

Jl.Daan Mogot Raya KM 11, No 7, Jakarta Barat 11710 
Tel:(021154366111/6222 Foxe(021)54366023 
Website: www.amidaoffice.com Email: amida@amidaoffice.com 


(KYOGERA Document Solutions Singapore Pte Ltd 


KYOCERA KYOCERA Document Solutions Inc. - www.kyoceradocumentsolutions.com 


KYOCERA 


Document Solutions 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


18 KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


EKONOMI 


KILAS EKONOMI 


Kenaikan 
Bertahap 


Kajian Tarif Listrik Rampung 


BANGLI, KOMPAS — Pemerintah tengah 
menyiapkan aturan pelaksanaan kenaikan tarif 
tenaga li en pada tahun 2013. 
Pemerintah sudah memastikan kenaikan akan 
dilakukan bertahap. Dengan langkah ini, dampz 
inflasi diperkirakan lebih kecil. 


Lagi, Buku tentang Dahlan Iskan Diluncurkan 
Ikter Menteri Badan Usaha Milik Negara Di 
yang sangat responsif ternyata sangat menarik bag 
orang Oleh mereka, sikap Dahlan yang apa adanya ini akhirnya 
dikumpulkan dan ditulis dalam buku Inilah Dahlan Itulah 
Dahlan, yang diterbitkan Noura Books dari grup Mizan. Pe- 
luncuran buk h bincang-bincang di 
Book Fair, Istora Minggu (8/1). Buku itu 
berisi tulisan dari beberapa orang yang menceritakan peng- 
hlan Iskan. Hadir dalam bin- 
(editor senior Jaw 

la Djalil (wartawan 


BI Imbau Masyarakat Tukar Valas di Tempat Resmi 


Bank Indonesia (BD mengimbau m 


syarakat agar selalu bor- 


nukara 
bank. " 


uran itu disebut- Ja Listrik berva 
if tenaga listrik untuk rata-rata kenaikan 
tolong n 450 volt am- listrik 15 persen. 

pere dan 900 VA tidak maik. — Pemerintah juga telah mem- 
Aturan pelaksanaan itu ditanyet- pertimbangkan mengenai dam- 
lihat maket hunian | kan terbit sebelum “akhir De- 


dengan 
rif ten, 


Kepala Biro Hubungan 
h kepada Kompas, di Ja- 
lalu, Dengan menukarkan vatas di lokasi 

ng terdata di BI, risiko dapat diminimalkan. Pekan lalu, 
tup usaha 28 pedagang valas bukan bank di Juk: 
itu terkait denggan tidak terpenuhinya modal disetor Pengunjung sebuah pi 


perbelanji 


uga batas waktu 5 vertikal yang ditawarkan, Sabtu (17/1), Para pengembang gencar meri berbagai jenis properti, — | sembur 2012, 
sing bukan bank itu ak hingga hunian vertikal, di tengah kebutuhan ak: n belanja Menurut Direktur Je 5 perser 
dicabut izin usahanya. (IDR) yang tengah baik. Kelistrikan, Kc tahap per bulan sepanjang tahun 


taupun dinaikkan bet 


man, Sabtu (7/1), di Kabupaten 
Bali, Peraturan Menteri 
ngon 


Turki Minta Bea Masuk Gunung Batur Masuk Taman Bumi Global | ss sisipan at 
Gandum Perlu Dikaji Ulang " sebelum akhir 


Desember mendat: 
Jurman menjelaskan, peme- 
JAKARTA, KOMPAS — Asosi- an sementara) diterapkan, h hasil 
i Eksportir, Produk Gandum, terigu di pasur nasional diper- mengenai ke tarif 
Kacang-Kacangan, dan Minyak an naik, dan masya- | gian dari Jaringan Taman Bumi — jung ke lokasi gcowis Puda kesempatan tenaga Iistrik untuk setiap go- 
ayur Tu ta rekome Global (Global Geopark Net- — berapa hal yang perlu segi teri Pariwisuta d 
dasi per work), di bawah Organisasi Pen- kul h membangun jalur Kreatif Mari 


n pelanggan Iistrik dengan 
libatkan para pemangku ke- 
Ilmu Pengetahuan, an itu, menye- 
Perserika 


PERDAGANGAN PARIWISATA 


in. Sem 
Ik per triwu 


, besaran 
listrik 
persen setiap triwula 
Sejuuh ini belum diputuskan 


Merk: 


DIY Yogyak 
injani di Lombok, 


pua Barat. 


“Menteri 
mutuskan m 


n, termasuk pihak PT 
an Listrik Negara (Per- 


paling dirugik 
Menurut d 


p 
ulang. Penerapan kebij tentu penghi 


n berdampak pad di pasar nasional tidak jum utkan, if listrik 
tepung terigu di pi terhindarkan karena harga gan- ang berkunjung kala yang diisi dengan berbagai tenaga listrik untuk golong- beda jika dinaikkan sekaligus 
n tersebut dum di pasar internasional terus an geowisata tersebut. pertunjukan kesenian daerah se- n pelanggan 450 VA dan 900 VA ataupun bertahi 


k naik, 
obal yang tersebar di 27 | Sementara itu, duri 48 juta pe- teri E 
Keanggotaan Jaring: laskan 


ke-89 dari 00 Jaringan Tam 
Bumi G 


uik. "Berdasarkan data, pada | Untukitu, pc: 
m. di pasar | sebut perlu seg 
aik d1 per- | Menuru 
mber Di 
cik, dalam upa 
Taman Bumi € 
bagai anggota Jaringan Tan 
Bumi Global oleh UNESCO, Sab- 
tu (7, di Kabup 


temp: 
Kepa 
terian 


if tenaga listrik itu al 
tahunai 


at penutupan 
Internasion: 
topa Ke-11 di Aroue 


diberlaki 
1 6600 VA, — bertahap set 
“200 kVA, triwulan 


pan, Empat pelanggan itu ad 
R3 


dan Minyak S 
Untu, pekan , 
terigu sudah menjadi makanan 
pokok kedui 


4 rumah tangsgi 
6600 
nis dengan de 
dan kelompok pe 
kantoran publik 6600 


Bumi Globa 
wu yang berada di perb: dan ha 
ka 


dikan atas terigu impor, 
menyebabkan industri dal 
geri kolaps, Duku 

berupa pene 


njutan di kawasan 
tekungan hidup — Provinsi Jawa Tengah, Jawa Ti- 


tarif 


diperki 
5-0juta ton, "Jika BMTPS — masuk 
lama masa penyelidi 


“gr INvESTOR SUMMIT.2012 


LELANG INTERNASIONAL ALAT BERAT, TRUK & MESIN "et. : 021-64501 23 k “JI Tha Ritz-Cariton Pacific Place, Jakarta |.28 Novembar 2012 


Grand City Mall & Convex, Surabaya | 5 Desember 2012 


24 NOVEMBER 2012 


Rabu, 28 November 2012 


08:00 - 08:30. Registrasi & Coffee Break 
08:90 - 08:45. Sambutan selamat datang oleh Ditoktur Utama PT Bursa Elok Indonesia, Bapak Ito Warsito 
08:45 - 09:00. Keynote Spesen dan Pembukaan 

Launching GEMILANG INVESTA BURSA oleh Ketua Bapepam-LK, Bapak Ngaim Sawega 
109:00- 10100 Serninar Sesi oleh Katua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bapak Muliaman D. Hadad ", 
10:00 - 10,15 Pengumuman dan Penyerahan Hadiah Pemenang Olmpiade Pasar Modal Nasional (OPMN) 2012 dan 


Setelah melewati 2 musim sandiwara radio yang sensasional, 
kini, kisah epik,Mahabarata m@masuki musim ke 3. 


Pojok BEI Awara 2012 
10115 - 11:15 Seminar Sesi Investor Success Story, oleh Bapak Lo Kheng Hong dan Piyu (Musisi) 
1130-12:30 | Tenan PASS Dai MASAK Da 
(ha Map aaneua eni P4 Pan es Mt Ta (hn ha La Ta 
Pusat bau Pas Wan asasnasi tan 
Pb Batas NA. (kuman ne Ita Te (Praha Ga age er 


1230-1330 
1890-1430 


as Bay PAS 
(1 bata Gaan TA: Pn banana Tn 


Pai Dita ms GK PSG 
PI At ka T Pa Mentan Pn am Beam bra Pai 


1430 - 15100. Coffee Break 
15100 - 16:00 | amcics ks ya as Gaon on Pa emasibarury 
(ta Ga T kaan ta Crgoen Pn Ae ena ema idea Ta 


Panas KK Mes Daan Ke persorasi tum Iva 
(Macam Ba Peara Ts (kam berpa ama Ts Pa Mean Ta 


7 esa mesin Dao Pasar taman 
NAS -A1TAS | J0 mang yrerari Ta PI eninen sntanean Tua F1 Sampean dapa Ta 


mars Du Kn means mma On PSA Ma KN 
Pantang Bat oa Atam Fruit || PE Wiaye Rara (eni Th Pan ea 


Beri tanda UK) pada Sesi yang dipiih, TIDAK DIPERKENANKAN MEMILIN SESI LAIN PADA JAM YANG SAMA 


(Untun pendaftaran seminar dan ketan presentani miten, Makan isi Yarmali BerAut secar lengkap dan Krim melalu av emak ke alamat Sekretariat 
Pundaharan mang A pengamatan lada peer dapt Blake an Pat tangga! 27 Mevrakor 2017. PA VE MD 421 di Badrsam Te MI Carban Pee aer Jaana 


Bagaimana kelanjutan legenda 
ke-5 tokoh ini dengan 100 saudaranya? 


Dengarkan setiap hari & jadilah bagian dari kembalinya sandiwara 
yang dikemas secara eklektik ini, Hanya di 


Tempat terbatas, First Come First Servod' 
Panitia berhak untuk menutup pendaftaran peserta, ika kuata peserta pada Sesi Seminar dan Sesi Presentasi Emiten 8 
telah terpesuni 


MONON 97 So | EN Asa 


Sekretariat Investor Summit 2012 
Pacta Conver Ltd: 1-5705 


PT Bursa Elok Indonesia (Jakarta): Ind 
Website: www Investor-summit2012.com 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


EKONOMI 


19 


BI: Tidak Hanya Bunga 


Bauran Kebijakan Moneter dan Makroprudensial Lebih Efektif 


BANDUN 
menciptal 
2 

(inflasi), kini menei 
bauran kebija 
Pener 


n, terutama ber! an 
pkan p 


efisien dalam menciptakan 
memadai, 


Direktur Eksekutif De 
men Riset Ekonomi dan Kebi: 
jakan Moneter Bank Indonesia 
(BI) Perry Warjiyo kepada war- 
tawan, di Bandung, Jawa Bara 
btu G7/I), menjelaskan, ke 
noneter untuk stabilisasi 


bija 
harga atau inflasi tidak bisa lagi 
bergantung pada kebijakan suku 
bunga. "Tidak selalu efektif dan 
efisien, Di samping itu, ad 
pak terhadap pertumbuh 
nomi, Suku bunga yang dinaik- 
kan tinggi untuk mengham 
inflasi akan membuat pertum: 
buhan ekonomi tertekan, Ada 
output yang lebih vestriktif. Lebih 
mahal, ujar Perry 
Menurut Perry, ada da 


ak 


n moneter dan makropruder 


'G, KOMPAS — Bank Indonesia dalam 
n kinerja moneter yang efektif dan 


dengan stabilisasi harga 
pendekatan baru berupa 
ial, 


apan kebijakan bauran ini ternyata efektif dan 
inerja moneter yang 


4 pertumbuhan ekonomi, Se: 

va ini, ujar Perry, karena k 
tidaksempurnaan pasar keuar 
an yang menyebabkan transmisi 
suku bunga tidak selalu efektif 
pengaruhnya pada pertumbuhan 
perekonomian, 

Berkenaan dengan itu, BI me- 
lakukan pendekatan baru berupa 
n kebijak: 
makroprudensial, Ke- 
Perry, de 


kebijakan, yakni suku bunga, n 
Jai tukar, pen 

dal asing, kebijakan makropru- 
densial terhadap sektor keuang- 
an, dan komunikasi kebijakan. 


asyarakat Ekonomi 


ASEAN Hampir Final 


PIINOM PENH, KOMPAS 
Implementasi cetak biru Masya: 
Ekonomi ASEAN sampa 
dengan Oktober 201 
AS persen, Indonesia sendiri 
implementasinya 82 persen atau 
tertinggi ketiga di bawah Singa: 
pura dan Malaysia 

Ment angan 
Wirjawan di sela-sela Konferensi 
Tingkat Tinggi ke-21 ASEAN, di 
Phnom Penh, Kamboja, Minggu 
8/1), menyatakan, lapor 
sekretariat ASEAN menyebut 
bahwa  perkem imple 
mentasi Masya onomi 
ASEAN cukup bagus 

Kinerja Indonesia sendiri sc 
lama 2008-201, menurut Git 
tingkat rata-rat 
ulu bagus-bagus ba 
pi juga tidak terlalu je 
lekejelek banget," ka 
perti dilaporkan — wartawan 
Kompas FX Laksana Agung 
Saputra 

Jika ditarik sampai dengan 
Oktober 2012, Gita melanjutkan, 
skor kumulatif Indonesia adalah 
82 persen, Ini menempatkan In. 
donesia pada urutan ketiga mc: 
gara dengan tingkat implemen. 
tasi tertinggi di bawah Si 
dan M 

Dalam KTT ke-21 ASEAN di 
Phnom Pooh, para menteri p 
ekonomian negara anggota 
ASEAN memahami bahwa tak 
mungkin semua target dalam ce- 
tak biru akan tercapai 100 persen 
pada tahun 2015, Dengan demi- 
kian, pencapaian sampai dengan 
90-95 persen menjadi realistis. 

Persoalan di setiap negara, me 
nurut Gita, biasanya berkaitan 
dengan kemauan politik, proses 
administrasi, dan prosedur ra: 
tifikasi yang berbeda-beda di an- 
tara negara anggota, Ada bebe 
pa Isu yang setiap pemerintah 
harus menangkap dinamika do- 
stik 
"Tentu ada beberapa hal yang 


a Git 


JAKARTA DESIGN CENTER 
16 NOVEMBER 2012 
130-17.00 


JAKANTA DESIGN CENTER 
27 NOVEMBER 2012 
230-17.00 


yee 


Kab 
isu 


Tieket & resarvations 
-Ms. Tasia 0812 8628 3725 
- Ma. Vika G21 7077 1788 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


lidak bisa kita lakukan dalam 
konteks liberalisasi, — Tni 
tergantung pembangunan poli- 
tik, ekonomi, dan sosial, di ma- 
sing-masing negara. Kita h 
peka den perkembar 
hal-hal tersebut. Ini tidak hanya 
terjadi di Indonesia, tetapi juga di 
#ara-negara lain," kata Gita. 
Untuk Indonesia, Gita me- 
, sejumlah prioritas 
ar selama tiga tahun ke 
depan, di antaranya penyempur 
uan national single window dan 
astruktur untuk memfasili 
tasi perdagangan guna mening- 
katkan kelancaran arus barang 
dan jasa. 

Menteri Pe 
dayat men 
Ekonomi 


Di sisi lain, sejumlah pihak, 
seperti kementerian dan lembaga 


pemerintah, yang semestinya 


un kesad 
Ekonot 
pedu 
tunya nanti (tahun 2015) baru 


ikat Ekonomi ASF 
bentuk integrasi ekonor 


AN yang direncanakan di 
Tuju- 
meningkatkan daya 


tumbuhan ckonomi, mengurangi 
ke atkan 
standar hidup penduduk negara 
anggota ASEAN, 
htara itu, KTT ke-21 
akan meluncurkan kerja 
ekonomi regional yang 
komprehensif dengan enam 1 
di luar — keanggo 


iskinan, dan menii 


“Penerapan kebija 
benarnya sudah dilakul 
tigi episode sejak 
sampai sekarang. Kinerja mone- 
ter yang tercipta cukup baik dan 
mampu mendukung ketahana 
perekonomian nasional dari 
dampak krisis global" ujar 
Perry 


Dampak kebijakan 
Perry. menjelaskan, terbukti 
tingkat inflasi 4.5 persen, nilai 

dlam 
level yang mendukung undamen 
(ekonomi dengan tingkat pertum 
buhan 63 persen, Defisit tran- 


si turun 
diperkir triwu 
IV-2012 (04) menjadi 2.2 persen 


dari produk domestik bruto 
(PDB). Sebelumnya, pada triwu- 
111-2012 (O3) defisit transaksi 


erjalan 24 persen dari PDB. 
Tahun depan, yaitu pada triwu- 
lan 1-2013 (@), defisit transaksi 
berjalan diperkirakan menjadi 


sekitar 2 persen dari PD 

Nilai tukar rupiah yang sesuai 
dengan fundamen ekonomi juga 
i terlihat hasilnya, Menurut 


lemah ini berhasil mendorong 
ekspor dan menekan impor. N 
raca pemb: sebelum- 
nya defisit, kini surplus pada tri- 
wulan TI-20 sudah 894 
juta dollar AS, triwulan IV-2012 
(M8) diperkirakan mencapai 19 
miliar dollar AS, dan tahun depan 
pada triwulan T (OI) diharapkan 
28 miliar dollar AS 
Kebijakan BI berupa penca- 
tatan devisa hasil ekspor juga 
berhasil menarik devisa ke di 
keuanga 
Menurut Perry, pada 
hanya BI persen devisa 
ekspor yang masuk. Kini sudah 
meningkat menjadi 84,7 persen, 
Pada September lalu bahkan su- 
59 persen. Berarti dari 
6 miliar dol 
sekitar 324 miliar dollar AS 
masuk. 
Ekonom Universit 
Mada, A Tony Prasetiantor 
mendukung langkah baur 
bijakan BI ini. "Saat ini BI tidak 
mungkin Ja a mengand: 
kan kebijakan suku bunga, BI 
ate sulit diturunkan lagi karena 
nembuat rupiah mi 
ujar Tony. PPG/DI) 


siste 


Veronica Colondam 
Social Entrepreneur 


Di BTPN Sinaya, uang Anda tidak hanya berkembang demi kebaikan Anda 
sendiri, melainkan juga dapat membantu orang lain. Dengan menabung di 
BTPN Taseto Premium, selain mendapatkan bunga setara deposito, Anda 
juga telah menjadi 'sinar yang memberdayakan! bagi 
pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat pra-sejahtera produktif untuk 
memperoleh hidup yang lebih baik. 


Pekerja menyelesaikan proses laminating kalend 1 2013 di Peretakan Lancar Jaya di Jalan 
Kali Baru Timur Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1D. Menjelang Tahun Baru 201, jasa pereotakan di 
kawasan Kali Baru mulai menerima pesanan pembuatan kulender 2015, 


para pumabakti, 


call 500 300 


20 


EKONOMI 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


REKAPITULASI KURS BELI BI PEKAN LALU TERHADAP RUPIAH 


DOLLAR AS POUNOSTERLING DOLLAR AUSTRALIA DOLLAR SINGAPURA DOLLAR HONGKONG YEN JEPANG EURO 
mann Jia su00 pembebasan | um 1400 4 —t—yayp | tasto0 -h 
s0 13800 an sam 1373 | payopo - maa Dust —1rass Juta uno jaan 
ama | nose! sm Ig per ga Pe (hua Luo 

DD um D9 2»&» um Dp um DID kn Tp um PE TE 2913 um 


ndikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 
DATA MINGGUAN, 12-16 NOVEMBER 2012 


Kompas (1 


ia tan — 


PROFIL DIREKTUR UTAMA PT ANEKA TAMBANG 

Hilirisasi S 
Industri pertambangan belakang- 
an Ini mendapat sorotan. Mereka 
dituding hanya mengeksploitasi 
barang mineral yang ada tanpa 
mau memikirkan peningkatan 
nilai tambah. Bahkan, semua 
bahan mineral itu diekspor 
beserta dengan tanah yang 


menempel pada bahan mineral 
tersebut. 


OLEH PIETER P GERO 


ak heran, industri tambang juga 
dituding merusak lingkungsan. 
Eksploitasi produk tambang se- 
lubang besar u, Tidak uda 
upaya menjaga hutan yang ada. Eko- 
nomi rakyat setempat acap kali tera 


"Kegiatan perta 
cenderung merusak ali 
harus ada kesadaran untuk melakukan 
kegiatan itu seminimal mungkin me- 
rusak alam, Harus merehabilitasi kalau 
sudah meru Direktur 
Tambang (Persero) 
rah Loebis di Jaka 


Alwin Syah Loebis 


China sehingga tidak ada yang berani 
mengambil posisi, Ini berbeda dengan 
semakin krisis ekonomi, hargi 
in mahal, 


Gw), Berarti Antam saat ini punya prioritas 
Alwin, yang sudah 80 tahun bersi misalnya ke emas? 


Aneka Tami Antam harus tet 
dalikan seju 


1 (Antam), kini 
h kegiatan pert 


bagus, 
masih bisa berimbang, , 
sebenarnya sangat bagus buat kita, 
Pemerintah membatasi ekspor minerul 
berbentuk bahan mentah? 
Kebijakan itu lebih ce 


tember 201 
kitar GI persen produk dickspor ke Uni 
Eropa, China, Jepang, Singapura, dan 
Korea Selatan. 

Seperti apa prospek industri pertan 
bangan ke depan dan perlunya hilirisa 
produk pertambangan segera dilaku- 
Berikut petikan wawancara de- 
nyan Alwin Syah Loebis 

Pasar global melemah, Bagaimana 
dampaknya terhadap Antam? 

m 
membuat hi 


at lebih baik. 


rong untuk betul-betul mi 
karena disitulah nila 
harga yang tinggi, Kega 


beruj 
Juga mendorong ekonomi di sekitar di 
trah tambang, 

Seberapa besar nilai tambah dari hi: 


lirisasi? 
Semakin m 


la di negeri 
etal seperti alumi 
untuk konstruksi 
in mineral ba- 
jika men- 


ra me- 
lemah karena sentimen ekonomi ya 
belum normal. Banyak ot munggu 
perkembangan ekonomi di Eropa dan 


jadi atamina, dan nilai tambah akan 
a sudah menjadi 


ingkat 74 kali ji 
aluminium, Jik 

donesia, 
Judi ini juga tetap diekspor, tapi ke- 


butuhan di dalam negeri jelas didahu- 


Tetapi Mahkamah Agung merevisi ke: 
bijakan hilirisasi? 

(Mahkamah Agung merevisi bebera- 
pa pasal dalam Peraturan Menteri 
ESDM Nomor ? Tahun 2012 tentang 
atan Nilai Tambah Mineral Me- 
datan Pengolahan dan Pemur- 

da 


nian Minera), Bagi Antam tidak 


angan sampai keput 
buat industri pertambanga 
kendali si 
akukan bisnis ini sesuai der 
yang benar, Tetap menjaga ling- 
kungan, Kalau kaidah-kaidah itu bisa 
maka bisnis pertambangan 
dengan baik tanpa m 


rusak lingkunga 
Hitirisasi butuh teknologi, bagaimana 
pengalaman Antam? 

Soal teknologi harus terus di-upgru: 
de, Untuk pengolahan nikl, Antam su- 
Ih berpengalama ku- 

In sendiri, Untuk alu 


udah Keharusan 


atuk 
n yang berkaitan 


apa tidak mengembangkan sis 
Lem tambang tertutup? 

Tambang tertutup memang lebih ra- 
lingkungan tetapi semua ini 
engan nya. Hanya 
kalau tumbang tertutup berisiko bagi 

pekerjanya. Antam 
mentingkan keselamatan pekerja dari- 
pada ker 


mendapat Jamsostek. Yang terpenting 
bagaimana kami melindungi mereka. 

Tni negeri cincin api, cadangan mi: 
neral cukup besar? 

Potensi cadangan mineral di ne: 
ini cukup besar, Potensi bauksit e 
memproduksi alu 
nium, boleh dibilang kita memproduk- 
n tambang bisa sampai rat 
hun. Demikian juga untuk nikel 
Juga ada dan tersebar di banyak tempat. 

Hanya harus dipahami bahwa adu ke 
bijakan hutan primer yang membu: 

kesulitan dalam kegiatan pertam- 
bangan di hutan primer, Namun, Antam 
n berusaha bicara dengan Kemen- 
terian Kehutanan untuk mengelola p 
si barang mineral yang uda di ka- 
wasan hutan primer, 

Persaingan di industri pertambangan 
cukup ketat? 

Persaingan di bisnis pertambangan 
Ikup ketat, tetapi 


tul-betul tetap pada koridor norma-nor- 
M Jika kita mau bei 


dengan pelaku lain y: 


u dengan sesama p 
taat norma, persaingannya 
dan 

Pesan atau masukan kepada peme. 
rintah? 

Apakah regulasi-rogul 
ada di pemerintahan pusat bisu d 
lankan oleh pemerintah 
ini ada masalah, uda panda 
berbeda soal pertambangan 
merintah pusat dan pemerir 
cerah. 


iku yang 
Ikan normal 


i yang ada 


PASAR MODAL 
Investor dan Pelaku 
Menanti Efek Desember | saxanra, rorras 
Pen aa beta 
JAKANTA, KOMPAS — Meski” dukeprodukbaru padatuhunber- | an aon Ka 
sangat - Sa Sh Ga man SI png bjoetn) 
w tmn Maton teimag xx bani, pergerakan Indeks Ha Lapis kedua ngan pengembangan sist 
— uan ag 
s5 Ta na an dengan alasan ya 
2 . vestor dan pelaku pasar menung: 
ae : n Te gu kenaikan am-saham 
- 1 3 mx Bab mega 
2 2 2 2 disebut sebagai cfek Desember di 
- da 2 4 - modal domestik. 
La .. ymeoe “xi aa uka panjang untuk THS 
masih bagus dan bisa investasi, 
Ini mengingat efek Desember 1gah pekan perdagangan 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS untuk Jakarta, sementara untuk yang pendek, hanya tiga hari, 
Ry Bea KRB NANERERA | Nan Yak Urea an de Tan PA MI Aha 
IKA Cop 2 Man) 151 anves 21an Jangka panjang itu ber- nguat 1920 poin (OA4 persen) 
ae Dananan 301015 us Kaya. an kurun ke level 1.28 de 
aga an Sun 2 sar modal, Adler Ma 
aan LI en ALA te sat 
kepaobndan dota) BAK -A Gs/, ritas, Purwoko Sartono, pengua 
menang an, 5 Sam 2 aa. Efek Desember mengacu pada an indeks didorong oleh aksi beli 
Tatan nyata sungs Aya beres kondisi tendensi ke pada saham lapis kedua mes 
ar OR menes (Ma tinyaae 1tvaan La serut Pardomuan 
Baek DIO Gp Ita yA Rp 1 Milan mn ar 3 dalam jangka pen- 
Ta Tan Yar —n ena bertapa 
Eee bahwa turun) oa Ot savana ws 4 Halini seke soalan fiskal di Amerika Seriki 
Deh meamolend brt NAN man KTT) mengantisipasi hadirnya pro- BEN) 
Transaksi Mata Uang. 
ka — 2 


mrioperkoran @ ScraperOne 


ah mengundang swast: 


i (publieprivutearmer part 


Kompas, akhir pekan lalu, di Ja- 


INVESTASI PERTANIAN 
Swasta Didorong Buka Lahan Baru 


— 


Timur dan berkomitmer 


Yood estate) Buluni 
ngan total lahan bul 

yang dibutuhkan sebesar 
hektar, Perusahaan yar 
memiliki komitmen da 
ngemb 
limantan Timur,d 
Syang Ih 


Total investasi sebesa 
miliar untuk kegi 


HMIA CARE EXPERT 


Pemerintah Provinsi Kalimantan 


ngan food estate di Ki 


Grup, PT Pertani, dan PT Miwon. 


n budidaya 


padi, kedelai, dan jagung 
Food estate di Kabupaten 
, Kalimantan Barat, ju- 
melibatkan swasta dan badan 
usiha milik negara. PT Syang 
Hyang Sri dan PT Pertani sudah 
melakukan proses 
pertanian — bekerj 
Balai Besar Me 
kanisasi Pertanian dan. Badan 
Litbang Pertanian pada akhir No- 
vember 2012 untuk mendukung 
perluasan arval food estate. 
Meski minat. besar, 
investasi masih belum menggem- 


a beri 


gan 
a baru 
350000 
telah 
mp 


Rp 650 


SOLUSI MENYELURUH HINGGA KE AKAR 


DENGAN SVENSON 


(Unhas sotwsl masalah amput secara mmenyekuruh tingga hg akal, Sweneon adalah 
ahlnya. Dengan pengalaman tncnologcal selama lebah Bar 5 tahun Wan Bhengkapi 
(leh tim ichologat. kari akan mendiagnosa ku kepala Anda dan kondisi Iolkal 
(dengan menggunakan Wanoog leemutahtar unt Pasi akurat dlam morertakan 


Kaskus 


& 


Perawatan yarg sesuai unuk Anda 


(Onpatkan saku ical urtuk masalah rambut Anda, tutungi Svenwon har ii juga 


SpEsin PROMO 
ikon 2016 « potongan” 


21 
KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


NUSANTARA 


KEMARAU Pameran Toshusai Sharaku KILAS DAERAH 
Tak Hujan, 
Petani di 

NTT Resah 


KUPANG, KOMPAS — Mema- 
suki pertengahan November 
2012 hujan belum juga turun di 
Nusa Tenggara Timur, Pet 


36 Kasus Demam Berdarah di Magelang 
MAGELANG — Selama Januari-Oktober 2012, ke 
berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Magelang, 
mencapai 36 kasus, Angka ini meningkat dib 
tahun 2010 yang terdata 80 kasus dan 35 
201. Kepala Seksi Pencegahan d 

Dinas Kesehatan Kabupaten Magt uprastowo, Sabtu 
(7/1, mengatakan, kasus DBD diprediksi terus meningkat 

Hal ini mengacu pada tahun sebelumnya, kasus DBD marak 
terjadi selama bulan November hingga ak dilaporkan 
adanya korban jiwa akibat seran 


dian demam 
awa Tengah, 


men 
kal hanya 1-2 bulan s: 
panas hingga 37 de 
membuat ma 
terusik siang 
Ketua Himpun 
Tani dan Nelay 
Timur (NTT) Mel Ado 
pang, Minggu (8/M), meminta 
pemerintah da memberi 
asan rinci kepada peta 
it musim hujan di NTT. R 


Gudang PLTD Trisakti di Banjarmasin Terbakar 


BANJARMASIN — Keba- 
karan menghanguskan gu- 
dang berisi mesin di area: 
Pembangkit Listrik Tenaga 
Diesel (PLTD) Trisakti di 
nasi, 
Sabtu 
7/1 ma sakit 
listrik Sektor Barito pun 
n daya h 


massa bah- 
Wa hujan di NTT dimul: 
November ternyata san 
ini belum terealisasi Pengunjung melihat pamer: 

"Petani umlah kabupa- | Contemporary Art Gallery, 
seperti Rote Ndao, Kupang, | zaman Edo, 

mor 
Mereka khu 


itu. Kebakaran itu di- 
padumikan oleh pulul 
mobil pe kebakaran 
dari pemeri 


bertema "Toshusai Sharaku" dengan karya cetak grafis foto, hingga keramik di 
ang Jawa Tengah, Sabtu 7/1. Pameran ini adalah interpretasi ulang atas kav 


an, resah, 


n, merel BATAM — 
an meng- petugas 
ambil tindakan pencega Center, Kota Bai 

Zulfikar menyebut bungkus sal 
dalam tragedi di Plimbang, Di Informasi 
tu bagi aparat 


meliput, bu 


m, Kepu wa sembilan 
lite dan. Kepala Biro Laya 
dan Cukai Batam Susila Brat 


perti han Nor Iu, kebakaran menghangus 
Polda Aceh: Bentrokan Berdarah Sulit Dikendalikan 
hujan sama seka 
ta Kupang di 
Pelaku kekerasan yang menyebabkan korban tew 


nya turun 1-2 bulan 4 
Jah turun VII. (WEI 
tau daerah lain di NTT, t 
Kepala Stasiun Klimatologi | BANDA ACEH, KOMPAS — Bentrokan berdarah di 
Kupang Juli Seyanto | esa Jambo Dalam, Kecamatan Plimbang, 
dan luka harus ditindak. Lemahnya penegakan 
hukum hanya akan membuat kekerasan komunal di png Aa ut 


kondisi iklim yang sangat mem- . . $ sehingga se 
prihatinkan di NTT,” kata clas Yudhi. Kebakaran di PLTD Trisakti, 
"Tahun sebelumnya, mer  terakh 
be $ 
tahun ini sampai kini tidak 
ku, akhir November huj Hi 
Kabupaten Bireuen, Aceh, harus diusut tuntas. 
Aceh terus berulang. Hak 


terjadi awan gelap 
atau mendung di langit Kota K 
pang, tetapi ti 

“Hampir seluruh wi 
NTT belum terjadi hu 
informasi ter 


digek 


y hong kedapata 
bungkus serbuk kristal pu 


ih di pinggang, 


ngepungan pet 
Muhammad, ben-  Aiyub dan pengi 
ing aki tak terjadi amuk ma 
daian pemerintah dan po- sa," kata dia, 


Ma ian iakutan pamyahan — Sulit dikendalikan 


Koordinator Komisi untuk 


poran resmi dari san: 
Ip akhir November ini huji 
bisa menyeluruh di NTT, tid: 


ngurangi kepercaya 
kat terhadap supremasi hukum 


Kota Kupang," ujarny: dalam penyelesaian mas Kepala B 
Kelompok Tani Rindu | bang, polisi harus m perti ini di kemudian Aceh Komi 7 negara di Asia dan 
penyelidikan Destil Leo me ak Mingggu (IBAN), » pat hari, berkumpul di 
pada pelaku keket Bentrok ra war- darah di Plimbang sul Nusa Dua, Bali, untuk mengikuti Konferensi Hukum Asia Law 

syarakat, Hal ini penting untuk ya dan sebuah kelompok yang laksanakan aktivitas peng dalikan, Kejadian itu semu Asia Conference) dari Perhimpunan 


membuktikan aparat bekerjadan — dituduh alir 
lidak lemah dalam menjaga dan — Teungku Aiyub Syakuban (50) di 


tidak turun, semua tanaman di 
hutan di daratan Timor bul 


1, menjelaskan, 
wasan 


sesat pimpinan Ketika masih juga dilakukan ten- lah upaya warga meminta" 
Tak — ku Aiyub dan pengikutn 


konferensi ak 


mengalami — kekeringan memberi keamanan bagi masya- — Desa Jambo Dalam, Kecama g bertindak," ka- A Pasif 
raka Plimbang, Bireuen, Jumat pinan ongan 

m peristiwa itu, 3 orang investigasi dari Koalisi, nusia Amir 

10 lainnya luka parah. kata Zulfikar, saat kejadian ada — sambut serangan, (UAN) Advokat dari 


PA ” "Ertiga mah udah safety euy. Airbagnya ada dua. 
6 - Remnya ABS. Amanlah buat keluarga kita, 
Ertiga Gaman t Mtate Komplit euy. Ertiga...." 


Agus A Kurni' 


S.H. (37 Tahun) Pemilik Ertiga 


an 
ks LALO, omoo Tido woo Id srisomania |.) Gerigamania WWW.SuzUKi.co.id 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ANTARA KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


Warga Tolak Digusur 


Penyewa dan PT KAI Harus Lihat Lagi Isi Perjanjian 


KOMPAS — Warga yang menempati keberadaan museum itu untuk 
kitar mencari matah dengan beju- 
alan suvenir atau makanan di 
Kabupaten sekitar museum. 
Sudjadi meng 
keberat 


Ribuan warga 

menyaksikan 
ksi pe 
Banyuwangi 
Ethno Carnival 
ang digelar di 


aa barapa Banyak warga 


la solusi am yang menyewakan 


ng, Jawa Tengah, menolak mengosongkan 
lahan tersebut sebelum ada kepastian kompen 


jalanjalan di Padahal, beberapa waktu lalu PT KAI menyurati bentuk kompenssi dar IT KAL, Kembali lahan yang 
Banyuwangi, ya untuk mengosongkan lahan itu ru yang dapat ditempati, set mereka sewa. 


Jawa Timur, 'aknya lokasi untuk berusaha. 
1 (48/11). e 
Karnaval tahun Perwakilan warga, Amin Su- — kembali tanah yang luasnya ber- Harus siap » 
ini mengambil djadi (GD, Minggu O8/M), me- variasi, mulai dari 48 meter per- Kepala Bagian Humas PT KAT Shristiana Tri Bu- 
tema "Re Barong nyebutkan, ada sekitar 20 rumah segi hingga 200 meter persegiitu, Daerah Operasional IV Sapto  dhayati, mengatakan, dalam ka 
Using” dan dan kios yang ukan digusur dan warga harus siup keluar, Hartoyo menyatakan, pihaknya sus tersebut, baik PT KAT mi 


diikuti 200 lama puluhan tahun mereka mv Seiring pengembangan muse- belur askan secara pun warga penyewa, harus ke 


peserta, n tersebut dengun um, PT KAI membutuhkan la- rin ban aset elihat perjanjian sewa ya 
Rencananya status menyewa tanah milik PT Sejuk 2011, PT KAI mulai — sebut. Namun, dia berpendapat, sebelumnya, Klausul- 
acara ini ukan KAI yang berada di sekitar mu- — merenovasi muscum yang me- kontrak sewa sudah di- klausul yang ada dalam perjan- 
dijadikan agenda seum KA Ambarawa. miliki koleksi 22 lokomotif uap sebutkan bahwa penyewa harus jian itu, seperti jangka waktu 


tahunan di 
Banyuwangi. 


"Kami sudah menerima surat itu, Diperkirakan renovasi selesai siap melepas lahan tersebut se- sewa hingga ketentu 
pemberitahuan dari PT KAI. Ka- dan diresmikan puda September — waktu-waktu jiku PT KAI mem-  rus dilihat lagi 
mi diminta mengosongkan lokasi 2013, Koleksi lokomotif yang se- — butuhkannya, 
sebelum tanggal 15 Desember Meski demikian, sosialisasi te- 
2012. Katanya akan ada kom- lah dilakuk 
| tapi hingga kini belum paan panas dan hj akan diberi ongkos bongkar dan wakan kembali lahan yang mere- 
ada kepastian," kata Sudjadi, jalur Amba pindah, Rencananya lahan yang kemudian membuat ba 
Sudjadi menyadari menyewa dungati juga akan dihidupkan, — kini dipenuhi kios dan rumah ngunan permanen, padahal sel 
lahan PT KAI setiap tahun Selama proses rehabilitasi, tinggal itu akan digunakan untuk idak diperbolehkan. Se 
miliki konsekuensi. Berdasarkan muscum KA tertutup untuk — memperluas tempat parkir m a umum posisi warga sangat 
perjanjian tertulis dengan PT masih banyak sum, jugu untuk pembangunan h untuk meminta kompen 
KAT disebutkan, PT KAI sewak: $ yang datang. W kios-kios baru, kata Chris 
tuswaktu dapat menggunakan anfaatkan Pengajar Fakultas Hukum dari 


lain, ha: 


melihat kasus di 
sudah sangat ko 
pleks, Banyak warga yang menye- 


Pesta Danau Toba Bidik 
Wisatawan Asing 


PERINGATAN 


BATAM, KOMPAS — Pesta rah," ujarnya, 


Danau Toba 2012 yang dige nujer Sky Aviation Distrik Untuk dan atas nama klien kami Kraft Foods Global Brands LLC suatu perseroan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Bagian 
pada akhir Desember nanti ingin — Batam Kholil Wahyudi menga: Delaware, U.S.A., berkedudukan di Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S:A., bagian dari grup perusahaan Mondel8z International 
membidik pelancong dari Singa- — takan, pihaknya melayani pener (untuk selanjutnya disebut "Klien Kami"), kami hendak memberitahukan kepada publik hal-hal sebagai berikut: 


pura dan Malaysia. Rencana itu  bangan pergi pulang Batam-Si: 
dimungkinkan menyusul dibu- langit dua kali per pekan, Sky 


1. Klien Kami adalah pemilik yang sah atas merek-merek "OREO" untuk berbagai macam produk barang dalam Kelas 30, meliputi antara 
kanya penerbangan langsung Ba- sengaja membidik Tobu seb lain, produk-produk biskuit dan kue yang terdaftar di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum 
tam-Tapanuli pekan lalu sehing- di: ik baru dalam dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 


n akses dari dan "Kami melihat animo dari Batam Klien Kami menggunakan merek "OREO" untuk produk-produk biskuit dan kue, yang telah dipromosikan secara luas, didistribusikan 


ia memudahk 


(6 eta Pali Penta Danau To: kar memtnkasnmbuka pe" sera Opini Sindo oem 

ba Jopinus Rumli Saragih menga-  nerbangan langsung," ujarnya, . Klien Kami mengetahui bahwa terdapat produk-produk biskuit dan kue lainnya yang diproduksi dar/atau dijual di Indonesia yang 
takan, sebelumnya alternatif Sky Aviation menerbangi rute menggunakan merek-merek yang menyerupai atau meniru merek "OREO" milik Klien Kami, Klien Kami dengan ini hendak memperingatkan 
ses utama ke Danau Toba hanya itu setiap Jumat dan Minggu. konsumen bahwa produk-produk biskuit dan kue yang menyerupai atau merupakan imitasi dari produk-produk biskuit dan kue "OREO" 
perjalanan darat selama tujuh — Dengan jadwal akhir pekan di- milik Klien Kami tidak memiliki hubungan apapun atau tidak diproduksi oleh Klien Kami. Oleh karenanya, Klien Kami tidak bertanggung 
jam dari Medan. Bandara terdc- harapkan pesawat terus terisi jawab atas kualitas dari produk-produk biskuit dan kue yang menyerupai atau merupakan imitasi dari produk-produk biskuit dan kue 


kat di Polonia, Medan, "Wisa- — Rute ini dilayani pesawat Fokker FOREO" milik Klien Kami. 


Pa aa De Ga Ietlanomieryedhl badai . Klien Kami dengan ini juga memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
lanjutkan perjalanan darat ko manik yang telah berkekuatan hukum tetap di bawah No, 402K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 30 September 2011 juncto putusan Pengadilan Niaga 
Tupanuli? ujarnya, Sabtu O7/ID, Penerbangan perdana padu pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 91/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 5 April 2011, Merek "OREO" milik Klien 
di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu atu diikuti sejumlah tokoh Kami telah dinyatakan dan diakui sebagai merek terkenal oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 


Kendala transportasi memb era Utara, Selain Jopinus 
at panitia sulit mengharapkan yang juga Bupati Simalungun, 


Putusan selengkapnya dari putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat di situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan 
tautan http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan. 


kunjungan wisatawan lebih ba- ikut pula TB Silalahi, mantan 
nyak Selama ini pesta itu lebih — Menteri Pendayagunaan Apara- Bahwa berdasarkan pendaftaran merek "OREO" milik Klien Kami di Indonesia dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang 
banyak dihadiri warga di sekitar Kami optimistis ini telah memutuskan dan mengakui merek "OREO" milik Klien Kami sebagai merek terkenal, Klien Kami dengan ini mengingatkan 
Danau Toba, i Simalungun, yang terus berkembang, masyarakat umum bahwa Klien Kami tidak akan pernah ragu untuk terus mempertahankan hak-hak atas merek-merek miliknya terhadap 
2 ri Li 3 Setan Hun $ As holi $ PA pihak-pihak yang melanggar hak-hak Klien Kami atas merek-merek miliknya, termasuk mengambil tindakan hukum secara perdata, 
Unasi "Sokamut ludah ata bes” run pewebaraan Pegpu pidana maupun administratif terhadap pihak-pihak yang melanggar hak-hak atas merek milik Klien Kami 
perbangan Batam ke » kunjungan wisatawan Jakarta, 19 November 2012 

angit, Tapanuli Utara," ujarnya. u Toba lebih rutin dan 


k. "Akhir pekan bisa untuk Kuasa Hukum 
Toba. Minggu Kraft Foods Global Brands LLC 


Karena itu, Jopinus yakin Pes- 
ta Danau Toba pada akhir De- menikmati Dan 


sember 2012 bisa dihadiri pe nalam sudah kembali ke Batam,” Hadiputranto, Hadinoto & Partners 
Mumun jan bapwasska Daru Lukiantono, S.H. /Adolf M. Panggabean, S.H, 


kapai membuka rute ke Silangit. 
lewat Batam, "Datang ke Toba Dengan begitu, potensi wisata- 
dari Batam lebih mudah dan mu- — wan lebih meningkat. GA) 


www.kiamobjl.com 


Dihantam Arus, Satu : : 
Ta sig 1 1 daya Dengan All New Picanto transmisi 
Tewas dan Dua Hilang Automatic, tetap nyaman di tengah 
kemacetan jalan 


Ini kerennya punya Al New Pkanto dengan transmisi Automatic. Transmisi Gate Type-nya lebih 


TEGAL, KOMPAS — Tiburan Sukabumi, Pencarian di- 
panjang akhir pekan lalu me- — lanjutkan Senin ini, 


mimbulkan malapetaka di sejum- Ketua Badan SAR Daerah K 
Erigowese bi nelofergkks te Jala pasa rab eko meri at) aman serta terintegrasi dengan sistem Ecormode yang modern sehingga lebih hernat bahan bakar 
ea Aa dn MATA BA EN op AF PA BA Mau nyaman dan tetap hemat bahan bakar saat jalanan macet? All New Picanto transmisi 


Tim SAR sudah melakukan pen- — tu sore itu juga menimpa Deden Aa ANA 


carian, tapi hingga Minggu ma- Irawan (24), Namun, petugas 
lam belum ditemukai menemukan jasad Deden pada 
Di Kota Tegal, Jawa Tengah, hari itu juga, "Adapun Nopal be- 
misalnya, tiga remaja tenggelam lum juga ketemu, jelas Okih. 
saat bermain air di pantai Alam Menurut Okih, Nopal dan De- 
Indah, Minggu (BAN), sekitar den berenang di pantai yang ter- 
pukul 1530. Satu di antaranya letak di Kampung Batununggal, 
tewas, sedangkan tiga lainnya se- — Desa Pangumbahan, Kec. 
lamat. Korban tewas adalah Rian — Ciracap, Saat itu gelombang mu- 
Septiansyah OB), warga Kelurah- — lai meninggi, Tim penyelamat di 
an Mintaragen, Kota Tegal, lokasi itu berusaha menyu 
Hingga Minggu petang. kedua kan korban. Namun, ombak ya 
korban selamat masih dirawat di — semaki 


Ayo segera kunjungi showroom KIA terdekat di kotamu dan miliki All New Picanto 
transmisi Automatic sekarang dengan angsuran mulai Rp 1,8 jutaan per bulan. 


1g 
besar menyulitkan upa- 


Rumah Sakit Mitra Keluarga Ka- ya tersebut 
bupaten Tegal, Satu di antarany Sementara itu, Zaidin € 
yaitu Aksel Rico, masih dirawat di” warga Nagari Salareh Aic 
ruang TCL camatan Palambayan, Kabupa- 


Barat, hing- 


Hadi Santoso, Ketua Koperasi — ten Agam, Su 
Pedagang PAT yang juga saksi ga Minggu sore m 
mata, mengatakan, saat itu para telah hilang saat menyeberang 
korban sedang berenang di pan- Batang (Sungii) Masang pada 
tai, Tiba-tiba mereka berteriak” Minggu dini hari, Pen. 

minta tolong karena terbawa lakukan tim 
arus "Mereka kemudian dikejar sama warga dengan mer 


ot yng DICONTO 


"Tegal Kota Ajun Komisaris Kar- — bahwa korban diketahui menye- 
yono mengatakan, kejadian ter- berang sungai dengan perahu, 
sebut murni kecelakaan. Para “Saat di tengah sungai, perahu 
korban terseret ombak saat man- — tiba-tiba dihantam air bah,” 


Destars: 
di di pan JAKARTA Pasar Minggu (021) 790285 Gnere (0z1) 29237060, Obubur (OZ!) 82499008/09. Bekasi (021) BB96A212. Bintaro (021) 74S803A-36. Suntar (021) SI717. Garuda (O2I) 4220780 Tebet (OZ) #301SOO/OR Serpong (121) 5370909, 
din diketahui | | “Sepang: (0288 222575. 80600: (0251 7541515 BANDUNG! Soskame Huta (022) 7SIBISO. A.Yari (022) 7200500. Pasteur (022) 2004016 Sudeman (022) 4202777. TASKMALAYA: (2265) 34450. GANUUR: (0261) 261756, 

hu bersama ti- | | suxasumt: (0266) 230996. PURWAKARTA: (0264) 200530. KARAWANG: (0267) 401682 SUBANG: (0260) 7720429. GRERO: (0231) 220225/26. SEMARANG: (02) 7616300. PEKALONGAN: (0285) 432126 TEGAL: (0283) 340660. 


poke Nopal Rudi Aa Dean Deraiargaan, | | #umwogro: (oz 640250 kupuS' (0201 443705 SOLO: 0270 780855. YOGYAKARTA: (0274) 25074. SURABAYA: Ngagel (23) SO3SNIO. Jemur Sal (3U) 8132285 Auna (OI) 5351200103. GTO WI NELLA. 
5 ea md (35) Ketiw MALANG: (0341) 451647, DENPASAR: (0361) 4298790. KUTA: (0361) 7OXM MATARAM: (D370) 636225. MAKASSAR! (0411) 3617777. MANADO: (DI) 878500. BANJARMASIN! (OSII) 256666 PALANGKARAYA: (0536) 39900. BALIKPAPAN: (05:12) 877600. 
sih belum ditemukan hingga Eri (30), dan Zul (85). Ketiga || “sains: (ost eso3 POMMAME. IT TOM! MEDAN DED AHAD AKAN BANDAR PECARAMU DP) SERA JAM (AO A19 BATA TTD TAUUNG PRA: 071) ETOAO BANKKA BLTANG (717 707. 
Minggu karena terseret ombak orang tersebut selamat dan ha- || wemwetonv3ron00. 


sehari sebelumnya di kawasan nya Zaidin yang hanyut dibawa 
Pantai Ujunggenteng Kabupaten arus sungai. (WIE/HELINK) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Parts Hatina: (021) 26708080. KIA Guard 34 Jam: (021) 65302010. Wioo voters indonesia Bekamororso 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 NUSA 


VTARA 


23 


ena Kembali ke Sikap Guyub 


| saxDuNG, Kompas 
wa Barat, harus 
it gigi 
harus kemb: 


5 gotong royong. 


nungan Wa 
Bandung, Sabtu 7/1). Dalam 
| kegi Ki 

Umum 
di 
eter 


Pengendara sepeda motor menerobos genanga Jawa Barat, | masuk dari Forum Bandung yang 
seusai hujan deras mengguyur, Minggu (8/1). uknya sistem drainase ini beranggotakan tokoh intelektual 


imbulkan kecel 


diresahikan warga an, | dan guru besar di Bandung 
Acara itu juga dihadiri calon 
gubemur.wakil gubernur J 


Barat dari 


PERIKANAN 


— Orang Sunda, terutama di 
ngkit dan mereformasi diri agar 
berkepanjangan, Orang Sunda 

i ke kearifan lol 
| Jadi saleuwi ka darat jadi salebak (menjunjung tinggi 
n), tidak individualistis, dan harus 


yakni guyub, kacai 


donesia Perjuangan (PDI-P), 
Ricke Diah Pitaloka-Toten Mas- 
duki: calon wakil gubernur dari 
Partai Demokrat, Lex Laksama- 
na: dan Ketua Dewan Pimpinat 
D Partai Demokrat Jabar 
Iwan Sulanjana, " 

dat kami und: 
berha 


sist 
bangsa ini ke depan, Kalau men- 
calonkan diri sebagai pemimpin 
ota legislatif, orang 
harus mengul 


| Orang Sunda "Sakit Gigi” Berkepanjangan 


rat ke- 
DPR dari 
ar hi 
kini nyaris tidak berbuat apa: 
arga Jabar, Padahal, jur 
lah warga Jabar adalah 20 per 
dari penduduk di negeri ini 
Hingga kini kemiskinan di J 
bar masih tinggi, sekolah rusak 
paling banyak, dan perdagangan 
manusia jugi terus terjadi, P 
al, letak Jabar cuma terpaut 
beberapa puluh kilometer 
pusat kekuasaan Indone: 
dung sekarang menjadi kota si 
telit Jakarta setelah tersambung 
jalan tol,” Warga Sunda 'sakit gigi 


liwangi 


Dijadikan pijakan 
Sesepuh Sunda lainnya, Tjetje 
Midayat Padmadinata, mengakui 
selama ini warga Jabar dijadikan 
ekesed (pijakan) oleh sejumlah 


partai politik karena mempu 
jumlah suara paling banyak. Te 
khir warga Jabar dijadikan ter 
pat mendulang suara oleh Partai 
Demokrat sehingga parpol pe 
menang Pemilu 2009 i 
28 persen suara. "Namun, rak 
Jabar tidak memperoleh 
dari kemenangan itu," uji 
Urang (Orang) Sunda 
mereformasi diri, yakni 


bangsa ke depan, 

persen jumlah pe 
I, tidak ada calon pemimpin 
i Jabar yang menjadi wacana 
di kepemimpinan nasional, 


imbuh Nan 
tan Rektor Universitas Islam 
Negeri Sunan Gunungjati, Ban- 
dung 


nat menuturkan, parpol 
dah menjadi sistem demokrasi di 
Indonesia, MU) 


| 
| 
'angkapan — |prrac 


is ikan yang harganya — Tasikm: 


Cuaca Buruk Turunkan ' 


berapa j 

ang- naik hingga 100 persen," katany 

Jabupaten Ga- — Lukman menuturkan, harga ikan 
tongkol na 


aya 


sikmal: 
perahu kecil dan p 
hasil tungkapan itu — kilogrum menjadi Rp 19.000 per derhana dalam mencari 
kenaikan harga kg lobster naik dari Rp ayun h dalkan ke- 
80000 per kg menjadi Rp - | 

120000 pcr kg | memenangkan pas 
Nelayan di Kabu Diah Pitaloka-Teten Masduki 
Benih ikan gabua | tam Pilkada Jawa Barat tahun 


Dari Sumatera Barat dilapor- | 2013, PDI-P menganggap penting 
kan, budidaya ikan gabua (Ca- | memenangkan pilkud: 
rungidae sp) dengan ke a- | tukmeraih 
ring apung di Kabupaten Pesisir | milu 

clatan masih terhambat penye- 


« | BANDUNG, KOMP, 


n. Ne- | Widodo meminta kader PDI Per- 
dari tingkat pusat hingsu 


Wujan deras di laut dan 
busan angin timur menyul 
Angin terlihat tenang di 
pantai, tetapi mendadak kencang 


4 GINSD) Ka- 
ut Lukman Nurha- 


disi itu terja 
hari sejak tigu 


ut, Minggu 8/1). terakhir ini benih. Benih ikan yang 
akui angin ken- buruk juga memicu ha sebagai kan kuwe itu | Jawa B 
memicu ketinggian gelom- mbung tinggi di Ta- ini hanya diperoleh dari | (18/11, 


ayur naik laut lepas Pay 


menangkap dari Rp12000 perkgmenjadi Rp Dedi, pengelola kerambajuring | bersedia mengeluarkan '« 
yan yang nekat 14000 per kg, Harga udang me- apung an Pulau Setan, | tenaga, maupun pikiran,” kata 
biasanya hanya melaut setengah lonjuk duri Rp 50000 per kg Nagari Carocok Anau Ampang | Jokowi yang juga Gubernur DKI 
hari dan pulang sebelunn cuac di Rp 60000 per ks. Hanga Pulai, Kecamatan Koto XI Tu- | 
memburuk, T kakap merah dari Rp 30000 p 

a di Pameungpeuk yang — kg menjadi Rp 45000 per kg dan — Sabtu, menuturkan, 
hanya mendapatkan 2 kuintal — kakap putih dari Mp15000perkg oleh dari nelayan kapal bagan | der dan pengurus agar turun ke 
ikan dari biasanya 5 kuintal pe di Rp 25.000 per kg yang melaut. Seekor anak il pangan ketimbaru 

Dedi mengat: aburuk  gabua berukuran 15 sentimeter | gelar rupat. Apu 

gkapan yang m di pera belum dibeli sekitar Rp 2000 per ekor, | Pilkada Jabar pada Fe 
naikkan harga jual ikan, Ada be- bisu diatasi nelayan tradisional di CmE/iNK) | tersisa waktu beber 


KE: Fabulous 


wa HOME : Weekdays 


Satisfaction For Better SOLUTION 


meter, Hal itu ika 


ng laut 
meny 
ikan, Jika ada nel 


yang sama, 
nih diper- | Jokowi jus seluruh ke 


bulan la 


da 
Ayo 
Pa — We live in your world ANN e 


Becpori totuton! 


65606000006 FEE 


BRSBORA ka 0 


“Mai Our Mebate 2nd See Our Store Locaton www scr Troy yha 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Isimloa stm Kader Diminta Terlibat 


8. 

Ketua DPP Bidang Pemuda 
dan Olahraga Maruarar Sirait 
mengatakan, partainya bakal ha 
bis-hubisan mem 
kada Jabar, Dia me 
nam lapis organisasi 
kal diturunkan, mulai pengurus 
pusat, provinsi, kabupaten/kota, 
tan, desa, dan RT, untuk 


Ricke-Tut 
han, bukan seko 

dalam Pilkada DKT Jakarta 
Tidak perlu melihat motifnya, 
perubah 


ah motif y 
dengan rakyat 
kotor maupun berpeluh bersama, 
Saat mendaftarkan diri di KPU 
Jabar, pasangan ini menggu 
kan baju kotak-kotak. ED) 


BUR 


Bai Mirip Lumpur Lapindo 


Minggu CI8/M), ser 
tung (minyak m 


jung dan Muktuatif. Bau yang 
keluar dari semburan identik de- 
ngan bau semburan lumpur 1 
pindo di Kabup 

Tim dari Badan Geologi Pusat 
Vulkanologi dan Mitigasi Ber 
dlogi VMBG) K 


tau pe 


nudin men, 
keluar di 
rakte 
buran 


1 Me 
identik der 
Sidoarjo, "Bau gas mirip 
ang di lumpur Sidoarjo, 
jenis hidrokarbon," ujar 


Kor 
boratorium 
dua pekan un, dari lower 
losive limit (batas terendah 
Jak) mencapai 100 per: 
unjukkan sama dengan 
5 persen mengan: 
dung gas mudah terbakar, 
Antisipasi Pemerintah Kabu- 
paten Gresik b: 
sterilkan lokasi radius 50 meter, 
mn bisa terilusi saat ber 
"Jelas anggota tim, 
Hanik Humaidah, 
Semburan diperki 


Gas met 


pur it. Ma 
terial semburan bergantung vo- 
hum lorong air 
berear tah dan 
tanah, Semb berasal da 
ri sumur minyak di Metatu, Di 
lokasi itu ada sumur minyak yang 
masih aktif. (ACD 


Telkom Oo 


Indonesia 


NUSANTARA 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


KESEJAHTERAAN DAERAH 


Di Balik Ranumnya Pisang Lumajan 


tersebut ber 
nat petani pa 
rana rendah, 
tani masih te 
pisang Agun: ru yang su- 
“dah dikenal terlebih dahulu, 
itu uas lahan pisang 


"Selamat datang di Kota Pisang". Demikian ucapan 
selamat datang yang menyambut siapa saja yang 
memasuki Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dari 
Jalur utara, Ungkapan itu tidak berlebihan, 
mengingat pisang memang merupakan produk 
hortikultura paling unggul di kota tersebut, 


Igjugu turut menjadi- 2011, der 
wilaya sang 

denga 
1201170 ki 


populasi pohon pi- 
1 6036,64 hektar 


Mas Kirana 


sudah mendapat pengakuan dari 
Ker Pe sebagai 


atu pisang jenis pre 
1 saat ini menjadi ke 
ma 


tensi pisang Mas Ki 
besar, Itu sebabnya pem- 
di bidang ini dilakukan 


sang Mas Kir 
miliki nilai ju 


merambah pasar-pasar sv ng Pro- 
lebih dari pendapat duksi Dina abupa- 
stik regional bruto (PDRB) mewarnai sajian di is- ten Lumajang, Jawa Timu 
wilayah tersebut. Nilai PDRB gara, Pisang Mas Kirana Donny Ananto Nilanto, 


Kabupaten Lum 
Rp 6 triliun, 


jang sebesar Menurut Donny, para petani 

di sentra-sentra pisang Mas Ki- 
na dihimpun menj 

pokekelompok 


kan posisi 


spons baik m 
pun belum sampa 
ekspor rutin, Sa- 

at ini para petani pi- 
sang Mas Kirana dididik untungan 
untuk mendapatkan sertifi Pisang Ma 
kasi intern me- kan ke pasar pa 

masarkan pisi hun kemudian, petani pi- 
dunia, ng di beberapa sentra tersebut 

Harga 1 tand: i dibentuk dalam kelom- 
ya bisa me pokekelompok tani mun, pe 

enduro sebagai 

ang Mas K 


pengola 
085 persen), 
Memang belum ada data pas 


in 


Ir berhasil 
kan sertifikasi ekspor 
Mas Ki produk- 
cbih, ekspor bisa dilaku- 

sudah memiliki ser. 


ini juga dipasarka  dididi 


jang te 


pisang Mas 
ai Rp 
untuk jenis pi- 


mang lebi 
ti 
upay 


nuhi kebutul 
kurang, 
terpe 
tuk ekspor bisu dilakul 
Lili 
Tob, menurut Lili, saat ini 
konsumsi buah di Indonesia se- 
banyak per kapita per 
ah tersebut masih la t 
kami," tutur Budi, Ketua 


mbe, Gucialit, dan 


pisang Mas Kirana 
ai 15 kg 

"Manga pisang Mas Ki 

ang terus naik kare 


ta Di 
Lam 
duksi pi 


ang mencatat pro- 
ng di Lai 


na me- 
produk- 


krodit Bank BNI di 
aro diperkirakan mencapai tp 
viliar sejak tahun 2009, 


Sertifikasi 


baik dan disukai pasar, Tahun To 
un ke pa- 


2001, sa 


mi ke 
ga pisang Mas Ki 
sih Rp 1600 per Ing Kini har- 
any kim 


r dengan produksi 
369 kuintal 


populasi pisang naik lebih da tutur Lili, pengus Saat ini pisang Mas )) yang Asosiasi Petani Pisang Mas Ki: 
“dua kali lipat mx buah al Senduro, La 
ar dengan p maja. api 60 kg ah kisah sukses 


pai 14703 
tersebut te 


yg di sentra pi- 
di Senduro 


tersohornya pisang lumajang, 
(DAHLIA IRAWATD 


» dijajakan di Pasar Pisang Ranuyoso Lumajang, pekan lalu, Lumajang dikenal sebagai 


PRODUKSI 
DAN POPULASI 
PISANG LUMAJANG 


SttarMabuRa 


Probolinggo 
16ta7 3 
tangga Mela Ta 
puma S5 
Wo hwa 
c036t4 Bt Tim 
(Populasi Tanaman (hektar) Tom 
A6 256743 241493 Lumajang 


2008 2009 2010 2011 


2007 


PASTI LEBIH 


LX 


Berlaku : 19 - 22 november 2012 
IANGGA HARUM MANIS CALIFORNIA 


SN AN Chicken Nugget/ 
SY Chicken Nugget HotSpicy 500g 


2. 39.990 


AYAM PEJANTAN 
fkor 


PEARYA LE 
(or 


2 


SEMANGKA MERAH 
Non Biji /1005 


1OPL KOKI 
Beras Sentra Ramos 
Tkp 


TESSA 
Tissue Box 
etil YP-02 


REJOICE 
Shampoo 1700mL 
Semua Varian) 


OVALIINE 


Fresh MIIk Cokelat 


BIORE FIRST CHOICE 


Body Foam Pouch 450mt KN Ascka Peralaian Kebersihan" 


AS 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


Di MSIG, kami telah menjalankan usaha asuransi umum lebih dari 100 tahun, namun nilai-nilai kami berakar jauh lebih mendalam. Kami melihat 
jauh di balik benda yang kami asuransikan dan mendapati bahwa segala sesuatu mempunyai hati. Mobil Anda bukanlah sekadar kendaraan, 
melainkan wahana bagi Anda untuk menjangkau keluarga, sahabat, dan berbagai tempat tujuan penting dalam hidup Anda. Itulah sebabnya 
kami melangkah lebih jauh: untuk tidak sekadar memberikan perlindungan, tetapi juga perhatian, pada segala sesuatu yang Anda sayangi. 
Maka setiap kali Anda membutuhkan kami, kami akan berupaya sekuat tenaga untuk melayani Anda secepat dan secermat mungkin. 


Harta Benda | Rekayasa | Pengangkutan | Kendaraan Bermotor | Kecelakaan Diri 


Insurar 
2 that € 
the heart 


MSIG | in everything 


A Member of PISANG WsuRance Group 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


26 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


Parade Budaya Kota Tua 


Kelompok kesenian ondel-ondel turut tampil dalam parade budi 
diikuti berbagai kelompok kesenian Betawi ini merupakan u 


METROPOLITAN 


Minggu A/N), Parade 
sata sejarah dan cagar budaya, 


INFRASTRUKTUR 


Segenap Warga DKI Diajak Tolak Tol Dalam Kota 


JAKARTA, KOMPAS — De- 


asi Kota Jakarta Kampung Mi 
warga DKI Ja- (06 km), Semar 
serentak menolak rencana — Rawab 


ruas tol ba- 
Penambahan tol 


Kampung Melayu-Duri 


ulogebang lewat K 
ding 008 km) 
Abang (83 kmy, d 
#u-Casablanca (25 km). 
Proyek pemban 
tuas tol baru ini sebe 
dah digagas dan di 
tahun 20 


mencapai Rp 42 triliun al 
buang percuma. 
"Pekan depan di Bi 
tel Indonesia, bersam 
hari bebas kendar: 
partisipasi warga dig: 


an dengan 
bermotor, 
w untuk 


n ruas tol dalam — rintah Provinsi DKI Jak: 
kata Ketua Dewan Trans- 

portasi Kota Jakarta (DTKI) 

Aras Tigor Nainggolan, Minggu 

@8/, di Bundaran Hotel Indo- 

esia, Jakarta Pu 


Gubernur DKI 
Widodo belum memberi pers 


Enam ruas tol tersebut adalah 


wat Tomang OL4 km), Sun- 


rian Pekerjaan Umum dan Peme- 


tujuan atas proyek tes 
tol itu tidak 


peningkatan jumlah kendaraan 
li sebanyak 19 
sebut cukup relev: 
mengingat sekitar 98 persen dari 
total 25 juta perjalanan yang dila- 


pro pada 
u Jokowi 
setiap kali ditanya soul pemba- 
ngunan tol 
Jokowi melemparkan ide ba- 
yaitu tetap membangun ja 
rang di enam lokasi yang telah 
tetap 


memang mer 
an prib 
da motor, 

Deputi Gubernur DKI Jaka 
Bidang Transportasi Soctanto 
Sochodo belum bisu memberikan 
hal itu, 
Dinas Perhubunga 
DKI Jakarta Udar Pristono mei 
dukung arahan gubernur 
akan mendoron 


yang Celevated bus). 
tuk ini, masih perlu 
dak 


jalan 


ini, piha 
ipkan konsep 


11 kilometer selalu diikuti 


Jakarta Belum 
Jadi Kota Aman 


Dalam Sehari, Tiga Orang Tewas Terbunuh 


JAKARTA, KOMPAS — Jakarta belum menjadi 
kota yang aman. Pada Minggu (18/11), tiga orang 
tewas terbunuh. Penyebab korban terbunuh juga 
hal-hal yang tidak jelas, Pembinaan masyarakat dan 
peningkatan keamanan dan ketertiban menjadi 
tugas berat jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
dan Kepolisian Dacrah Metro 


Ahma 
ditusuk senjat: 
mulut dengan orang tak dikenal 
di tempat parkir sebuah kate di 


tapi sangat berharap polisi bisa 
segera menangkap pembunuh 
Ahmad, 

Sejak menikah den 
Metro Mi me- keduanya menetap di Jakarta 
riksa tujuh saksi terkait terbu- dan tinggal di Apartemen 
muhya Ahmad, "Tower 17 Nomor 11 D, Seat 
juga menderita lul 


n Reserse Krimi 
al Tolres Jakarta Selatan Ajun 
ris Besar Hermawan dan 
Unit Reserse Polsek Mam- 
pang Komisaris Sujarwo menga- 
un, Ahmad pada dini hari ke 
o,soki 


ki pe 
luk demi melindungi sang 


ada barang yang hilang 
ari korban kecuali telepon se- 
er BlackBerry milik Sare 
duga BlackBerry itu tercecer saat 
korb ke RSCM. Peny 


in seorang rekan 
Nirmal Ba- 


bisnis asal Sing 


pat parkir itu, korb 
ditegur seseorang, Korbun mc 
ab tidak mengenal pelaku, te 
i malah didatangi lima lela 
ng kemudian menye 


ri pelaku. Komplot- 
an itu juga sedang diburu. 
sas juga menimpa 


h 
korban di 
ketiak yang mematika 


4 pelaku menusuk 
u kiri di bawah 
"kata Su- 


Cilandak, Febri dan 
yaitu Awaludin 
7) Fikri 09), dan Alfi Alamsyah 
rangan sak- (3), mampir di sebuah minin 
ini Nidak kot 
Saat hendak pulang menger 
i sepeda motor, keempat 
kawan ini berpapasan dengan 
tomboi sepeda 


Mket 


yang di m Pengaruh al: 
Kotol, Korban juga 
pir ke kafe tersebi 
“Tidak ada Sirasat buruk ini 
an terjadi, h den 
sedih di Unit Kamar 


ngendara sepeda motor 
al itu yang beberapa di 
aja 
ri sempat dilarikan ke RS 
wati, tetapi tak tertolong, 
Penyidik Polsek Cilandak » 
sih mengejar pelaku. Kepala Pol- 
k Komisaris Nuredy 
Irwansyah mengatakan, pihak- 
nya telah meminta keterangan 
dari teman korban dan orang: 
orang di lokasi kejadian, 
entara itu, di 
mur, pada Minggu dini hari, di- 
temukan mayat pria mengam- 
bang di saluran Kalibaru, di se- 
berang Pabrik Khong Guan, Ci- 
racas Korban menge 
na jins dan kaus Di 
nanya ditemukan kartu identitas 
dengan mama tercetak Aldy Her- 
lindra (22), berdomisili di Cibu- 
bur, 


Namun, keterang. 
pun tim penyelidik 
dilokasi kejadian, bcl si 
mengaku melihat korban mabuk 
dan tercebur ke dalam saluran 
itu, kata Jupriono, 

Dikarenakan diten 


ukan 


ra pada kepala korban, polisi n 
sih 


melanjutkan pemeriksaan, 
emeriksaan ini masih terus ka 
embangl 
Menurut paman koi 
(30), Aldy baru beber 


Jakarta-Tegal,”s 
lumnya dia menganggur,” 
Fuad, 

Fuad enggan berkomentar 
tang kemungkinan Aldy me 
miliki musuh, Beberapa teman 


kata seorang kawan Aldy. 
(BRO/NEL/MDN) 


BUNUH DIRI 


Warga Korea 


engah malam, Sabtu 
| (W/M), ketenangan di 
Apartem 
sidenee IL, Jalan Margonda R 
ya Nomor 21, Depok, Jawa Ba 
pecah, Terdengar bunyi k 
benda jatuh. Tak disan 
suara itu ternyata bei 
seorang penghuni 
Orang 


uskan. 
iswa U 
UD asal 


Jeor 


nutur Asing (BIPA) di Fe 
Ilmu Pengetahuan dan Buda 
Hu 
Menurut Mulyadi, aparat ke- 
polisian dari Polsek Beji dan 
Polres Depok sudah melakukan 
partemen yang olah tempat kejadian perkar: 
terletak di Kelurahan Pondok (TKP) di lokasi kejadian. 
natan Beji. Korban Pihak kepolisian juga sudah 
alah mahasiswa Universitas melakukan identif 
indonesia yang berkewargan 
in Korea Selatan, 
la Polres Depok Komi- 
di Kaharni 
dudinya peris- 
mn jatuh dari lan- 


untuk diotopsi, 
olah TKP. polisi men- 
op, dua telepon se- 
luler, vang tunai Rp 38 juta, 


saris Besar Muly 


Mulyadi saat di- dan mata uang Korca sebanyak 
rmasi, Minggtu OB/ID, polisi juga 
Tubuh Jeon langsung ter meminta keterangan sejumlah 


tuh ke lantai dasar apartemen. saksi terkait peristiwa tersebut. 
Korban langsung meninggal de- Dari tiga saksi yang diperik 


si, Jenazah 
korban pun sudah dibawa ke RS 
Polri Kramatjati, Jakarta Timur, 


nya berkewargane- — temen tidak mengetahui secara 
ingsung peristiwa itu ka 
apartemen itu tertutup. 
lau ada masalah apa-apa 
di dalam apartemen itu, warga 
tidak pernah tahu karena me- 
mang sangat tertutup, Kami ta- 
hu ada orang yang jatuh itu ka- 
da orang cerita dan dari 
berita," tutur Meti dan Khoti 
Pondok 4g tina 
partemen, 
Jeon adalah per 


i bernama Ismail, petu 
hun apartemen, 


Diduga bunuh diri 
in keteran 


tewas kare ah diri deng 
meloncat dari 

"Dari keteri 
yang telah kami minta keterang- 
jan, korban tewas karena bunuh 
ujar Mul 

un, lanjut Mulyadi, be- 
lum diketahui mengapa ko 
sampai nekat mengakhiri hidup 
nya dengan tragis. Polisi masih 
menyelidikiny: 

"Mengenai mengapa ta sam- 
pai nekat bunuh diri, belum di- 


an Cimanggis, De 
Warga setempat terkejut k 

rena seorang remaja, Dil, yang 

baru berusia 13 tahun, meng- 


ketahui," kata Mulyadi. akhiri hidupnya d 
Apartemen Margonda dikeli- menggantung diri 

lingi permukiman warga, Meski Peristiwa itu terjadi seki 

demikian, warga sekeliling pukul 0000, Sabtu akhir pekan 


Mahasiswa UI Itu Tewas Jatuh dari Lantai 18 


lalu. Kejadian tersebut pertama 

kali dilihat Novi. Korban 

tergantung dengan seutas tali 
stik bewarna biru, 

Polisi sudah meminta kete. 

rangan suksi terkait kasus ini. 


duga korban bunuh d 
karena masalah putus cin 
Ma itu diketahui dari sejum- 
h pesan singkat yang ada di 
telepon genggam korban. Me- 


pihaknya juga 
masih menyulidiki mengapa 
maja itu nekat mengakhiri hi- 
dup dengan menggantung diri 
@RASETYO EKO 
PRIHANANTO) 


KILAS METRO 


Hari Ini, Putusan Dewan Pengupahan Diserahkan 
Senin 9/1) ini, Dewan Pengupahan akan menyerahkan ke- 
putusan mengenai upah minimum provinsi (UMP) tahun 201 
kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sesuai mekanis 
1me, gubernur berhak memutuskan menerima atau menolak 
hasil ketetapan. "Kami baru bisa serahka karena 
setelah keputusan Dewan terpotong 
libur" kata Ke migrasi DKI 
dal 


AN Ge 
Pengupahan menetapkan UMP DKI tahun 201: 
2216243, Nilai ini lebih besar 44:93 persen 
tahun 2012, Rp 1.529.150. Pad 

perwakilan pengusaha keluar dari ruang pertemuan. (NDY) 


Rp 


Hari Toilet Sedunia 


tari bebas kendaraan bermotor pada Minggu O8/N) kemarin 
diwarnai kampanye unik Hari Toilet Sedunia. Penikmat HBKB 
cukup terhibur dengan hadirnya manusia-manusia yang me- 
kostum boneka toilet. Masyarakat berfoto 


biru, Di sudut jalan di dekat Menara BCA di 
sia-manusia yang seluruh tubuhn 
Di atas sebuah panggung mini, manusi: 
n manusia emas ini membawa spanduk bertuliskan "Kami 
peduli sanitasi demi lingkungan sehat, Kamu?”, Dengan cara 
yang unik dan menarik itu, banyak orang akhirnya bertanya 
dan berkomunikasi dengan panitia Hari Toilet Sedunia. Ma- 
y #elola gedung/tempat usaha dimint: 
memerhatikan kondisi toilet di lingkungannya, termasuk toilet 
umum di ing menjadi tanggung jawab pe- 
merinta r aktivis yang tergabung dalam 
Onganisasi ngkungan. Kampanye 
Hari Toilet sed 

vember terseb 


meeasikoran @ Sracesiae & 


SEKOLAH UNGGULAN 
Basuki: Buka Akses 
Siswa Cerdas Miskin 


JAKARTA, KOMPAS — Wakil 
Gubernur DKI Jukarta Basuki 
Tjahaja Purnama tengah met 
cang pol 
Menengah Atas Negeri Ungu 
MII Thamrin supaya sekolah itu 
dapat mener 

Menurut 
(BAD, setidaknya disodiaka 
ta 40 sampai 50 persen b 
siswa cerdas dari keluarga miskin 


Sebagai sekolah unggulan 
sains, menurut Nani, jelas tak 
sedikit biaya yang dibutuhl 
untuk operasional pendidi 
baik untuk menggaji guru d 
Surya Institut maupun meler 
kapi seluruh peralatan labor 
rium Itu sebabnya, meski setiap 
hun memperoleh alokasi 
dari APBD DKI sebesar Rp 
miliar, sekolah itu masih harus 
didukung dari sumbangan orang- 

it la bebera- 


ditampung di sekolah itu. 
Kuota itu dibuka untuk sisw: 
miskin 


dengan  menggunal 

. Siswa dari kalangan 
ya mampu tetap diwa 
kan membayar iuran bula 
dan biaya masuk sekolah. 

"Kami meminta pihak sekolah 
menghitung berapa kebutul 
operasional, lalu menetapkan ni- 
lai turan dan uang masuk ke 
siswa,” tutur 


1 tuturnya, 

Koordinator Monitoring Pela- 
yanan Publik Indonesia Corrup- 
on Wateh Febri Hendri memii 
ta pemerintah menecrmati 


“Thamrin, Nani Asri, kini pihak 
sekolah sedang menghitung selu- 
ruh biaya pengeluaran seko 
untuk pendidikan siswa, yang se- 

awal menerapkan kurikulum 
C. ia 1g olimpiade sains. 


Kaskus 


“Dalam sistem pendidikan na- 
laitu konsep sekol: 
olah ini juga belum 
api keputusan gubernur: 
atanya, (NDY/MDN) 


Kar menu 
Ha 


khan ya be 


TAMAN ANGGISK Mal Teman Anggrak 12 8221 


SUDAMAN “Wiama B A6 Ket Ba LI PIOAA 
oepox Mal Marya Gay. GF2IA « 
KELAPA GADING Mali) indanaw LI PCIS 

Cmunun "Mah Cibubur Jendian, 1. unt OS KOP 

GANDAMA CITY. Mel Gandaria Cy, (2280 

PUMUN VILLAGE Mal Padan Vikaga, 1G Poor LA 


Id sergabunglah bersama kami di wwwfacebookconvtiindo 


Hubungi kami sekarang juga di 


3916799 


Jody8 Focetas 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


METROPOLIT/ 


N 


Warga memungati sampah pl 
air akibat hujan 


terseret 
ini me 


Ir hujan 
bkan te 


ngggenangi terowongan 


p selama tiga 


tan, Minggu 


Hanyut, 2 Orang Hilang 


Katulampa Siaga IV, Sejumlah Ruas Jalan Tergenang 


JAKARTA, KOMPAS — Dua bocah te 
sungai saat hujan deras melanda Jakarta dan 
sekitarnya, Minggu (18/1). Hujan juga memicu 
terjadinya genangan hingga mengganggu mobilitas 
pengguna jalan, Beberapa pohon pun tumbang Lilis 


nya, Banjir Jakarta Utara, Za 


tingginy 
seusai hujan mengguyur pada 


Jakarta Utara, bahkan mene 
mpir 1 meter sehingga tak 
pat dilalui bus transjakar 


pai 


ul 17,30, Empat tem ngan 
(4). Kedua korban belum dite- bisa meng yang su 
mukun hingga semalam, k ul, Regu sepekan in 


Siva hanyut di 


Pemad 


akaran Penangggu- 


tampung Pluis, Grogol Utara, langan Bencana setemi 
arta Selatan, Minggu sekitar — terus mencaring 


ul 14,00, Siva dika 


pu 
peleset dan hanyut saat ber Genangi jalan 
dekat kali Hujan deras juga menyobi 


Tim SAR dan warga hingga 
sore kemarin masih terus me 


kan yo 
di sejumi 


m beberapa 


pohon tumbang, salah 
lora Bu 


itu tumbang menimpa se- 
peda motor. 
Kompascom memberitakan, 


(4 


4 


Periode promo dari 1 November - 31 Desember 2012”. 
Segera kunjungi Dealer Nissan terdekat atau klik www.nissan.co.id 


Nissan. Innovation That Excites. 


Kanan Cm at TA 4408 nan Mag 2 
bos B0 Bakar Erarng 011 TO, Papan Ia D7 302 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


piket Posko 


muaKi MOBIL IMPIAN, SEKARANG M3 


pagar tembok kompleks Sek 
Staf dan Komando Angkatan La 
ut Cipulir, Ke Ja 
rta Selatan, juga roboh dan 
me Ih yang ber- 

putra 
milik rumah, meng- 
a ringan. 


Katulampa Siaga IV 


eras juga mengguyur 
Bogor, Permu 


banjir 
jang bantarar 


@ 


gai Cillwungdi 
pagi 
(NEL/MDN/NDV) 


Liat Viteo Telat 
"Hujan, Sebagian Jakarta 
Tergenang” 

“di vodkompas.com/ 
genanganjakarta 


JUKE 


LALU LINTAS 


89 Orang Tewas Setiap Hari di Jalan 


JAKARTA, KOMPAS — Seba- 
nyak 89 orang tewas setiap hari 
ibat kecelakaan di jalan ray 

Kecelakaan selalu d 
pelanggaran atu 
diperparah dengan penegakan 
ng lemah. 
diungkapkan Ket 


lalu lintas. 
id nya. 
massal yang baik juga memaksa 
masyarakat memakai kendaraan 
pribadi, Pemerintah seakan ber- 
lindung di balik kontribusi pajak 
industri otomotif yang menca 
Rp 200 triliun. Pad 
industri otomotif dimanj: 
ngan besarnya subsidi BBM 


benturan keras Dalam «« 
ada ratusan kasus pen 
tewas akibat perd: 
karena saat benturan terpental 
dan tubuh menghantam kenda- 
raan lain atau aspal, 

Kara 
motor, y 
gesit, oleh bi 
justru dimanf. 


transpori 


ano saat per- 
ingatan hari korban kecelakuan — gatif dengan kebut-kebi 
sedunia sekaligus kampanye ke- Namun, menurut Rio, bukan 
selamatan pet di sim- — berarti kesa u terdapat 
pan peda motor. 


DKI contoh kesemrawutan 


DKI Jakarta 
contoh nya 


menurut Rio, 
emrawutan | 


su O8AD, 
70 persen motor 


terjadi akibat pengen 
bus, dan truk yang menyopir 
sambil menggunakan telepon se- 
luler, mengantuk, tidak n 
n dalam kondisi 


saran ati 

Rio mengingatkan, di Jakarta 
belum ada solusi jitu menyu 
aan pribadi 
warga men- 


yoritas korban tewa 
adala 
motor. Merek: 


Kelei pelindung, se- 
perti helm, jaket, celana, dan bot, 
tidak dijamin kuat menghadapi 


kutan umum y: 
nya. (BRO) 


BANDARA 


Wahidin mengatal ci 
terian Perhubun fikan di 
ian mengelu ma di seki 


semakin tinggi 
una jasa pe 
atas kebutuh 


penggunaan 
tetapi, penyelenggaraan izin men- 
n bangunan harus m 
Peri: 


al tersebu 
Yudis tak menget 
kah sejumlah bangu 

menganton 
“Mereka memang m 
kepada pengelola ban 


berupa pem- 


In atas bangunan yang 


pun bentuk ban 
pat igin bangunan 
ang ada di " papar Wahidin, 
m kawasan bandara, termasuk S gama 
Ko- Iiner, restoran siap saji, rumah 

ba, kafe, 

kenjamur di ki 


Menurut Yudis, penggu 
kawasan secara komet 


Tangerang Wahidin Ha maki 
Minggu OB/ID, m 
Langkah ini diambil Wahid 


ban 


1 berdiri 


pengelola bandara 
tadi wilayah Pemkot 
Yudis, pihak- 
wentari 
as bangunan 


in komersial, ter- ba 
musuk areal parkir di Terminal 1 Ia 
dan 2, tidak mengantongi 
seperti ketentuan yang berlaku, 
Hal itu menyusul aksi per 


4 sedangkan di 
im parkir Terminal 2 terbu- 
sebuah minimarket, 
Dukung inventarisasi 
Aflair Manager PT 


Gener 
oleh Satpol PP Kota Tani 
beberapa waktu lalu, karer 
nunggak pajak. 


terang 
n secara 


ni terjadi 


narkan, belakangan 


GRANDLIVINA — MARCH 


Sao 023 02 


(021) 50002 


5 Dwnok Crare 


28 KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


OLAHRAGA 


VARITA OLAHRAGA NBA TIM NBA 


Makna di 
Balik Nama 


Orang AS bangga kepada kampung halaman dan 
kebanggaan itu antara lain mereka tumpahkan lewat 
nama tim bola basket NBA. Nama seperti New York 
Knicks, LA Lakers, atau Boston Celtics mengandung 


Laga Dua Saudara di Kejuaraan Dunia Catur Grizzlies 
Babak ketiga Kejuaraan Dunia Catur Putri 2012 di Khan- di Puncak 


19-Mansiyak, Rusia, Minggu (18/11) WIB, mempertemukan dua 

saudara dalam satu papan catur, Kakak beradik asal Rusia, “ 

Tatiana Kosinteva dan Nadezhda Kosinteva, yang kini ber Wilayah 

predikat grand master, bertemu untuk ke-25 kalinya sepanjan 

karier catur profesional mereka. Nadezhda (27, peringkat ko Barat 
CHARLOTTE, MING, 


FIDE (ruting 2570), dalam pertemuan 
catur hitam, Sementara sa 

Nadezhda, yang Wanya terpaut sehari setelah 
menahan gempuran bidak menghentikan rekor tak terka- 
bermain seri di langkah ke-65. (FIDE.COM/MND) lahkan New York Knicks, Mare 
Gasol dan kawan-kawan mene- 


ruskan rekor kemenangan tan- ci el ke 
AFC Umumkan Nomine Atlet Terbaik Gang mereka tahan Int. Penonton makna kecintaan derhadap Jompung halaman 
di Stadion Time Warner Cable rang Jakarta boleh bang- 
Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengumumkan nomine Arena, Charlotte, menjadi saksi O: kepada tim Persija 
et terbaik dai berbagai katogor, Dalam daftar yang mmeulalnya pi Ca 7 pevata 10 Ka juara NBA, 


'umumkan Minggu (18/11) di markas AFC, Kuala Lumpur, Ma- dang Memphis Grizzlies. 
laysia, dua pemain Iran, yaitu Ali Karimi (pemain terbaik Asi: Grizdies menghentikan per- 
2004) dan Mohsen Bengar, akan bersaing dengan Lee Keun-ho lawanan tim tuan rumah Char- 
(Korea Selatan), Zhi (China) lotte Bobcats dengan skor 94-87, 
di bagian putra. Sabtu (7M) waktu setempat 
Sita Aya Mia Kemenangan ini menjadi keme 
mengantarkan Jepang menjuarai Piala Dunia Tuti 201 Je- nangan kedelapan berturut-turut 
pang menjadi uma yang menjuarai Piala Dunia Grizlies musim ini dan keme- 
Putri—dan medali emas Olimpiade London 2012. Penghargaan nangan keempat dari lima per- 
kepada pemenang akan berlangsung 29 November. (AFP/IYA) tandingan tandang, 

Hasil itu jauh lebih baik di- 
bandingkan musim sebelumnya 
Empat Gelar Juara untuk China ketika Grizzlies hanya menoreh- 
kan tiga kemenangan dari 10 per- 


mayoran". Ki Minneapolis kota terbesar di 
kebanggaan orang AS kepada Negara Bagian Minnesota, ada- 
tim NBA yang menyandang na- lah kota yang memiliki banyak 
ma daerah mereka. Rasa bangga tik sehingga dijuluki 
itu diperkuat dengan Lakes”, Setelah boyong 
ia apolis ke Los 
Angeles, nama Lakers tetap di- 


besar, yaitu Barat dan Ti- 
mur, dan masih dibagi lagi da- 
lam enam divisi (Atm "Tim Los Angeles Clippers 
Tengah, Tenggara, Pasifik, Barat memilih nama Clippers kai 
Laut, dan Barat Daya). alasan yang mirip dengan t 
New York Knicks, salah satu — tangganya, Lakers Sebelum ber- 
tim paling kaya di NBA, memi- ubah nama menjadi LA Cli 
T s dengan alasan pers, tim divisi Pasifik itu mc- 


na 


Pemain-pemain bulu tangkis China kembali unjuk kekuatan, tandingan pada awal musim, kepen- San Diego Clippcrs 
Empat gelar juara mereka raih dalam turnamen berkategori Hasil delapan kali menang dari 1978-1982). 

Super Series Premier, China Terbuka, di Shanghai. Di final yang in pertandingan hingga stilah untuk para imigran Be- Dahulu, pelabuhan San Diego 
berlangsung Minggu (BAY), China menjuarai empat nomor membawa Grizdies me- Janda yang tinggal York g disinggahi elipper, yaitu 
melalui ganda campu en/Ma Jin, Li Xuerui (tunggal sekitar abad ke-19 Sekarang is- layar besar yang beri 


put, Wang Xioli/Yu Yang Ganda putri) dan Chen Long ta 2 g Tiba tilah knickerbockers sangat j ip, sehingga San Diego 
mereka, yaitu ganda putra, ijuaral Mathias Boc/Carsten Mo- itas San Antono Spurs (8 me- istilah New Yorker un- Ada juga nama tim yang 
Ae Ga Ta taman Binor Bee yang tt W dan Lan Angcs SNN ANA EN tuk menyebut warga kota me-  Iahie karena alasan kesamaan 
digelar-—menyisakan turnamen di Hongkong dan Final Super ) ke beberapa tan yang dijuluki "The Big nenek moyang, misalnya Boston 
ries di China—pemain-pemain China telah mengumpulkan Rudy Gay, forward Grizlics, Blm mb saran t , Apel Besar, itu, ties. Suku Kelt adalah suku 
ranya, UYA) mengatakan, kerja sama yang pa- bersama Hub yang | ari tiga Keistimewaan New York yang hidup di wilayah Eropa 
du Sa aa Hara Ayat IWlami Head Knicks adalah n. tidak 
kan dampak positif bagi tim, "Se- Mana GA 2006 dan 2012 angan N8) berubah sejuk berdiri pada 1946, Eropa, bahkan anak cucunya 
Kejuaraan Bridge Terbuka ASEAN di Bali mua bekerja keras untuk mv NN Ik tim NBA yang berubah sampai ke AS Walter Brown, 
berikan perubahan bagi tim. Ka- nama berkali-kali karena pendiri tim Boston Celtcs, 
Pengurus Besar Gabsi, induk olahraga bridge Indonesia, me- mi fokus dan mencurahkan se- berganti ke adalah orang yang memberikan 
munjuk Bali sebagai tuan ramah Kejuaraan Bridge Terbuka luruh energi dalam setiap gim. nama Boston Celties tahun 
34, 5-9 Desember 2012, Ketua panitia pelaksana Kami berharap hal ini terus ber- Danau Minneapolis 1046, 
Judianto Hasan di Jakarta, Sabtu 17/1D, mengatakan, hingga lanjut," katanya "Tim legendaris Los Angeles Alasan Brown memakai nama 
ut ini 50 regu dari berbagai negara, termasuk negara-negara Di Wilayah Timur, LeBron Lakors punya sejarah menarik. itu karena di Boston banyak: 


Kenapa tim 
Lake 


Asia Tenggara, telah memastikan diri ikut serta, James tetap tampil meski dalam 
kondisi sakit ketika timnya, Mis- 
mi Hcat, menghadapi Phoenix 
Suns. James, yang mendapat pe- 
 menga- rawatan medis saat jeda kuarter 
ia timetim kuat pertama, menyumbang 21 p 
nogori ini, seperti regu putra Syabas Eneryy (Sulawesi Utara) untuk kemenangan cat atas 
dan Djarum Bridge Club (pute), Ikut serta. C/MND) Suns, 97-88 (AFP/MID) 


ni memakai mama orang Irlandia yang dianggap 
yang mengingatkan pada keturunan suku Kelt. Warna 
kostum Boston Celtics adalah 
hijau tua warna tradisional Ir- 
dalah Detroit Gems Tanda) dan logonya Leprechaun, 
hijrah yaitu makhluk peri dalam le- 
kota dan berubah menjadi Min-  genda Irlandia, Pokoknya, serba 
neupolis Lakers (1947-1960) dan Irlandia, (WAD) 


kata danau? Ketika pertama ki 
tim tersebut berdiri, nama yan 
di 


1 MOBIL NISSAN JUKE 


No. Kt. Garansi Nama Pemenang , 
$ 0380839 LYDIA KERTANEGARA - MAKASSAR VM raga 


(LA Dat UP 


Pa Pol 
— aan sg 
10 SEPEDA MOTOR 30 STAND FAN SHINYOKU aa Ata aa Tea 
emng Pa Nm aa 
HONDA SPACY SPOKE MUA MALU Aa aa aa Kn — 
NI EL - AAPIGA, JAWA TUNGAN WK MABA INSAN MA HAHA vera wan mena. 
No. K. Garansi Nama Pemenang PA Seri Ha Ea ret nta 
H0677872 HERMAN KA aa : AE un antu Sa Beng 
PLATE an — ani Te Sa 
1 0683441 NG KUIAN MAT GA ea aa Se ar 
Tk. PANCA TEKNIK - PONTIANAK IM IL Cbowa- UMAG Na eren Kena maa 
N 0366736 NURMA YULINDA Pie HN erat 1 ana Haa aa menwa. 
Tk. 29 - LAMPUNG ICA AMA Ba TAN KANAN -U conan Pa MNYaNaani 
00728738 TIANG SING FEN DO MAA LAPAK SA saman Kam Te 
Tk. SURYA ANUGERAH - MAKASSAR AA aman cita Naa ka iklan, 
Y 0077141 PETER KIMYUWONO, Sma Meumamoua eta LL era 
Tk. MASA JAYA - SEMARANG NA hamba 2 saat Ana 1.» KA 
TR Uam yu Pa 


15 BLACKBERRY ONYX Ka 2 ST ea Sam TKA mane tar 


MOM FIND GAM Ken Mntaurn MOM mun urus yamag 


No. Kt. Garansi Nama Pemenang TEA PSWONKIWO JA TOKAN sx Pe NU pa Penny 
HO130666 NUNHAYALI CAHYANA MA UMAT. MOM — Kan — PAN 

Tk. SINAR TERANG - GUBUG, JAWA TENGAH. "Tari Angkatan uh aa PARA sg Saman 
H0465597 MARYADI ae 2 BANGUNAN Na aa PN Ter 

Tk. BINTANG TERANG-LENTENG AGUNG JKT rowo sum Naa Tien LA 
Hogsso29 FO SURGA SL aa ana EA Lan IA 

: . TEMA TANGGA ACA : Bika man06sana au, 

10196959 ARIV Sianida “1—- Sa Gr mnt MAN 

TK. ACI - PONTIANAK Kena Haa Gema Puma Lea Tan 
10286517 NG KULAN PL dee La BANI Om 

Tk. PANCA TEKNIK - PONTIANAK Maan Dan Zn Lang ana Kena sy Pa Sean 
00633479 Suyadi Kemag — MOwAA KAN ea ana vamua 

MC ELECTRIC - MAKASSAR Seno peang pa SI AANG PONTAMAK vatun 
NOogo611 YULIAN S yowan Ie ieosenoetaad Dare. AAN cw 


IMANUEL - SEMARANG 
TUGINO - JAKARTA 


fame $ unit mms Knyoku yang Detak Stortikan vetus dengan Ingat Orebalim dangan meribana petangan 


dapat menghubungi 0216015909 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 OLAHRAG 29 


'Aksi para pereli 
yang ambil bagian 


Reli Kali 
Tin 


Harang 


Kutai Kartanegara, 
Kaltim, Minggu 


di mobil dig 
tempat itu, 


FORMULA SATU 


Subhan Tiga Kali Juara Vettel Berpeluang Amankan Gelar 


Menang di Kaltim, Persaingan Ketat dengan Rizal Sungkar Berakhir 


ngunci posisi juara duni 


KUTAI KARTAN Hingga Reli Nasional 3 mun, jika total selisih nilai Alonso dan Felipe: 
F 5 dig reka tid dua seri tersisa, Red Bull hanya 
pengujung musim 2012, Rizal Sungkar memimpin Tata Ui 
araan Reli Nasional dengan Subhan 
lan itu ori Production World 


Aksa menempel di urutan kedua, Persc 
berakhir Minggu (18/11) saat Subha 
an Reli Kalim: 


$ 
hip (PWRO). nung 1 
pribadi, gelar 1 Subhan m 


n Timur, 


kemarin, dari 6 
direbut Rizal, satu 
an rumah Ryan 


Samboja, Kutai 
ara, yang berlangsung 
dua hari adalah seri keempat Reli 


Subhan adalah pereli yang me 
iki kemampuan high speed, 


Meskipun sta 
Alonso akan berusaha langsung 
menyodok ke posisi depan, Alon 
s0 pernah membuktikan di seri 
India, start di posisi tengah dan 
sisi kedua, (AFP/BCA) 


di empat 
finis, 
Beruntung, tabungan waktu | 
kami sudah cukup untuk 
posisi, Kemen 
ak mudah,” ka 


Webber justru 
untuk merebut h 
pun, dut gelar j 
| dengan se- dunia di kategori konstruk 
las Alonso, tuk Red Bul finis di 


tama da 


AKULTAS HUKUM 


Universitas 


PELATIHAN Proton 
MEDIASI 40 JAM Senin sid Sabtu - Pukul 08.00-17.00 
SA aan. ID & PRE 
PKU 


Tempat: 
Laboratorium Hukum 
Angkatan ke-13 Gedung M Lantai 3 Kampus | 


10-15 Desember 2012 JL Lat Jend. 5 Parman No. 1 Jakarta Barat 11440 MPV Premium Dengan Kemewahan Tanpa Batas 
INFORMASI & PENDAFTARAN 
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara 

Kampus |. Gedung M Lantai - | 

JI. La. Jend. S. Parman No. 1 Jakarta 11440 

Telp, (021) 567 1748, 560 4477. 566 3279 Fax. (021) 563 8336, HP. 0815 8585 3028 

email labhukum untar@yahoo.co.id, website: ttp:/Ihukum tarumanagara.ac id 
Pendaftaran hari Senin - Jumat (08,30-16,30) dan Sal (08.30-12.00) 
Contact Person : Irvan Gollus / Megita Fransisca 


Anda bisa meraih Rp 18 Miliar 
dengan modal Rp 120 Jt..! 


i jejak mereka yang sudah sukses dan kaya raya! 


ON Eseuasene 


Getaran Ovi On Mes Un 4 ARog West Dowbla SAS Ai Bagi ANA LNO 
tuteringos 


dari booming bisnis properti 2012! 
Temukan ilmunya di workshop ini, daftar sekarang, tempat terbatas! 


Siapapun bisa ikut : pemilik tanah, pemilik properti. investor 

kontraktor. developer. wiraswasta, pedagang. pengusaha, 

profesional, karyawan. pensiunan, ibu rumah tangga 

artis dan mahasiswa 5 

IKUTI WORKSHOPNYA ! RABU 21 NOVEMBER 2012, JAM 09.30 - 13.30 
Biaya pengganti makan siang. coffe break & gulde book. hari ini Rp 150 r/org, Rp 200 rb/2org 
jatau besok Rp 200 rb/org. transfer ke Bank BCA: 273.170.718.I a/n. Hadiman Simanungkalit 
Niken 0858 8895 3299 |Lisa 0812 8807 5570|Bayu 0815 1316 5805 
Yasin 0878 8579 2258 |Anjas 08131478 0222| Vivi 0821 1818 7838 


Jona 0812 8777 4000|) Sony 0812 1018 5519 |Lia 0877 8800 0500 


Pusat Bisnis Thamrin City Lt. 6 IMOTON UD CAK CINA AD ONE JAKARTA / MEMNOOM UI) SN 

PANANGIAN | 101255: 633 Tramn Bouevare Jar pus vania KI PMK MAN Gp 

SCHOOL 4 PROPERTY | MB Prungan So0otl Repot / wwwpwngamdosican 
Fengagtt “Amr 


10: 11 Movbar 201. am 1060 » 100 Wa 
LOkake PROTON Tarung Oren 1 IN Mewen 2012 jam JOO IA90 

3. Goal PNOTOM Kabag "34-25 Morantar 2012 jam 1000. 1400WA 
Oma PROTON Dag PET Danar 2012, pe 1000: 10 WA 


mrloperkoran @ 


30 


OLAHRAGA KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


SKIF 
Targetkan 
Hasil 
Maksimal 


Federation 
argetkan meraih lebih d: 
lima emas dalam Kejuaraan D 


yet ini didasarkan pada ha- 
sil ketika Indonesia menjadi tuan 


indo, Ketua Kontingen 
SKIP Indonesi arta, Sabtu | Tim medis menggotong keluar 
077, Handi Ramdhan, saat me 

n SKIF di Bali | Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 
tampil luar 


Sabtu 07/M). Pertandinu 


disumb 
Meity Kuseger yang kini menjadi 
pelatih nasional karate Si 
mes Mp 


kekuatan 1 
4 umum be 
gara lai 


Handi dan Endra Jalani Program 


JAKARTA, KOMPAS — Permainan agresif dalam 
las, seperti yunior (usia 10217 | 21 Ta Snap Demam 
kelas senior -60 ky putr, | formasi antarlini yang rapat mulai menjadi warna 
tata individual, beregu put- | skuad "G 
belum i. Pola racikan Pelatih Nil 
Maizar ini memperlancar aliran bola ke lini depan 

i dari menyerang ke bertaha 


yang akan turun di bebera 


hasil yang di 
Indonesia juga menja 
n ners 


mperoleh 
emas, 2 perak, dan 2 perunggu. 

Menurut Aldrin, pesaing uta- 
Indonesia di Sydney di nomor 
kkumite atau tarung 


rapat ini mu 
m pemusatan latih- 


mulasi pertandingan bere 
tinggi 

Skema per 
muncul sa: 
kuta individu, 
dan 


1 lawan mengoi 


solid saat uji —trol bola 
run di nomor kumite put lawan Kamerun Perubahan strategi ini diikut 
mengat meski persaing: oleh! ing yang lebih n 


cukup kotat, dia akan berusaha ju, merapatkan jarak den 

semaksin Tonnie € tengah, — tenggih, Formasi ini juga mem 
"Keb ini berduet dengan Taufig bek sayap, 

lam pe hi um uji coba pertama, Tonnie ctya, men 


untuk SEA Games Myannu dry Mot 


1 sudah cukup n 


ingan V 


ig yang baru pertai 
n taktik ber- 


ang, 
Ji 
ng sama, tim pe 
te Indonesia berang: 


pan dijemt 
dim yang beri 
laka 


Intnas ka 
kat ke Pera 


mungkas. 


Tiap Ulang Tahun Beli Rumah 


Ikuti Seminar 


In tim nasional Indonesia yang menga 
um laga uji coba men 


“es Melatih Telepati 


ruda” meskipun komunikasi antarpemain lebih leluasa 


ni, saya bicara insting 
membagi peran. 


babuk pertama, Tonnie  Oktovianus Maniani dan Andik menegaskan, cedera E 
syah pun lebih leluasa parah dan bisa segi 


tengah dan de- 


kt ujung tombak Jhon va 
Beukering ataupun Bambang Pa- 


LIGA KOMPAS GRAMEDIA U-14 


Gagal di "Play OfP? Jadi Pengalaman 


JAKARTA, KOMPAS Pelatih SSB Persijal Parno 
banyak 11 tim sekol Supriatuu i pertandingan di 
peserta babak pluy Of Stadion Ciracas, Jakarta Timur, 
Kompas Gramedia U-14 musim Minggu A8/1), mengungkapkan, 
2013 gagal melangkah ke putaran keikutsertaan SSB-nya dalam ba- 
kedua. Mereka adalah tim yang bak play off LKG U-14 adalah 
poin untuk sa 

peringkat teratas 


sepi 


dalan Kom 
14 musim 2011, meng: 
huni peringkat kelima atau ter- 
ah Grup E dengan tiga poin 
kali pertandingan. 

ang kami sudah habis, 


m 
dari setiap grup. 

Sesuai peraturan, hanya ti petisi da tu bersamaan, 
peringkat pertama dan kedi jadi pemain kelelahan. Padahal, 
yang bisa melangkah ke putar: persiapan cukup matang dan tar- 
selanjutnya. Meski demikian, ke- Of lalu tahun ini bisa ikut play get semula adulah lolos dari play 


1g 
sudah ” tahu 
n, menghargai 
menghormati per- asuhannya tak mungkin lolos ke 
kata Parno, putaran kedua play off Tunas 
Jakarta baru memiliki tiga poin 


an peluang ke putaran ke 
dua play off karena hanya mei 
duduki peringkat ke Grup 
F dengan poin nol dari tiga kali 
pertandingan. Meskipun masih 
menyisakan dua pertandingan la- — mengu 
ni cedera, 8), Persijal sudah tidak memiliki tiran 
Piala AFF 2012 di Stadion peluang. kedu 
hir imbang tanpa gol 


1g dinil: depan tim asuh a 

membuat lakukan persiapan yang lebih 

hke tahap — matang dengan target lolos dari 
babak play off. WAD) 


ugal melangi 


LIGA BOLA VOLI 


Ma “Ber main Rapat, Awal Manis Indomaret 


Tim wan yang kini berusia 36 tahi 
oarjo Ta melapis May sekaligus men- 
Voli jadi moti 

ntarklub atau Livoli Divisi 1 rangan, Meski kadang tertatih 
dengan elok. Tim yang musim 


Pemulihan lalu bertengger di Livoli Divisi 


Utama itu n Bina 


finalis" 
AL 

Menurut Lardi timnya semes 
tinya bisu meminimalkan per. 
olehan poin lawa 


saat menerima bola, Iv Mi 


te pada penyisi satu,” kata Iwan. #pihesudah bagus te 
tengah dengan | depokan Bola Voli Sentul, Bogor, Level Indomaret mem umpan kurang sempu 
lini depan lebih rapat. Kami bisa a Barat, Minggu (8/1), at hun ini lebih berat ta 

nguasai bola dari | Livoli Divisi T diikuti 12 tim materikan pem: Kami harus bisa menembus Di: 


kaki ke kaki," 

Pola perm 
buhk 
butuhkan p 
munikasi 
bolu ke de 


dati tosser Wild: 
crup gaga 


putra dan 9 tim putri, Bagi 
putra dibagi dalam tiga pul di 
putri dua pul, 


visi Utama lagi, padahal semua 
pesaing juga menginginkan hal 
yang sara," kat: 
Lawan terberat, lanjut Lardi, 
dalah Palembang Bank Sumsel 
tetapi uajuga beberapa ka- — Babel yang berisi beberapa pe- 
rpemain untuk me- | rang dan li men jan mudah ional, seperti Agung 
menerima umpan di | set Paduan gempuran guicker akibat kesalahan pemain Indo- n Adi Sucipto. Mereka 
lti lawan masih | Ahmad Grahari, spiker Danang — maret. Pada set ketiga, misa nya dibina Indomaret. 
Sulis lan tosser M: Indom: n, Indomaret 
han Kharisma di depa du 
bertubi-tubi sulit dibendung Bi- satu poin 
na Cijarua, laga, Akan tetapi, karena bebera- 
Indomaret disokong pula oleh pa pemain meremehkan situa 
losser kawakan Iwan Dedi Sctia- just ci pu 


n, 


San 


n atlet, Beberapa pemuin 
dian dikontrak oleh klub 
av 


ng bengkak di pundak Kontan Mingguan Edisi 19 - 25 November 2012 


kini menjalani pe- 


it dan Ian ke. Sawan Panas BP Migas 


ujar fisioterapis 
Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas. Meski 
pemerintah membentuk unit pelaksana pengganti lembaga yang 
mengelola kegiatan hulu minyak dan gas itu, tarik ulur polemik 
“migas untuk rakyat" belum' akan berhenti. 
Simak Laporan Utama 


Investasi: Rupiah masih tak 
berdaya menghadapi dollar AS 
Bisnis: Rothschild ingin Bumi 


Plc mendepak Samin Tan dan 
Rosan Perkasa Roslani 


mulih 
o-  buguran 
m-  Matias Tba. 

Pp Dokter tim 


Tandi me 


Beli Property Tanpa Utang Usah peluang Usaha penye 


Jangan Takut Harga Mahal, bersama Cipto Junaedy 


(Sudah punya berapa rumah tanpa utang? belum disiapkan, Tanpa 


Strategi Membeli Banyak Properti tanpa Uang, tanpa Utang, buku yang memberikan 


Jakarta. Ada dua pilihan yaitu pukul 10.00 dan 14.00, "Yata yang bisa diaplik: 
UNTUK MENDAFTAR, ketik SMS : Nama Kota Pilihan Sesi 
ke 081 357 311 979. GRATIS. terbatas. 


tapi waktu beli rumah tetap saja berutang. Penerima Penghargaan 


namun rumah buat anak kedua belum disiapkan. Jua Predikat, yaitu Cumi 


10 properti. Jangankan beli 10, beli 3 saja tidak mampu. 
Jangankan beli 3, beli 1 rumah saja belum lunas. 
Tambah tua harus tambah berwibawa. Sediakan rumah buat 


seminar? Karena ini belajar hal yang lebih tinggi daripada kotik SMS : Nama. Kota. 
Jar belajar, contohnya Setir mobil. ko 081 357 311 979. 
ir mobil pun, perlu tatap muka. Gratis, terbatas 


Hadirilah PAMERAN terbesar Industri F&B, 


Jangan puluhan tahun kerja, tapi waktu terlanjur salah 40 tahun, 


KK OTTETMPN beli rumah tetap berutang. seharusnya untuk memperbaiki perlu 40 tahun, namui Kedai: Mencicipi kepala kam- 
panertit kutu utwma Ikuti seminar terpopuler bisa cepat jika serius belajar tatap muka. Satu-satuny: 


minar di atas, langsung bersama 
Cipto Junaedy, Investor, Penulis buku 
Jangan cuma jago meningkatkan jabatan atau pangkat, MEGA Bestsollor, Pelopor Tanpa Utang, 


Sudah 10 tahun bekerja, namun tidak bisa membeli Wisudawan Teladan, dari Dai 
Negori Mematahkan Konsep Strategi 
Kijosaki dan Dolf De Rooe yang “Harian KONTAN, Mingguan KONTAN, Edisi Khusus KONTAN 4 KOMPAS 


is Utang. Saksikan juga sharing 


diaan jasa payment point online 


'Sudah berapa tahun Anda bekerja? Jangan puluhan tahun kerja, tapi rumah buat anak Kocek: Paket pernikahan cici 


Utang, Seharusnya jika 


tambah tua tambah berutang, an murah jangka panjang 


back up support dalam bentuk| bing bacem di Bacem Kepala 


tanpa Takut Lokasi, tanpa Takut Properti Mahal, langsung tu sominar gratis, Cita-cita besar Kambing H. Sukirman 
bersama Cipto Junaedy a gratis. Seminar diadakan been Leto Let er b oa 

hari Ini, Senin, 19 Nov 2012, di Hotel Novotel, Jl. Gajah M: ajari strategi dan mi rampilan 

ari Ini, Senin, 19 Nov lotel Novotel, Jl. Gajah Mac Alan en Terbit tiap Senin 


Dapatkan merchandise menarik dengan Paket Langganan sbb : 
6 Bulan 12 Bul 


. Man Of The Yoar 2011 PRODUK LANGGANAN 
Jangan jago mengurus perusahaan orang lain, dari forum wartawan Jawa Tengah, Harga (Rp) 
tapi malah rumah untuk anak sendiri belum dibelikan. telah berbicara di lebih dari 200 ribu Tas Eksklusif Travelbag 


Jangan cuman bisa pamer ponsel. Punya 10 ponsel orang, Lulusan Dalam Negeri dengan 


Mingguan 4 Edisi Khusus KONTAN 335.000, 670.000, 


KONTAN KONTAN 


si .— Tas Eksklusif .— Travelbag 
KONTAN Komplit 4 KOMPAS 810.000» TONTaN 11620.000, 


laude dan 


. 
ing-masing perlu ikut tatap muka berhasil. UNTUK MENDAFTAR, Untung Baca Kontan 


Pilihan Sesi da ar 6 Kie KONTAN Komp « KOMPAS 


dp Cipto Junaedy MI Mesmdkenanuueaknaneanas Customer Hotline : 021 536 53 100 


HORECA, BAKERY, “n Oz 
Agriculture, Pengemasan, Farmasi, Plastik & Industrial (21- 24 November) 


Venue : Jakarta international Expo, Hall 


ALLPacK (33fp5 InterrOOD ND 


NDONESIA PNARMACEUTICAL EXPO 


(A3 Packaging & Processing Expo " 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


A. B. C. D. F - Kemayoran KJ HARI lagi Pameran Dibuka !! 


Jam Buka 10.00 - 19.00 wib 


IN DON E S 


INTERFOOD - Food & Beverage Expo ALLPlas EzM 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 OLAHRAGA 


" " venseyo snputntopene taka TOT 
AGE Sen Bea Se —— 
DATA DAN AGENDA Maia poet Sa Pe P3 
knekalana” Fi HE wap tart 
BULU TANGKIS Osasuna-Malaga - YOsasana P1 7 Klasemeo (menang-kalan) (Divisi Barat Laut 
hana Saras Hama SE pe Tea —T 
Minggu (38/11), fat UGAITAUA » 
DC an giga) PENUAAN 
elu manah : Ta BE Mentan 9 IR 
FILA SEPAK BOLA Pe aa Ae Mean So SE —— ii 
SH tm aan Tn 2 aa 
ama AI An 2 
2G wanwean E— Ea 
wanna Ha BOLA BASKET 
cmnga Semanan Pe 
Kn BtiCantn Vena (ea Umpan Fri Say 
Ben unaap Ina 3 Dean, uv 
bani kemasan F3 Lt 
Pa Dengan F3 Sa Tn 
: anang ap Hi 
Se Naga aya Ma Tana Fi Pa MAAN EK 
Ta aa Fi ma AAN 


Pudarnya Tradisi 
Pembalasan MU 


Mark Hughes di Ujung Pemecatan 


NORWICH, MINGGU — Para penikmat sepak bola 
selalu menanti momen pembalasan saat Manchester 
United tertinggal gol, Musim ini, MU tertinggal 
kali dari 18 laga dan delapan kali mereka menang, 
Ceritanya lain di Norwich City, Sabtu (17/1). MU tober lalu, tigi poin dari ke 


an'tak perah bangka ingan itu bukan tiga poin biasa. 
dipukul 0-1 dan tak pernah bangkit lagi. Pesen na Longkene 


"Anda harus memuji Nor- 
disemu 


Kekalahan pada pekan ke-12  lesukkan gol bal 
itu merupakan kekalah: a menda- — Hughton, Pelatih Norwich. 
:hester U d (MU) di Liga patkan yol ba n dan menebar 

ah pada menitimenit Chelsea juga terkapar 
ang ke akhir, Kami mencetak beberapa MU tidak sendirian menel 
n 223 ketika menjamu peluang tipi tetapi Ini bukan pil pahit kekalahan, Che 
) Hotspur. Di Stadion malam 
Crow Pond, Ke 


n pun pudar — chester 


Inggris musim ini setelah kalah 
Os saat 


binaan 
melalui 


perlihatkan musim ini. ek dan Ryan 
hingga wasit Anthony Taylor me- nyak berperan di ini Y Oucens Park R 
miup peluit terakhir, penantian Javier Hernandeg, yang ber- nge kalah 1-3 sa 
duct dengan Robin van Persie, menjamu Southampton. OP 
tidak terasa kehadirannya di la- adalah satu-satunya tim yang be- 
pangan, Berbeda dari Norwich lum pernah menang dan kini 
penghuni juru kunci klasem 


30. 


Rio Perdinand d 
wan pulang dengan tangan ham- 


Posisi mereka di papa 


Redknapp disebut-sebut sebagai 


calon penggantiny 
(AWYAFP/BNC/OBSENVER/ 
REUTERS/SAM) 


Aston Vill 
Tradisi MU 


LIGA ITALIA 


El Shaarawy Kembali 
Selamatkan Milan 


ROMA, SABTU — Stephan El di peringkat ketiga der 
poin, di bawah Inter Milan. 
Napoli unggul dua gol lebih 


2 


dahulu melalui Gokhan Inler 
a gol untuk me- — da menit 
2 me 
abtu 


5 dan Lorenzo In- 
signe pada menit ke-30, 
pada babak kedua, M 


gol oleh Lazio, 
lum beranjak di 


bus per- 
5 Tiga ujung tombak Mi- 
Italia dengan koleksi 15 poin, — lan menjadi ancaman serius bagi 
Posisi mereka belum aman ka- ini pertahanan Napoli. 
ak enam poin 

Hasilimbang Juventus tertahan 
mengurangi tekanan Pemimpin klasemen Juventus 
Pelatih Massimiliano ditahan 0-0 oleh Lazio di kan- 
$ belum mampu me- dang, Ju 2 
ikan penampilan terbaik — poin dari 18 pertandingan. Ju- 
entus memiliki banyak peluang 
erjuungan Milan mencetak gol, 

n kembali permainan an akhir pem 


ma, kami 
lingan dengan 
mudian kami 


mengawali pe 
sangat bagus. 


(klub, 
El Siha 


Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu 
dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. ( Kol 3:17) 


toopean 5 ontna : 


Kami mengucapkan terima kasih kepada Bpk / Ibu / Sdr / i yang telah memberikan simpati dan perhatian, 
baik moril maupun materil atas berpulangnya istri, mama, saudara kami yang tercinta : 


Chu Jang Lie 


Usia :61 Tahun 


Kami yang mengasihi : 
Suami : Johnlin Yuwono 
Mertua : Susanto & Tien Yuwono 


Anak Laki Anak Perempuan 
Jeffrey Yuwono Jennivine Yuwono 


Jonathan Yuwono 


Kakak Ipar Kakak Laki Kandung 
Effeniaty Tse dr. Chu Pak Hway 


Chu Kok Wai 
Choo Kok An 
Husain Djojonegoro 


Adik Ipar Adik Ipar Adik Laki Kandung 
Chien Yeh Ting Dorothy Yu Hamid Djojonegoro 
Yu Shiaw Shian Chu Yang Hong Pudjiono Djojonegoro 


Ipar 
Lee Soei Boan 


Ma Chai Ping 
Chen Li Ying 
Theresjah Irawati Wijardie 


Ipar 
Soe Joeng Hua 


Lie Fie Chen 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


32 


KOMPAS, SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


NAMA & PERISTIWA 


KRISTINA 


Capek di Jalan 


erjalanan penyanyi dangdut Kristina (36) ke Kabupaten Morowali, Su- 
lawesi Tengah, pekan lalu, membuat dia kelelahan. "Capek banget. Sam- 
i Jakarta langsung jar biduan cantik bertubuh muni 


& THES.LG.LT 
$ Kostum 


Dengan 
pemusik 1 
i Palu yang seben: 


mele 


mpuh per 
menuju Morowa 


Rombongan 
jam lewat d 


us kami lalui ber- 

n bergelombang jalan mulus hany 

Ik single terbaru berjudul 
Perjalanan 

puan seperti dia 

aris tak ada wa 


sebab sepai 


rung makan dan toilet. 
Toilet baru ada setelah enam jam 
perjala telah itu aku enggak 


berani minum lagi, teta 
pengin ke toil 


rusak parah 
NOEL NOA LEHOKO ag 


Nama Jalan 


Selatan untuk In- 
Lehoko (69), begitu | infrastrukt 
suat mengetahui bahwa ada | perbaiki? Kala 
1 sama dengan nama | pemerintah bisu membu- 
jalan itu | ka wisata bertua 
dith Lehoko | di hutan dan pat 
rang, Jawa | Bikin tempat meng: 
rest 
n laut pasti 
ng 
Warga lokal ikut dapat 
penghi ka 


kah, Kondisi hutan 
n pantai di kawasan 
itu menawan. 


jalan di Indone 
belakangny 
diketahui set 


| disampaikan dalam pcr- 
i dengan Direktur Afrika Ke- 
Luar Negeri Lasro Simbolon, w 

ot Parni Hadi, dan Sekretaris De. 
ah Siun Jarias di Pa: 


rp 


yg pada 
Ikhir pekan lalu, Seraya tersenyum, Noel 
ku terkejut dan berencana me- 
ngunjungi kota itu suatu hari 

ke Solo, Jawa Tengah. $ 
ke Yogyakarta 
focus group discussion 


gunjungi Se- 
nya selesai, 

empat tahun, 
a pertengahan tahun 
gin melihat jalan 
kata Noel sambil 


an rute Kristina dan 
Mereka tidak 


wal tahun depan, band rock 
Asu ng The SLGLT, akun mc 
ngeluarkan album baru, album kc 


isible Idea Of Perfection di 
Dyslexia. Band yang disaw 
Farri Teksan 


Hertz 
Rektivianto Yoewono (vokal), 
Wibisana (gitar), Aditya Bagja Mulyana 


(bas), dan Donar Armando 
itu telah 10 tahun berki 


na (drum) 


musik kami, bukan melalui kostum. N: 
mun, kadangekadang karena kami me- 
miliki sponsor berbeda-beda untuk pa- 
kajan, kostum pakai sama war- 


Rekti, 


h tampil sepanggung dengan mu- 
sisi senior Benny Soebardja di Djakarta 
'Artmosphere 2012: 
The SLGLT a 
di Makassar, 

LGLT merupakan singkatan dari 
Super Insurgent Group of Intemperance 
Talent. “Sengaja, Nama panjang biasanya 
susah diingat, tetapi sekaligus mudah di- 
ingat. Gini, nih, orang pasti sulit mengingat 
tama band kami dengan cep 
tetapi, pada saat yang sama mereka ingat 
sebuah band. yang na panjang 
Mungkin nama band kami seperti nama 
Jawa. Yah, di Bandung kan, juga banyak 
orang Jawa” ural Rekti yang berdarah 
Jawa-Sun cri 


Kk 


Sering Masak 


sesuai de 
juga, 
sumpulalburanya 


meminta banyak ha 


selesai membuat 

ungkap pemeran Rachel P 
Michele meng 

studio meski sempat meng 

dalam album saya bergeni 

Michele sast mei 


pop dan aku sen: 


meski lang dia tidak 
u hari, saya pern: 
Italia, tetapi say 
mentah jadi tidak enak," ungkap 


“TOKO BUKU 


Book Lovers' Time 


Open mind with books, get more with smart way 


19 - 30 November 2012 


All Kompas Gramedia Books at Gramedia Bookstore and Trimedia Bookstore 


"Terms and condition apply 
Flazz can be used atall Gramedia outlets that accept Flazz 
www.bca.co.id 


Senantiasa di Sisi Anda 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Rajanya Diesel 


Ingin Ikutan menang juga? Aro, Ikuti program Kejar (Kejutan Menggelegar) Isuzu! Setiap transaksi 
pembelian Isuzu Elf di perlode Ini, Anda dapat mengikuti undian berhadiah 1 unit E1 NKA7I Std 
(Cabin Chassis Only & Of 


sesuai dengan jumlah unit pembelian, yaitu 


he Road)". Selain itu, Anda akan mendapatkan hadi 


langsung” 
Pembelian 1 unit: Blu-ray Player 
Pembelian 2 unit : GPS Navigasi TOMTOM: 


Pembelian 3 unit 


Blackberry Armstrong 
LEDTV32 

Pad 2 (16 GB) 

Tersedia juga tayanan passport yaitu program gratis jasa kontrak servis berkata, layanan purnajual 


Pembelian 4 unit 


Pembelian 5 unit 


engan program penyediaan spare parts 1x24 jam" "“ atau g 


tis dan Spare Parts Depo untuk 
laminan ketersediaan spare parts 
1 pemenang pdl dbeboni perak undon dan oto dihubung langsung oleh PI. 


Mon terhodop mesin penguan terhastan dengan mengotoinamatan ISL 


0x kara Moto Indonesia 


B Dia mengaku 
beriemangal meriapkan album yang berisi msik pop 


jadi bintang tamu dalam acar 


(DIGITAL SPVSUD 


Lea Michele (260) 
ugat 


datam pembuatan 
atidukadatulisan 
Kami 


ng Sekali," 
The Tonight 


ogram acara 
masak untuk 
an untuk A 


KLASIKA HARI INI 


K3S 
Discount 205 
Rp-860-000 


mad in Italy 
Pedang ni 7710 686, - Gatary 
Pre, Karna 

Ayana 2910, 

Lana Bel Suka Dog tt 


: 
Gun, Ka (F0 at Bam (OY AT kah kb 
Samuh Resti (1) 6250 242” bot Agung (0210010 02 


Rumah pengetahuan 


Suntikan Motivasi dari 
Para Alumni 


hal 39 


Etalase 


hal 40 


Bunga Kredit Mobil Baru 
1 Tahun :3.5x | 
@Tahun13.59x | t Bebas 
Provisi | 
A Tahun :4.39x | 


5 Thn : Fbx3 Thn A75 4 Cap 2 Tn 628 


| 
| Metatahun 12.701 
| 

| 6 Thn : Fix 4 Thn 5.55X 4 Cap 2 Thn GSSM 
| 


G) CITRA ASRI BUANA 


BN Man dasi kodia 


FOTO-FOTO 
UNK DAN 
MENGUNDANG TAWA 
DI RUBRIK JENAKA 
SETIAP SENIN 


mrloperkoran 


wwwprodis.coid 
@prodia lab 
1 Prodia 
infoBprodia.coid 


FITUR KLASIKA | Kesehatan 


BANYAK yang beranggapan, pemeriksaan 
kesehatan pranikah (premartal checkup) tidak 
torlatu penting, menambah kesibukan atau mahal 
mengingat anggaran tersedot untuk gedung, 
katering, dekorasi, serta kebutuhan lainnya. 
Padahal, semua kebutuhan tersebut merupakan 
hal yang dibutuhkan pada hari pernikahan. 
Bagaimana dengan persiapan puluhan ribu hari 
ke depan yang akan Anda jalani bersama? 

Menikah tanpa mengenali pasangan secara 
mendalam seperti perumpamaan membeli 
kucing dalam karung. Oleh karena itu, tanyakan 
pada diri sendiri dan calon pasangan, “Yakin 
sudah saling kenal?" Kenal, berarti mengenali 
karakter dan cara komunikasi, komitmen 
menikah, dan budaya keuangan pasangan. 
Bahkan, mengenali kondisi kesehatan pasangan 
dan pengaruh serta konsekuensinya terhadap 
keluarga yang nanti akan Anda bangun 

Salah satu faktor penting yang akan 
menentukan kebahagiaan pernikahan adalah 
kesehatan kedua calon mempelai. Apabila salah 
satu d antaranya mempunyai masalah kesehatan, 
kebahagiaan tidak dapat dirasakan seutuhnya. 
Maka dari itu, disarankan untuk melakukan 
pemeriksaan ' kesehatan pranikah guna 


Kunjungi Prodia di Wedding Celebration Festival. 
Main Lobby JCC, 


beratorium | “Dapatkan pe 


“Premarital Check-Up”, 
100 Persen Siap Nikah 


untuk Premarital Check-Up selama pameran, 


KA (Senin, 19 November 2012 | JABODETABEK 


KLASIFIKASI IKLAN 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021 548 1717 | SMS 0812 843 8888 


ISBN 80-7021-4k45- 


mewujudkan keluarga bahagia 
Premarital checkup adalah sekumpulan 
pemeriksaan laboratorium untuk memastikan 
status kesehatan kedua calon mempelai, 
memengaruhi kesuburan pasangan maupun 
kesehatan janin. Dengan melakukan pramarital 
checkup, berarti Anda dan pasangan dapat 
diturunkan secara genetik, 
PPremarital chock-up sebaiknya dilakukan enam 
bulan sebelum menikah, Jika ditemukan masalah 
pada hasil pemeriksaan kesehatan kedua calon 
mempelai, masih cukup waktu untuk melakukan 
konseling dan memutuskan penanganan yang. 
tepat terhadap penyakit yang diderita. Namun, 
Jika tidak memungkinkan enam bulan sebelum 
menikah, kapan pun sebelum pernikahan 
dilangsungkan, Anda bisa melakukan premarital 
checkup. 
Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap 
tentang premarital check-up, kunjungi Prodia di 
Wedding Celebration Festival JCC pada 23:25 
November 2012. ("/GPWJ 3 


terutama untuk mendetoksi adanya penyakit 
menular, menahun, atau diturunkan yang dapat 
melakukan tindakan preventif terhadap masalah 
kesehatan terkait kesuburan dan penyakit yang 
apa-apa aja 


| 


ada di klasika 


RAGAM 


untuk pemasangan iklan hubungi bagian iklan Kompas 
di 021-536 79909 


23-25 Nov 2012. 
us dan gimmick 1 


Vandroid 


Dual GSM Bluetooth 


Available Color 


-E 


craperOne & Kaskus 


eTaar. 


Camera 


Multimedia 


DAPATKAN Di: GLODOK: Editon Com 
Mahkota Jaya (6129626) Wiilom (701331121 ITC CEMPAKA MAS: 
Warung Ponsel MALL AMBASSADOR: Newton Ce 
300081631. Megaton Mangga Dua Orion (8016207), Grand Compu 

351). Masterpiece (20008123) MANGGA DUA SOUARE: Beslindo (0852852 
200), POINT SAUARE: 2i Com (8128258) RANGKAS BITUNG: Tiga Pendekar 
338679) Sumber Cell 163857085) TAMAN PALEM: SGP (54387788) dan di Toko Kompi 


d Wwhit 


989), POC: Portal Computer 
R01): ROXY: GP Celi 
'an HP lainnya 


34 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 19 November 2012 


PASANG IKLAN DI 88 KLASIKA&8 


Faksimil Hubungi kami Internet Kirim SMS 
(021) 536 99086/87 2567 6000-2567 6076 www.pasangiklan.com 0812 843 8888 Tarif 
1 Registrasi : 
AKTUAL MAN KU Mutia pemuatan Wombajran REGunama lengkap:no tIp rmh/kantor Ne ARA La Na 
saga TK maks 1205) aris 15000/baris 
2 Ea aa Pm an beihontk2omksistar “Sena MWA 
Pentol INN Ian Ikan aa BW Gain 40 mmk) 58500/tmk — 50000/mmk 
Lengan FCtmiab00 mi) 90000/mmk — 75000/mmk 


“Seluruh staf Iklan Kompas tidak melayani transaksi barang/jasa yang diiklankan. 


minimum: 96 karakter - 3 baris 
maksimum. 128 karakter - 4 baris 


) arif yang tercantum belum termasuk PPN 


anget 
dia ieni 


s 


suzuki 


SMARWEROSSOVER, 
san IN THEICITY, 


» 


fu) Yp bunga flat sampai 2 tahun 


atau angsuran 5 LissrUoulan 


Promo ini berlaku bulan November 2012 
KONVOI BERSAMA ERTIGA 


Untuk pemilik ERTIGA, ayo Ikuti 
Konvel Bersama ERTIGA untuk memecahkan 


“an Test Drive ERTIGA Berhadiah. 


'SUZUKI DANAU SUNTER 6811 778 
SUZUKI B50 837 0130 

SUZUKI DEPOK 778 0324 

'SUZUKI KALIMALANG 8690 3020 

'SUZUKI DEWI SARTIKA B00 8091 

'SUZUKI PONDOK INDAH 7811 814 
'BUZUKI CEMPAKA PUTIH 421 3220 
SUZUKI MT, HARYONO 854 4021 

'SUZUKI PULOGADUNG 460 0308 

'SUZUKI PANTAI INDAH KAPUK s00 1390 
'SUZUKI TANGERANG 883 2010: 

'SUZUKI HARAPAN INDAH 8838 70) 

'SUZUKI KUTABUMI TANGERANG 881 7086 


Pa SBCAMANGO “wetan 


Gas Las ma 
pg Sat tart 


(GPS Garmin Best Oualtyeprice 
Rlatsuvoy.comT021-57931917 
Doaloes Wokcome, 0811951668 


Soesalis Coptain Seat Innova- 


Fotunernversakdlejk semi 
005128967371 6601A1 


BENGKEL - SERVICE 


“Serda Siding door alphardyeli 
Vire, Serena, Eysin, Nat dl 
Window Auto 021263850125 


tpoitagy 
SNfveb Ayun Ja 


MOBIL DICARI 


(AL. 0.1 Apa pon jenis mbl anda 
“iayar dan harga tinggi Andri 
168620011/0016:001-687 


Spesialis Transmisi Mati vw, 
bondabmwhariernisansabard” 
pejromerowoloautijaguar, 
Isuzukiatoyota087777782165 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


#emesr one 


(PT, RESTU MANKOTA KARYA 


Plahenuaa Besuan anta 


Si HA 


your excitement 


Momksuzuki www.emk.coid 

CIMANGGIS 02147708918 KEBON JERUK 0215332020 
TANGERANG 021-5525M0 ROXY 0214192339 
CILEGON 0254-181500 CILEDUG 021-730 7999 
KARAWANG 0287-409482 PURWAKARTA 0264-422 6166 


Kunjungi pameran kami. 


Summawcan Mah Serpong, 19 


(AL OL apapun jenis mbl anda 
akan bayar cash da harga tinggi 
021-70285262/001305190535 


(LOL Bayar semua Merk Mobil 
aman & cepat hub:Ahong, 7041 
5551, 93604828, 055752014588: 


'Automotf berani bli mbisegala 
mmericathn dantig pantas/tnggi 
suaikond Pr9c0:061210658900 


Bei Sg Jns MI Hg Ta T90- 
2012 Bpkb Asi/dupikat Wahyu 
70253933/08128901676 TGR 


Pemakai Brani Beli Tinggi, Byr 
Cash/ Over Kindt Samua Mobi 
10b:6885,7502/ 0856 1000 335 


Trma smua merk cash/over 
kuodit hub:08179906021-06121 
8211710-99510392(uima SMS) 


MOBIL DIJUAL 
Pawan 


AymB0s 
Hummer H2 6:2 doublo cabin 
ummat N3 37 SUV Rdy Stock 
Ayun Jaya Motor 805 
021 26523555 


CHOSEN CARS - NOV SALE !! 
«New Borster & 911 Carrera $- 
“Cayman RE POK 330hp,whito 
1 Pit 6691555 -9000/337- 


Evogue 20 50001 / Ioor” “1 
Dymine Lux Pack/Pvir Back Door 
31V/,5 Camera 
Artonz Ruto 805 02165837777 


Mn22A-20011U-2012 
R25 BX-2501 351 
MG3ODA1 25" XS-R01Bsn5'10 
1635 JSoat12, 463510 
615105 "2 70tron 4 7501710 
Bestindo Phx74862000: 


X5 30xecutive AT th 2009 w 
Hitamm 38eb VRAG,Jkt, Ecer 
oat panotamit Kenon Ful Or 
TY/K Perempatan Radio Dalam 
(PNS) Mo 5 PP 7211118 


X903 Mau ABRI 3.0 Kn5oRd 
Enect 5/Roo! F'tect Dpn Blkg 
Memory 283 085728859537. 


01/08 Exwct Bangku 38rs 5" 
System Pmemc Memori f'Elect 
(lm) 625)t 081000646472 


AI New Aveo,Ortando Colorado, 
New Captiva FL.Penantaran ks 
menarik Nov & Andalan Group 
3061870,2396869,4533201. 


Cantiva Bonus. DVD, Monitor 
amera mundur,Jok KILKF Clsar 
Donsrt Jinsun Motor JlPan 
hang Nol Kon Jeruk 5321359 


28 Nopenter 012 


CNN AUTO SUNTER 


iv psogne 20 301 Oxone ts | Capt iesar2nny2021 hitam 
peci TV & Sami kkkinte | or 250itee/toTeoat Timur dim 
Kian Dow 10 T0V 6: DIVSAts0sonears0919733 
EntartoinmantRataryGaar WN | Captiva, Tr Bnee, Colorado, 
Mub, O5ASe ilange, Banus menaik hny di 
Mi 05309 Sun Mr baimalang pR8618515 
Hino Lohan FM24010. Dump | PINCHRVSLERI 
Ia eneng den | 
Kong Itw Mud 061200095319 | 3096 sivee2011a/1-SengiiKM 


Dikit Vig Racing 22" Pajak Pig 


tw Ta Ka Aa 
“aan en | MABA 


At Now Son - Terlos - Xeoa, 
1005 barudihual Hrg Miring. Bng 
3.JMK Top. 0901009, 8296036 


AI Nee Mania Ang Mulai &.itn 
ratwnax MB Angs Mulai Zian” 
kuno Angs, Muba 2 3ltean 


523i "09, 528 10, 5231 Exe1O 
SRI Exe, 528110, 53009/10 
Bestindo Ph-7R868000 


32012007 Hitam Muda Sensor 
Barkie CD S'Syatem Masih S9 


Bagus 253)t 051932921976 Pancaran.......1948303-7900651 

Dami Bl 23 

Permana Seni 
SL 2/04 AUGre520 ATO3 | Gelas Bii-0311225 
Papan panen PA | Bekas Obi -02212222 
Si BA 2071200307. | Rogo OA 
T3SIL 2003Htm ZTV 2Tip Vacum | Terios TX Mt'07 Htm Met,Silver 


Met (No Pol BM) 12551 (Nego) 


roof Mis, AstraRecord SiSit 
Tn On pan" | pmoga-dn3sesenrsennata/ed 


(GK) Matsixhuto 999 66210 


Bunca 0s Krowo 
Now K3 30 AWB. Pnara 
NG X6 28 melon, FIS | antkew Focus Escape Pesta Ev 
Now K6 Geet agar hara spc ban 


Mora 
000 P1 P220211 


ga rendh bors menarik kt tmn 
082123041076 / 02109422207 


Kaaa 


OTOMOTIF | Sepeda Motor 


AN New Ranger, Focus, Flesta, 
Everest DP Rendah, Bng Ronda 
(Lisa 0 C) proses coat Hub: 
081396970168/001281255551/ 
085881110565 / 085691110130 


Festa 6 A/T, Th 2011 
Biru Met, Kmlerbistimew Sidi 
Pakubuwono725.2333/725.1893 


SIRAJAKREDIT 
Pesta Focus Evotost Escp Baru 
Op Kec Aplikasi Online Cepat 


Accord New VTI ATO7/08Siher 
O15,A9KCTT/K)Tbet timur dlm 
10/57922305806-00159919733 


Aecord, Bilo, CRV, Freed, Jar 
Free Vkoo,” Bunga Os ' GPS 
Wanda Mugon Puti 535 2000, 
0618931972,93385722prosescpt 


AN New Accord VII ZAMY2010 
Siwrstw 385IC0D701t2910,767 
135b1n5060833/08569963307 


Bro Angarn 2Juta, Jazz Bng 9, 
Test Bng AS, Accord ng 25, 
RV Rd Stock, Yoar End Promo 
MondaCokraPangukir 3905520-1 


1, Jaz, Free, Ci CRV Rdy 
#NGG0l.Bg05/Angzit/TOP3Z1N 
Monda'istaMangga2" 6129099 
(Gie 2008 20ce AT Hitam 321 
Jok kulit bin6sAuto Hah Mg2 
10058222 22244, 081319560015 


CRV 24 AT 2007 Stw Noil ok 


AI New GI9KFRR 7,5 M, FTRS 
B5 M Ready StockfVR(t12), 
FVZ(0x)Dump -Mictobus DLX 
ELFAR/16 Seat, ELF A/6 Ban, 
Bul ELF Berhadiah ELFeHadiah 
sg Bluway,GPS.BB Armstrong, 
TV Flat 37 Ipad 2, Bunga Ringn. 
AutoClota Isuzu MGD'8122000/ 
18025388000 / PCN3A56009. 


(EM Mikrobus Reody Stock» 
“DP & Diskon Super Menarik 
Kualitas Karoseri No 1 

Minggu 7085333-7075333 
Kelapa Gadng...... 152192122 
Bekasi... 301006003045 


Panther PU'O7 Bu (No.Po R6 


(BM) Rp725 (cgo) Hub: (21) 
930236990 


AN Yew: Ro: Picator Sportage: 
Progo: Travela, Ambulnge: 
Wadah kg GPS Hub: 7902858 


Tth kam GArb bk sveemntokanci | 27001 Most 
Sipikobn2sotbe28811594009 | A60 Sos AL Calon 

CRV ZA AT 2007 w dark mocca | KOSAN. 1520000,P12225222 
RAY, Jok kulit Tp dol din mulus 

WAloyarus oo15 oh GRAN | 6200 Avangarde'g Abu-abu Cot 


Me ton IIstw spt be TOP. St 
ng:1.Otan Ho:0812 81188 333 


6200 Avgo9 palladium Siver 
Stone.Kong Bas: Skl » S500 "01 
Silver, Hub:3006649-92000518 


(CRV ZA ATO7 Silver 03/13 Ban 
BaruSaty ReceKunci Cad/hr9 
ZRBILOMK S-33A.Mub10510433” 


Jarz 5 SI ATOB awal Sivor F 
Br Kvdrb record, komit 
Istimowa Hub10857 8253 7202 


Jazz 13 RS A/TOB Hitam 8 Jkt 
bin 8 panjang record kompi 
Tunai/Krt Hub0857 6233 7202 


Jazz RS A/T'O9 Hitam AKIITV 
VR 17 Mugen-Johar oil 1/20 
BGM PIK Jakut 021220331094. 


Avega Grand Tvcson Read Op 
Ringan Bs TT Ptoma Akhir Tah 
un 16 71035750/085781197772 


HL GLS AT 2008 silver 9scots 3 
Bs Dud 21V km 21b asi vc rec 
Dor? antik sp b:68160268 


Ihsuru 


'dvlbvouangs 150rb anjhe do/ 
Bng10 Ef M6 ban Ah Tune 
NKR 7LM Revo, Iugu gigas fr 
190pst2)Iv234 026595 (ot) 
R.Stoh,p5 ct dt Gn pasti ok! 
Kon “Ioruk. 5321260, 92339277 
Tn.» abangi:3813333 70161610 
Mpg besar.6220110, 62205 
kalimalang.” 8656979, 651201 


AN New GIGA FRRFTRIVRO2, 
FVZ Dump GMAVM dx2 Ry 
M.Bus 16/12” Scat,Panthe,0P 
Ran/BngOk.Hah mobil Karabha 
Perkasa 021-6299318/ 6399500 


Dump Iwak FVZ GE4FVM 62, 
ERRANSFTR A2 bov/bartruck 
BEI G/Aban.Mcrobus 161 
.DoMasingIe/ double cabi 
punga mori, Hub:PT Rahardjo 
kalanta 6266370-56911586: 


Now SURIOAM 
Mag Sky Rool! 
Ve IG 
10822000 
Imonos 


RTV Soo Ti Sensor, JS 
(CK MatsixAuto 999 66 210 


8800 AvantlitamIh 2010 ... 
PaneramieKordyn.Kim1200 Ist 
CL. (021272512332/725.1093 


New E250 avg 20016/Atpm Grs 
20010). Navy R500.avg Pano 
Kss ph08:775J-083850201999 


New GL 500 9946: Fei 2012 
itam Disolay 150101) Mrg 
agen2M bs KKB/BCA:70120009 


R-280 ANOB Stnk 10.C8U,abu2 
met tan LAm20rb mulus trut Ji 
Brjuna Utara 9034 Tg Duren 
(dekat Mal Taman Anggrek) 
Senin-Jumat jam 0:17” 


3001/2010 HtamITVAPIk Pia 
Kord Sat Istw,Tgi Dr Baru,trg 
1L2M Hub Olla Tp.65861879 


SU 300 Th 2010 HitamXondisi 
Istimewa,STNK Panjang 9501 
Nego, 816.710915 


AN Mewpaker,Outtander Mirage 
Rstok, al spesial gift discount 
021293833366 081290951363 


OTOMOTIF 


Grandis 24 05 Biru, STNK Apri, 
Surat kp, kndsi bos, Hrg NG: 
062110623150/2308195 cxt510 


1-200 Pick Up 2BL Double Cabin 
Gk. n06,He9 Limit 30Jtislomie 
Centro,JLis.Ahdulah Silandao 
NBL Kondar Hub: 021-15805 
328:005216154500 Alto Lelang: 


Sa | Gaia 
aa 


Ikan CR 5thtsodi unit Test 


Busan Di bole Res 107757 
AM Gan Ui Dn 0, | MEROYGTN 
Te han Lt PAR Pan 


stockotom & your 29175062 


DAU B.Up PPEAOR 612 Wing 
BoxO8 Form Ajstw-J,uta Brt/ 
1Protn Rwbokor02192736956 


ko CVT RK A/T TW20LL Silvor 
Rp.200Jt Net Fl Orisinil Hub 
081315063825 Tangerang 


ALI New Alohar, Volifir, Lorus 
(RAR Facelift Ckilan Bunga Ox 
“Ayun Jaya Motor 805” 

021 -652358! 
AJM MOBIL 
Alphard 2 ASG, roy, Th 2007 


Nm A2Rb, Krcy, Jok Kulit 
(li:99307779/ 91220555: 


“Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
“kecil (sel) yang disebut area, 

1Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
“dengan angka antara 1-9 setlop sel hanya L angka) 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 
-« Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 


Conceptis Sudoru 


3 
! 
8 


andrea 
soale mnjo sa 


beo a-jeaa 


Jas Hujan Ponco Pacu Risiko Bahaya 


SALAH satu penyelamat ketika musim hujan 
tiba bagi pengendara sepeda motor adalah jas 
hujan. Akan tetapi, pengendara yang cerdas 
perlu menentukan pilihan yang tepat karena 
saat ini tersedia berbagai macam jas hujan di 
pasaran. Pilihan pun beragam, dari segi harga, 
bahan, model, dan daya tahan pemakaian. 

Sebagian besar pengendara masih memilih 
as hujan yang relatif harganya terjangkau 
dan praktis digunakan. Salah satunya adalah 
jenis ponco atau “batman”. Sayangnya, jenis 
jas hujan ini cenderung berisiko tinggi bagi 
keselamatan diri saat berkendara. Berikut ini 
alasan sebaiknya Anda tidak menggunakan jas 
hujan ponco, 


Menutupi lampu 

Bentuknya yang melebar memungkinkan 
basan jas hujan ini tak terarah saat 
diterpa angin sehingga mampu menutupi 
lampu rem di belakang sepeda motor. 
Akibatnya, ketika melakukan pengereman, 


pancaran lampu tidak akan terlihat jelas dari 
belakang. Hal ini tentu bisa memicu tabrakan 
apabila kendaraan yang ada di belakang 
Anda tidak melihat jelas nyala lampu rem. 


Tidak nyaman 

Model jas hujan ponco tidak perlu 
menyesuaikan ukuran tubuh pemakai, maka 
pemakaiannya sangat praktis. Dampak 
buruknya, gerak kemudi justru tidak bebas 
saat menyelip di kendaraan lain. Kibasan jas 
saat diterpa angin mengganggu kenyamanan 
saat berkendara. Bahkan, handling berkendara 
menjadi kaku, padahal kondisi jalanan lebih 
licin di kala hujan. 

Jas hujan ponco juga rawan tersangkut 
pada kendaraan lain yang berada di sekitar 
Anda. Lebih membahayakan lagi, jas hujan 
berisiko terbelit di antara rantai dan gir 
belakang. Laju sepeda motor menjadi tidak 
stabil dan akhirnya terjatuh. 


Risiko lain 
Fungsi jas hujan pada dasarnya adalah 
melindungi tubuh agar tidak kuyup saat 
berkendara di tengah hujan. Namun, celana 
Anda akan tetap basah karena mendapat 
cipratan air dari sampingjika menggunakan jas 
ponco. Sementara itu, penggunaan jas dengan 
dua pelindung kepala memiliki risiko lebih 
besar. Gerak pengendara dan pembonceng 
akan lebih terbatas. Jika si pembonceng 
tiba-tiba menarik diri ke belakang, kepala 
pengendara pun akan ikut tertarik. 

Untuk mengurangi risiko bahaya saat 
berkendara, gunakanlah jas hujan dengan 
model setelan, baju yang dilengkapi celana. 
Selain memberikan gerak yang leluasa, jas 
model ini tidak membuat tubuh basah kuyup. 
(/GPWJ 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 19 November 2012 


| THE AMAZING SPIDER-MAN 


ALcansing Program RM” 
membcanaig cam 


(1773) | 


Ny WEB: SWINGING'LL SHOW EVERYONE THAT 
SPIDER-MAN SIN LAS VEGAS... 


4 Aksiku berayun dengan arng in akan memberitahukan 
mua orang kalau Spidor-Man sedang ada dl Las Vegas. 


“Berhenti! Pencuri! 


PADA 19 November 1850, sebuah paten 
diberikan untuk produk slide lampu ajaib yang 
terbuat dari pelat kaca. Rancangan nomor 7.784 
bertajuk "pengembangan dalam gambar foto- 
grafis di atas gelas” buatan Frederick Langan- 
heim dari Philadelphia, AS, ini merupakan cikal 
bakal proyektor slide modem, 

Kala Itu, Frederick dan saudaranya William 
Langenheim merupakan dua fotograter komersi 
atau saat itu disebut "daguerreotypists" karena 
menggunakan kamera daguerreotype yang 
sukses, Mareka membuka studio foto di 


AND THAT PERPS 
GONNA WELP NE GET 
THE WORP OUT! 


Dan penjahat itu akan membantu menyebarkan kabar 
keberadaan! 


YIIO TUYUL POT S 3 
untuk Ckol Boko! Prayektor 


Mercantile Exchange, Philadelphia. Banyak 
Warga ternama AS, termasuk Presiden John Tyler, 
menggunakan jasa mereka, Frederick bertugas 
mengoperasikan kamera, sedangkan Wiliam 
mengelola urusan bisnis, 

Awalnya menggunakan proses daguorreo- 
type, belakangan mereka diminta untuk membeli 
hak penggunaan proses cafotype yang diperke- 
nalkan William Henry Fox Talbot, Belakangan, 
mereka mulai bereksperimen, antara lain meng: 
unakan kaca positif dan negatif untuk membuatWg 


2 


' WATCHES 


MELANJUTKAN 
RIWAYAT KEJAYAAN 


CERRUTI 1881 tentu bukan sesuatu yang asing 
di telinga, apalagi bagi mereka yang dekat dengan 
dunia fesyen. Dalam sejarahnya, merek jam tangan 
asal Italia tersebut tak perah gagal memicu decak 
kagum lewat performa dan desain-desainnya, 
bahkan hingga kini 

Diamini kalau waktu terus berubah, 
dan kreativitas kita antara lain dipengaruhi 
erkembangan, kemajuan, serta kemampuan untuk 
melihat ke masa depan. Meski demikian, tak dapat 
dimungkiri kalau dari perjalanan waktu, ita juga 
belajar bahwa masa lalu akan selalu memberikan 
pelajaran sekaligus inspirasi di masa kini dan masa 
mendatang. 

Bagi Cerutti, yang sejak pendiriannya menjadi 
salah satu merek kenamaan di dunia fesyen, secara 
konsisten mengambil inspirasi dari perjalar 
sejarahnya yang panjang. Kita bisa lihat hal 
tersebut salah satunya dari seri CRA041224G 
Gents Collection yang seluruh bodi case-nya dibuat 
menggunakan bahan stainless stoe/. 

Berdiameter 5,3 cm, jam tangan yang 
komponennya dari Swiss ini menggunakan rubber 
strap yang melengkapi beberapa fungsi seperti 
chronograph, date-day-am/pm indicators, dan 
water resistant 10 bar. Bergaransi internasional 
dua tahun, barang ini patut dimiliki bagi Anda yang 
tas. ("/ASPJ 


CERRUTI 


1881 


CRAO41D224G 


www.adtime.co.id 


“ 
. 
x “ ACARA' @scTv 
(“No HABIINI 98305 tputan 6pasi 
G 0620 Was Was 
-“' 2, 07.00 SL SCTV Musik 
: Inbox 
4 0900 Halo Selebriti 
1000 SCTV FTV Pagi 
Senin, 19 November 2012 MENNSpaaN 
1200 St Liputan 6 Slang 
1230 SCTV FTV Slang 
Ioal Terkini 
IK KOMPASTV — 1031vetuasi TAS an Eat laga 
2 £ Indonesia 
05.0 Senyum Pagi Aa ln Animasi PEM- 1639 SL Liputan 6 Petang 
05:30 Kompas Spot Pai 15.90 Pata Anterna- 200 New Cookes 
0,00 Kompas Pagi selepai 1800 SCTV Sinetron: 
08.00 Cemal cemil Na ea MP Super ABG 
0900K-20 aan 19.00 SCTV Sinetron: Love 
1000 Indonesia Harus c in Paris 
Bercanda 1600 Indonesla/intena- 3030 SCTV Sinetron: 
100 Jejak Nusantara 1g gp Kemal TKI Ustadz Fotocopy 
12.00 Kompas Siang 1730 Kartun Anak 22.00 American Music 
1800 Inside Life Mn ekelakam Awards 2012 
1830sidThe Sdence Kid 2aooManaa Malam 0, Ig liputan 6 Malam 
1400 Jalan Sesama kesat 
Haa pan ITU 24.00 Bincang Malam: 
1500 Penjuru Kota Ia 
1:30 Suka Tani 
1600 Magapoitan Sore 2200 Indonesia/nterna- 5355 Tpi Pagi 
1630 Nowstar 0 MUI, 0500 Wisata Hati 
1/00 Kompas Petang MusievatetY: 05:30 Lensa Olahraga 
1800 Kompas Sport 230 Elort 0630 Hai ke Hai Ber- 
1830 Suka-suka aa ar sama Mamah Dedeh 
19.00 Temukan Kata salto 0730 Perempuan Hebat 
1930 Catatan Che Arnold pggg Kan MANI 0.00 Selebriti Punya 
2000 Indonesia Harus La Story 
Beranda Mega 0830 Seleb @ Seleb 
00 Jejak Nusantara 09200 Winter Sonata 
2200 Api Kod Rengkuh 1030 New Friends 
Dunia MECTI 1130 Topik Siang 
2230 Kompas 100 ja Y200KLIKI 
28.00 Kompas Malam 430 Fepitar indonesia 109 Tom& Jerry 
0000x-20 Da0 et 1830 Chhota Bheem aka 
Es 000 Dahsyat Lana 
TvUu 0900 Sinema Pagi (TBA) 4400 Tom & Jerry 
Hata 1430 Chhota Bheem aka 
0000 Jalan-Jalan Islami KA Ne Indonesia Bima Sakti 
(aeraty Ketan 1500 Tom& Jerry 
0430 Indahnya Pagi: 1239 and ama: Pem- 1530 Chhota Bheemaka 
Urays Binsyar Pein fotah Bima Sakti 
0530 TVRI Sport Dai 1600 Mr Bean 
0600 Indonesia Pagi 1990 Da Kabari 1630 Suka-suka Nizam 
100 pelangi Nusantara 90 Koba 1730 Topik Petang 
0.00 Dialog Aktual A30 Dina (RR) 1800 pesbukers 
09.00 Indonesi/Interna- KAN MAKA) eesia 1930 Catatan Si Olga 
sional Tekini kan penutarIndonesia “2030 Endies Loveaka 
0008 Yuk Hidup Sehat. W700Layar Drama nda” 1 Autumn My 
1000 Indonesa/Intena- gag kan Pai lanan Heart 
sional Terkini Jenar mia di 2130 Met Update 
1003 Gempita asa 2230 Black In Nows 
1.00 Indonesi Intra 1g 9g ea UM jo 2500 Jakarta Belum Tidur 
sionl Terkini kanan ama ind 2330 Topik Kita 
11.03 Dialog Kerja Sama: 2g ke Dee AKU Go.00 Topik Malam 
Empat Pilar dari ar.” 0030 Lensa Olahraga 
1200 dori Sang Na Me AN sap) 
tega Sinema. 
12.30 Sapaan Rohani 00.00 Seputar Indonesia MVIIM CTV 
1800 Tapel Batas sa bah S1 
18301V Edukasi «0430 Lanjutan Bengl 
1400 Indonesa/Intena- 0030 Flm Tengah Malam: Hati 


Ayam Kampus 


an dubur 
105.30 Lintas Pagi 
061 Suite METRETV 
106.30 Shaun The Sheep 
67.00 Upin Ipin The Movie — 05.05 Metro Pagi 
0800 Serial Pilihan: Aku 02,05 Bedah Editorial 
Bukan Anak Pem- Maia Indonesia 
bawa Sial 08.05 8 Eleven Show 
109.30 Serial Pilihan: Cinta — 1130 Metro Siang 
Pembawa Bencana — 13.05 Wide Shot 
1030 Kisah Unggulan: 17.05 Metro Hari Ini 
Tersesat diKam- 1905 Suara Anda 
pung Terlarang 20,30 Metro Highlight 
1.30 Lintas Siang 2105 Top Nine Nows 
1200 Layar Kemilau: Duka 2:30 Economic 
Janda yang Terluka Challenges 
18.301 Drama: Peluk Aku — 22.30 Sentilan Sentilun 
Ibu 73.05 Metro Realitas 
1500DI Antara Kita 23:30 Metro Sport 
15.30 Lintas Petang 
1600 Sik Asyik 
100 Zona Juara: TV is) 
Champion: Japanese 
Sweet Craftman 04.30 Robocar Poli 
18.00 Aladdin 105.00 Khazanah 
19.00 Fathiyyah Season2 05.30 Sport 7 
20.00 Jagoan Silat 106.00 Ragam Indonesia 
2100 Raden 06.30 Redaksi Pagi 
Kian Santang 107,30 Selebrita Pagi 
22.00 Berbagi Cinta 08.15 Makan Besar 
73.00 Intermezzo 108.45 Gak Nyangka 
00,00 Premier Highlight 109.15 Ups Salah 
0030 sidik 08145 Spoite 
1.00 tintas Malam 10.45 Warna 
11.30 Radaksi Siang 
12.00 Selebrita Siang 
an 1230 Bocah Petualang 
Tana 18.00 Laptop Si Unyil 
18.30 Dunia Binatang 
06.00 Program Reli Pagi: 1.0 Koki Pintar 
Mamah AA 1430 Brownies 
106.00 Live Fokus Pagi 15.00 Tau Gak Sih 
07.00 Live Kiss Pagi 15.30 Fish N Chef 
108.00 Sinema TV Pagi: 16.00 Jejak Petualang 
Rangga 1630 Redaksi Sore 
1000 Sinema TV Spesiat 17.00 Indonesiaku 
Mencari Jelak 17.30 Orang Pinggiran 
Bunda 1800 Hitam Putih 
12.00 Live Patroli 19.15 On The Spot 
12.30 Drama Korea: 120.00 Opera Van Java 
Monkey King 22.00 Bukan Empat Mata 
Journey to The 735 Jam Malam 
West 100.15 Mata Lelaki 
1830 Drama Korea: Dong 
Yi Jewel in The 
Crown TV 
uatitemses Global 
Cruel Temptation 105.00 Dora The Explorer 
1530 Live Kiss Sore 05.30 Kura-kura Ninja 
1430 Live Fokus GMN 
1200 Kata Hati 06.00 Spongebob 
1800 Drama Seri Kevar- Stuarepants 
SatBukanSalah 0800 Penguin of The 
Takdir Madagascar 
20.00 Sinema Pintu Tau- — 08,30 Awas Ada Sule 2 
bat: TBA 109.30 Hot Spot 
22.00 Buaya Show 10.00 Obsesi 
ZR00 ALegend of Shaolin 1LOO Buletin Indonesia 
Kungfu Siang 
01.00 Fokus Malam. 1130 Indonesia Bicara 
1230 Untung Ada Sule 
13.30 Boom!!! 


“8 Acar dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ingi @KompasKlasika via DM Twitter, 


Jangan lupa cantumkan lokasi pemotretan dan judul foto. 


1.30 1004 Ampuh “ 
an Pos Salam w KOMPASTV madir Kembati di ktv 
16.30 Naruto 
1730 Transformer Prime 
00 Naik Enak Turun 
Ogah (NETO) 42 
R00 Maen Betina 1 & Ia e 
. ig les I: Bot “ 1 
The Enerny Lines martin ” 
23.00 Big Movies II: 
Dangerous Ground 
00301001 5or SOSOK 
0100 Buletin Indonesia KAMIS, 22 NOVEMBER PKL. 21.00 - 22.00 WIB 
Malam 
Berawal dari keprihatinan atas penurunan kualitas 
lingkungan yang terjadi di Indonesia. Bijaksana 
Junerosano (Pendiri Greeneration Indonesia) 
mengajak masyarakat berperilaku ramah lingkungan 
otak au II Sokataus mngambangkan tas Ipat paka ulang untuk 
Fan mengurangi penggunaan kantong plastik dengan 
0900 EnsiktoriVI nama 'baGoes', Saksikan kisah Inspiratifnya hanya di 
109.30 Kabar Pasar Pagi Kompas Tv. 
10.00 Coffee Break 
1200 Kabar Siang 
13.30 Ruang Kita 
14.30 Kabar Pasar 
15.00 Indonesia Super 
Match: Persisam 
Samarinda VS 
Persib Bandung | 
100 beat Un 
2000 hp Kabar Indoesia JEJAK NUSANTARA | 
alam HARI INI PKL. 21.00- 22.00 WIB 
bego Beratus tahun silam Indonesia menjadi tempat 
2230 Kabar Arena berdirinya berbagai kerajaan dan kesultanan. Perang | 
23.00 Kabar Hari Ini (Live) mewarnai perkembangan dan keruntuhan 
1 masing-masing kerajaan, Tidak hanya konflik antar 
ya warga pribumi, pertikaian pun terjadi dengan 
Kan bangsa-bangsa asing yang mulai datang di abad 16, 
bd bagaimana kisah selengkapnya hanya di Jejak 
Nusantara episode kompilasi : Masa Kolonial Nusantara. 
0400 Jka Aku Menjadi 
104.30 Reportase Pa 
05.30 Islam Itu Indah MALAH OH 
Sa Yu 
0 lew dir 
Sa BO Joo Isapg 
ag 
set Siang 
1200 Bolon Ininesia KOMPAS 100 
100 Reportase Siang HARI INI PKL. 22.30 - 23,00 WIB 
2 ata Bisnis piranti lunak atau software di Indonesia masih 
maan menjanjikan. Meski demikian, angka pembajakan 
115 Insert Investigasi software cukup tinggi, dan menempatkan Indonesia, di 
18.00 Parkir Pok Le peringkat 11 negara yang paling banyak melakukan 
1900 Tahan Tawa pembajakan. Bagaimana menekan pembajakan 
2001 Besi done: sekaligus meningkatkan porsi software produk lokal? 
Pa enam Simak wawancara bersama Managing Director SAP 
aa am Indonesia, Singgih Wandojo, dalam KompasIOO 
Kilers 
00.00 Reportase Malam 
100.30 Bioskop TRANS TV: 
Species III 


Www kompas tvnive KOMPAS, 


Ot-euri Oetongaty @ route 


cmn MEI 


36 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 19 November 2012 


INFO FILM BIOSKOP 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


LENGKAP DAN JAM 


$ ki 
12.30 - 14.45 - 17.00 -19.15 - 21.30 


EXPERIENCE at (y 


KYO TUNJUKKAN KREASIMU 
lewat film pendek 


$10 MILLION. 


3 4 KIDNAPPED. 
.. DAUGHTER 


caranya: 
1 Klik 
K2. Ikuti syarat & ketentuannya 
3. Isi Formulirnya 
"4. Kirim film pendekmu 
Pendaftaran sa 10 Desember 2012 
x 


TME EXPENDABLES 2 


E R A 


KI 21 Short Film Fanival CJ @2tihortlim 


ce Neng" 
aren 


TRAGEDIS TA 


KASI XXI 
1230: 1440. 1630.1900-2110 
(PLAT SENAYAN XXI 0m 


Bibi ur 


Ken 

1240. 400” 1040-1900-2.10 

Sini: 

SK UNAnAN 

1220 149021690. 1830-2020 3 
Mosor Tb Tas 40 Ja 18720 

SALA ek ad gi 

1245.1455.1705. 19.15-21.25 Lp AAA Hah 

MAMUIK CNMONG TOLANE 

Aa Tag Ng TT 2005 

KAWMATA Ni: 


KARAWACI XI 
1230-1420-1610 


3-D WITH INDONESIAN SUBTMLES 
BOTANI 213.0, 
1219-1555-1738 

BIT GI 9.0 - MTI 3-0 « 
Mura aCP LO 
1301900, 

KEMANG VILAGE XXI 3-0 
1290 1440.16:30 


BINTARO 3: 

TMS, 181S- 17219 

Bira pp 3-0 -BLITE MOI 3-0 » 
BUTE CP 3-0 

1215 1649-2115 

PUMA 3:0: 1230.1440.1650 


P 100: 1900.2000.2160 2200 
KARAWAGI » MIC » 1020012002 


H 
Pesan, 
Sena, 
Menanam. 
Ape 
Ketua 
muncp here 
HB Tg 0.130.001 
FA 


mnc 
1300. 


P Velvet 
1600.1700.2200 


MAIN 8 


 PREMIENE 
12301300, 1449-1515-1700. 


BEKASI SAUARE YOU -CUANTUNG » 
DETOS - CINERE -WIC SLAPONG, 

1215. 1490-1645-19.00-21.15 

BELANOYA 

1248-1800. 17.15-1930 


BESI 


BATAS wowaRo 


TOSKOP KLIK 


menes 
Pe 


Te 


30: 1245:1430. 1445-1500 
700.175.160. 19. 
21.15-2130-2148-2200 


30 1645 -1800-19.00 


AON, 


PICTURE 


Kota 
MS 
PPA 


BEKASI SAUARE XXI 
1248 14:38 1705. 19:15:2128 


PLAIA BLOK M 
PLATA INDONESIA XXI » 
MATA 30 1300, 120011700. 1900-2100 


1248-1435-1705: 1915-2125 
MEGA BIKASI 01: 15.00-19.25 
PUR20A: 19.00-21.10 


1245-1455-1705-19:15-2125 | jdi 
Pum VAGINA» 

KEMANG VILLAGE XXI 
1900-2110 


s0 
1230. 1440-16:80-19100-2110 
BUATAN 

Tas 1g 

ian 


BKALOKASARI 
1290 1410116280 
ANU 


A| 
1818 1905. 1685.1645.2038 
DUNWOOO Ki 


MIE EPIC FINALE 
MATAWANT LIVE FOREVER 


b 
Ptiliohte 


dawi 
EN 


Lena 


brcakirg 


BrcakingDawn-TheMovie com 


AON am... M 
EXPERIENCE IT IN IMAX 


1930-2115 
P3 
1490-1515 


1218: 1430 1645-1900-1930 
21.15.2145 

PONDOK GEDE 

IRIS TASO 1645-1900-1915 
215.2130 


Panangamangac 


Ta 
100.210 | 1230:1440.1630.1900-2110 
MENOPOUS 


1230-1430.16:30.18.30.2030 


MOGOT: 

Deros Came 

BIG: 129021602030 
Tas: To4s 


WTC SERPONG, 
TN 19191718: 19.15-21.15 
BLOK M IGUARE 

TN. A05. 15 56 

BOGOR TRADE MAL 


Mes laa 
MEMROPOLS: 12.15.1630.2045 
LERLEI 


3 - OTOMOTIF 


CNMAUO suHER | Harler 24 L Prem'2007 Siver 
Ke Il ots2008 hitamistw C/TT/K 
Mud? “26 Motor" " PIcASGA7A3 


Lotus RX270 Ultimate AT 2011 
Witam, Km21VRIOTV.Cow Jok 
kit Estat,Sroof.Xonon,PBD, uli 
ts Perempatan Radio Dalam 


Alphard ASG Facelift AT 2006 
itamukm0b, iTan dr b, TV2 
3m, Jkt. Sroo, Xenon F.Os. 


MOBIL DIJUAL 


Tah bang 16621855051 Lada 
Iorona PN AN Gn ng 
Alphard New Type G (R.Stock) 139 0906 Heater,sensor PeAutokigh Mp2 

AnMew Apar x56, 6x00" | MWA aa aa Kesan rn nahan 


New Alohard 24 S€ Heater AT 
2012 Hitam, 1005 baru bs 159 
na VRIBIV2, Acnw, Stool 
Master € Seat Body Ki, Xe ng 
Tanah Abang 11/66 P1 34833131 


Voli X, 2G, V MOD Now Pulang” Oiya 65866879/7429 

Rlohard & Vollfre Wel Char 

Lenus "Facolit” RX 270 HK: 

Morror 2 Vito / Black 

and Guiser 45 Dsl UK Facelift 
Prodo 2.7 TXL/ TX Now 
FT 86 CBU White / Black 

Bunga O5 ““5 Best Offer 

We Teceve 4x car in best price 

Aitonz Auto BOS 02165337777 


Coroha Altis L3V A/TOB Hitam 
F Bar Stnk bin 9 ping, Nopil 
Tunal/Krt Mub1857 293 7202 


1 ruksor VX Lt DsPOg biru tua 
hidrolicC.bo, too, 3br, 1001 
Ors caLprima, Hub 0182661979 


Alohard Type G 2011 Warna 
Putih Toni Full Ors KM Bi 
Dilval Cepat Hub: 0812820838 LEK Tuo MT2NOO Gold met 
LC Prado Z7 TKAA2008 akh, 
hitamers ct. Hub 08182661979 


anus 7 Facli 20035itam 
Nitaviow Km60Rd HS291 C1) 
MotiixAuto 999 66 210 Nam Prado pk201LKm.ditiltm 

PBikeNew Marie V0/3:0 Pang 
ROE:300 bs KKB.ph.20120009 


Alphard, Landuiser, Mark X 
R.Stock Harga & Bunga Spocsl 
Khusus He Ini Segora HubO21- 
3863228 Anda Pasti Untung! 


LEXUS LX 570, Hitam, Th 2010 


Dyna Rino BV A8 Light Truck | terus Lxa70, tam" 2002. 


Inang Ui Aam | Ca (7516 TMOI 
eni JL Dis Andalan Slnga 

MobardASG A01 2006. 36: | SOU" ILO Abtalah Alondas PAKUBUWONO CARS 
AN LA ian “Hp. | NABI Koodati, Hub 01-1805 | Layu 10x 270 Hongkengznt. | ox 21 Wook 


akhi putih kerdil orispt Br ia 
Mub:0819-870-163 Jam Kerja 


08159280107 


Estima 2 G'07 Ful Opt Panora 
mic kmupik itu Eoktrk, 
Boe11/K 3006068:92900318 


Alphard 2009 $ Hitam Km38r 
TEDISOIKAL.B1)"Autokigh Mg2 
0054222 22164, 081519580015 


Camry th '07 wm htmtyoe/ V 
2362 4 km be B4 took maret 
2Bitng, Hub 061282331513 


Logus RX 350 AT 2010 Hitam 
Km2Deb VRI8 Jkit Escat Sroof 
Tanah Abang 1/66131835051 | | SANNY AUTO GALLERY. 
186 Limited, RX270 Facelift 


Alphard ASG 2008 Silver 21V | Camy24 vO11 HitamSptbarus | Marier Lorem 2008 Htm dist | New Alhard 10056: retit-2012 | Mishari X.56 Gro 4.26V 
3Cam Tani KmiSRb Asli Agt | elur DC AWD/OI2 SiveseRush | Harier Lorem 2010 Sim Sisit | win Khs.Bodykit V8”: (S0it | Langeuiser UK 3TV,Prado TAL 
(CK) MatrixAuto 999 66210 | S-A/T'O7 Hubs0816855279. (GI MatrikAsto 999 66210” | (Of)bs KKB:70120000-4420338 | Str 021-6525678/Kod 45853185 


PROPERTI | Interior 


kw 
Sekocco 20 AT, Grey, TV 2010 


Stoo.EsoatLosther.KiJ1b,RI9 
Cal.(021)725.1898 / 72190162 


MOBIL DISEWAKAN 


AMA2,alobd 421, va, In, il 
8jam225 I2jam230.bin/tnn rah 
dist Sinar 150009, 33032588. 


AM Mergyalphard2012velifre 
Vs fortuner 1 IC Nabila RC 
061280070140 081281077877 


TAlohed newAvadnv,tnrpaw 
Crvrstock"Cendikia RC”02178 
24617-72018329-08161602609 


TAwonzalhova,APV/Nimala RC 
7423063 /2409167/70715030/ 
08551021922 RStok B,rico 


MOTOR DIJUAL 


MMocin Spot 200 Jns TgerBbk 
Ins Supra 100/125cecooter jns 
Mio 125c.Ce agan U/DKU Jabar 
Jateng/ ala soccal pasti 


(021) 203.00: 
081.837, 


Atap Baja Ringan Uniitra Ke- 
kuatan Ganda Kokoh Bergaransi 
Ekonomis Mub:12885085. 


Baja Ringan & Renovasi Atap 


Musttalis Design 


Untung Mub:70120909-5816287 | Karyaltuss86610537/66799558 


2 PROPERTI 


Dinding/ Lanta/ Beton Ringan, 
@upane,3nu60om meluk prak 
tisthn gompa, Hub 0815 8503 
22871 0016909368/32196895, 


Jval Moterlal Baja Ringan. C75, 
Ca, C5, Bersotifikasi dan 
akui oleh Pemda DKI Hubungi: 
021128616187 02137577688 


INFO PROPERTI 


Anda mau berinvestasi property 
Aoa porcayakan pada Eka 
Proootty 0271 9203857” 


APARTEMEN 
DIJUAL 


Pintu Beton ringanstabil tin 
tajan/ae 210e82x/kmywen sold 
1 Kayu 33k 6901 T: 6296295. 


DESAIN INTERIOR: 


Van Intro, U/ Office, Resto | 
Mome, “703 2109 
06129173778, Pin 28315388 


Denpasar Residences Kuningan 
City unit ubud 1586 jual bu, 
067878770100,087680008300 


Galing Was Grand Emerald Ap. 


hi Uk 


“Knp Desain Interlo Yg Basa klo 
sya luar bisa? Hub, 53EAAB 
Fice Consutation Term & Cond. 


Kost baru renovbisa harian/tu- 
lanan, Jl Mangga Dus Abdad 0 
14blok Ano 10h021-71570699 


Kuningan Place Aptluas 65m 
Be1BR, FUI Fury Hg ROLSM 
Hubungi: 0841 109 633 


Kain Pelapis 


BICARA soal interior, penghuni tak bisa 
mengabaikan peran kain pelapis yang bisa 
digunakan untuk segala keperluan. Meskipun 
sering dianggap sepele, aksesori ini mampu 
mempercantik hunian dan "menyelamatkan" 
furnitur lainnya. 

Dalam mengoptimalkan fungsi kain 
pelapis, gunakanlah sebagai taplak meja di 
ruang tamu atau di ruang makan. Untuk kain 
yang berukuran besar, manfaatkanlah sebagai 
tirai antar-ruangan. Bahkan, aksesori ini dapat 
digunakan untuk melapisi furnitur dan barang- 
barang yang jarang dipakai sehingga terhindar 
dari debu. 

Selain ukuran, kain pelapis tersedia 
dalam berbagai jenis bahan. Inilah yang perlu 
diperhatikan para penghuni agar tidak salah 
dalam pemanfaatan. Pastikanlah bahwa bahan 
yang dipilih sesuai dengan kebutuhan. Berikut 
ini sejumlah bahan yang barangkali menjadi 
pertimbangan sebelum membeli kain pelapis. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Memperindah Ruangan 


Katun 

Tak dimungkiri kain pelapis berbahan katun 
kerap digunakan untuk keperluan sehari-hari. 
Selain harganya yang relatif murah, kain ini 
cukup kuat, praktis, dan awet. Anda dapat 
memanfaatkannya sebagai penutup furnitur 
yang jarang dipakai atau kardus penyimpan 
mainan anak-anak. 


Linen 

Kain jenis ini cenderung lebih mahal 
dibandingkan katun karena teksturnya lembut, 
kuat, dan mudah dilipat. Kain berbahan linen 
umumnya digunakan untuk taplak meja 
dan serbet. Apabila ingin menggunakannya 
sebagai taplak meja di ruang tamu, pilihlah 
motif batik agar terkesan istimewa. 


Bahan lainnya 

Anda yang gemar mengoleksi kain tenun 
dan rajut juga memanfaatkannya sebagai 
sarung bantal dan mendukung tema ruangan 


yang bergaya etnik. Sementara itu, kain 
berbahan tipis dapat dijadikan sebagai tirai 
dan memberi aksen manis untuk jendela kamar 
Anda. Kain ringan ini lebih mudah dipasang, 
tetapi tetap memperhatikan perawatannya 
agar tetap awet dan tidak mudah rusak. 

Ketika mencuci kain tipis, pilihlah 
pencucian yang lembut pada mesin cuci. 
Lakukanlah pengaturan agar pemutaran 
mesin sedikit mungkin agar kain tidak kusut. 
Apabila kain memiliki bahan yang tidak banyak 
menyerap air, sebaiknya tidak perlu diseterika 
lebih dulu. Dengan perawatan yang tepat, kain 
pelapis akan tetap awet dan mampu menjadi 
pemanis interior hunian. ("/GPW) 


KOMPAS / KLASIKA / 37 
Senin, 19 November 2012 3 


DIJUAL Ex PABRIK 
/ PENGOLAHAN PISANG ONE DAY SEMINAR 
5 1 memaki | Joe, oo EXPERD 
Tara 
.mestam, || THE POWER OF COACHING: 


ara aa : 
sanjaya, MAKE THE IMPOSSIBLE POSSIBL 
Laaarn het 


BOO 


er- 1 Desember 2 


30 Wovembi 


kantor yang Men Ap 1 Wr 
Lengkap aan ap gunakan Meriam Mp ON TAS IDA TOPICS. 


sPenyuatan asesundan BM 
engan #peyan Banarya COACHING CULTURE : A "WAKE UP CALI” TO PREPARE NEXT TON Kembar Ammu 
ouwa, GENERATION LEADERSHIP Palmerah Barat 29 - 37 ( | 


Jakarta Pusat 10270 


- mr Ungencr1oendrot Coshing Gitu organtatianfrfuure rod ondindvutal 
regus.coid CP O21 25555700 Keeganan $ Tom Lag0e0na. Penari unt PKI. 09.00 - 17.00 
kan dn Rm Sai Jaya 
Ka Da vita Geni BUILDING COACHING CULTURE IN THE ORGANIZATION Setiap pembelanjaan senilai to 150.000, 
Jaktim Ha: 02112102226 Sruwnxchtungeu nd mbiotiorvek nd mprmant Aeoechng cuti O/, “dapatkan kesempatan mengikuti 
Jl Padi Jamu di Lucky dlp, dengan hadiah 
kenakan 'ADD VALUE TO COACHING ENGAGEMENTS ke) 3 2 Buah Travel bag sendi it 3.000000) 
kosa Muis Optiming various merhodhandtoasInbutdingcoochng fectvenesa 23 Poker Buku sera Rp 500.000 
BECOMING A COACHING LEADER 3 Shandi 
Land dmrape tee merah rod sad sena aman man TA 
SPEAKERS: » 200 Buku traveling 
ZULKIFU ZAINI 
Get 713m Spek Ovi oVL ank Mudi Pune Tok 
Lks etamangg Ot ane 
San Soho 20133P MODERATOR ta ian Oke Pmtakiai Ona veran Lan ah 
Pulomas, 10x17, Zi4t, Rmh Tho. AHMAD YUNIARTO aa an pang 4 
APARTEMEN Hota, aksiko po mk | Geun Yetovec—e—-Kuninga Osrman ot Sehtumborgar heonais PM SUSBANDONO Sutan 1 Dowooikar 2012 $ 
Woww Mba badbaka 28 77 asasi HASNUL SUHAIMI MAL ra 
Rawamangun,Lv25,594/200m 121007 Ost 
peningan Ser” Garden, | Pemanas YAN | Gudang Sena 2101 MAMA BALNOOg 
ananda 1 | bogo 133 001-322007 038110055 beri Centini Hogan Anam 
2095 LAN is 
santet KLAS MELLANDER 
Sit Pa Tea 2 bo | NETT kem nina Aiaharai "Tia Powarat Lam 
8m view MT Haryono It “udang I-LL/SmKetngasmurah Senar Imployee Grpann" 
Com 013.100 310 datar tede0omeJuaneSena) 
Tme atutuwonn Resident, | (NN BODETABEK Gadang Is pandiconcbat EILEEN RACHMAN INVESIMENT 
keagenan Senboniwmustota | oewtrttnei mna IDR 1.800.000 
Unit tersowa :0812 6158 6555 ” | JL Moh, Toha Kotamadya Tange- 100m”, Mesem benetnsinctuden 
tang Tih Cufng Pati 2210 | ikan Titennaa ka tag Aaron Nagan Dowdop Cree Pepe ahnal 


The Pakubuwono View, Apar | 3/38.5Ha.1:96648700 Mulan | Jbaboka Icikarmm.coldo000 


temen mewah FummNY/Uh. now 

Kumahed M40100118773827 | gaya Set, Gang KantorStratritoeceoThamdin De any ha re Log 
ditara Satu, Citra, Bekas. | Free OrrtmsAngs 20an Siap en seat" 

DISEWAKAN Bangunan traktor baja 050 | Boroporasi, Hu: (021) 392 9964. 8 Camutation during and aer ih sera 


'wagcampetency benedconxtung program 


1m2 Cocok utk pobtik ata inves 
Mega Kuningan Apt, | asi.” Banyak » Pembangunan | Kie, Semi, bement dan Kos 
M0 SGM As Or January 2015. | didaerah “sekitar, Hub, MP”: | baal 2, Pat 

Sms: "62816093057: onesgn722 00121012529 “| 0 


ITC permata Hiu disewakan | pm 10n 


Muka It 4x45 Kapukfuara Bgs 


Ky 0g | Sit non MO hb 

corda Bin Lok mon | SGugNa be an 10 | otg o6s0ss00 

Gen deg Mawi 53 Parung: 081905051312 ridi 
Rata Glen la Fatmawati x mandiri 

Pekutuwono, View. 28RKIOR. (Lotte Mart),4 lantai, 3,2 Milyar 

Maman he Ga fa | songo Oia ut, Tah | GO on Ka 

Kakan dia ng agen? | Bag gal taman | Ooh ae eneng ma 


Pam ik bea | Sa Poo PA 
Spot Gg By Pm kapang tan 
Ohddvoioidanooiah | NNJAKARTA SELATAN YO | WN DISEWAKAN 


ungansiaponpenka 2 Get SEL Pes Blang PE ebendier Setiap pembelian buku Sisca Soewitomo 
Ke KK Pn ng eat bi NN sena Rp 20000, 


» Duta I6 29299 D pretantoran 082112102226: #erpurran di TB Gramedia Jabodetabek, 


RUMAH DIJUAL 

Gudang dkt airport Ls.1500m' 
(JAKARTA TIMUR Disewakanbaleh 20160 atau 
 BODETABEK tom Mubung 06190762288 

D1, Pojtan 90001, SHI, Lok & 
Grand Golay Chy, MUI Rumah T Bgs. Gading Icon Apt 2 Km, | Serena Anta 
Sen ana an anyah | gs Gang Ian Ap 2, | #am' Aura Jakata Boa | gn pa Aka da Korut Hum pda Stelan 
ag Op duka Lana 7 | oeleparsaag Kah Gi God 320 913” | MI Kami Pura ica dan Kenatan Hukrn pada SSB & R Law Fr berdasarkan Surat Ki 


co0oy, 021 224 | MehMMmhs strata ca | MI YOvaka Na. 3I8/AYAFIOIR/N/2012 urg 10 Oktober 2012 erindak sebagi Kuasa Hukum 


YANG BERNAMA :TEJOWAT (dikenai sebagai PUTRI) 


diposataaan? Pre Ge | dari Kien Kami PT AKA Financial Indonesa, berantor Gi ALA Tower Lana 17, A Pet Ge 
IE JAKARTA BARAT (JAKARTA UTARA Uus dorm PM: 082777753661” | IM Satrio Kav 16, Kuningan it Jakarta 12010, menyampadan 

CENTURY2L MEDITERANIA, | panti Mutia ,kavig darat, | Kr Snp Pakai Wa Tejangtau 

Rmh Prima Indah F'Ranov 6x20 | 43n5em/1s00me hadap taman” | Arga SCBD Macam2 Tipe Mud PENGUMUMAN DAN PEMBERITAHUAN 

Jambar3900696751688 | Ai Thug NG 533 | (op)32012005162303 La ORAMEDIA GRAMEDIA 
Vila Meruyadihal Rmh Boru, Kuningan Cty--——AXA Tower | gaty Kten Kami teih menyampunan surat pembartahuan penundaan petaksanaan NN 

Developer.indentiLs 160m2 / BI RuaNG usama—J 8. 

POR TK MAN ATPAN HI RUANG USAHA ERA Vk-087 06777 2652-Fodi | M bagantugan sebagai Agan Asuransi Iron aktI) kepada Tejowati (kanal sebagai Putri 


en97ETG/ 58002565 Na Agan : 204043031052201 sesuai Surat No. 10R/AXAFIDIR/1/2012 tanggal 10 Oktober 


PSN KANAN | Peran dentin ani | MI 2012. sehingga secara hukum segala perbuatan dan Undakan yang lakukan olehnya 


Lado Let Keran 
(JAKARTA PUSAT CA ATIANKELANN | 6v:5200611-15/621006227239" | II kamuKian, tidak lagi menjadi tanggung Jawab dar Klan Kami 
Kalibaru senen, bangunan 276 RXtr/Toko, strgs, JktPus, mial 
an tg Ve OA 606510561223 
8 Iree OT,Mub.3806511,99501222 Gminta untuk trap eliakan kewajian pembayaran premi Beuranginya mecdra languung he 

JAKARTA SELATAN (Ruang Kantor Take Over, Mega | MI yekening Kian Kami, PT AKA Finangat Indonesia. di Bank Centrai Asin (BCA, Rekering 

TA Moon ntt 099999999494 
kem ni aan 
Oon Hadari 
FTP ra: | M semua tak yang erepenungan 
Daan Ba kebiaonteeeper 2 BANYAK MATA MELIHAT IKLAN ANDA 
Adi La mah rani 
Sinta, Rumah Tu, 3925m RUMAH DIKONTRAKKAN 
Erat TANPA BUNGA 
Luas 300 - 1000 m? NENanan SSB AR Law Firm 

PEMGRTATMUR ea | 
Maen mana nanah ie 
onta pisa entin | KONI Hg | 15500-60001m: ut tentator | MP Pande Sarag, SM Samokta,S.  E Budiman SHMNuMMIn Rayi, Sh KLASIKA 
Ramsey Hosoital Suoermarkat. | MCB RENA IKAN | Corn house emtuko-bengieb Unnes lebi ju huung bagan Klan Kompa 267 4020282 076 


m2, shmmu(daerah percetakan).tp 50rb/m?, luas, ssuai keb.las.Iko | 1 Setanyutnya. ternagap Nasabah Nasabah yang sudah berjalan dibawah Agan yang bersangkutan 
Kaburan Ba tot A 5/5 

Dena Pngumuman Gun Penahan Ii ami ampakan tk dat Gea Oeh 099399999994 
Pi Em lama 6 
Alap maa DAPATKAN PAKET Tebet dI prlk 1s7081389131022 Jahara, 19 November 2012 ( ( 2. 3 (ON (AI 3 (ON (ON 3 (5 
POR risanunsoccane |Danganpgngngag Kun ttun PRO few meousa 600999999999 
Jatinegara. States Jua cooat | MAGETUDNNYNAN hal » D m— m 
Aan ea 


RAGAM | Bisnis 


Sebelum Berbisnis di Dunia Maya 


RISET yang dilakukan MarkPlus Insight membuat konsumen enggan membeli produk Jika memungkinkan, gunakanlah dua rekening 
memperlihatkan, pertumbuhan penggunaan Anda. Selain itu, gunakanlah gambar-gambar bank, yang terdiri atas bank swasta dan 
internet di Indonesia tahun 2011 sebesar 40- produk dengan foto asli. Jangan lupa untuk pemerintah. 

45 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan mencantumkan alamat e-mail, jejaring sosial, 

10-15 persen dari tahun 2010. Terkait hal ini, atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Kualitas pelayanan 


para pebisnis mulai mencari peluang untuk Perbaharui juga konten website Anda secara ”— Tingkatkan kualitas pelayanan dengan 
menawarkan barang dan jasanya dengan cara rutin dan promosikan melalui jejaring sosial. — pengiriman barang yang tepat waktu. Dengan 
baru, yakni melalui toko online, menunjukkan prestasi yang baik, konsumen 

Website yang menjadi tungsi seperti kios Responsif akan semakin mempercayai toko Anda. Jangan 


ini memudahkan konsumen melakukan — Berkecimpung di media online, pelaku mudah terpancing untuk bersaing dengan 
transaksi pembayaran melalui rekening bank. bisnis dituntut untuk lebih interaktif dan menawarkan harga produk yang murah, tetapi 
Sementara itu, barang yang dipesan akan responsif terhadap konsumen. Konsumen meninggalkan kualitas. Kualitas produk kini 
diantar ke rumah. Sejumlah kaum muda pun cenderung mencari informasi detail dan masih menjadi hal yang diprioritaskan oleh 
mulai membuka usaha toko online dengan tidak mau menghabiskan waktu lama untuk konsumen, khususnya dalam transaksi online. 
menawarkan pakaian dan aksesori. Namun, mendapatkannya. Oleh karena itu, siapkanlah (GPWJ 

bagi Anda yang ingin menekuni bisnis ini, mental dan fisik Anda untuk merespons 


perhatikanlah hal-hal berikut. permintaan pelanggan selama 24 jam nonstop. 
Proses transaksi 
Kelengkapan informasi Hal lain yang tak kalah penting adalah 


Untuk meningkatkan kredibilitas konsu- melengkapi informasi mengenai prosedur 
men, berikanlah informasi yang lengkap di pembayaran. Anda dapat memilih rekening 
dalam website, Informasi yang minim akan bank yang sering digunakan oleh konsumen. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


38 KOMPAS / KLASIKA / 
Sa Senin, 19 November 2012 


RAGAM 


Gratis 


20 @) 


meses: peruma 


Li Mal LA LL DL LAMP Lai 
DANIKOS" KOSRN512:000 JASAMARGA , 
PENGUMUMAN 
KEPADA SELURUH MASYARAKAT PENGGUNA JALAN TOL 
JAKARTA - CIKAMPEK 


DALAM RANGKA PEMBANGUNAN SIMPANG SUSUN CIBATU DI KM 34 4 700 JALAN TOL JAKARTA - CIKAMPEK 
MAKA AKAN DILAKSANAKAN PEKERJAAN PEMASANGAN BALOK JEMBATAN DI ATAS JALAN TOL 
PADA TANGGAL : 19, 20, 21, 22 NOVEMBER 2012, ANTARA JAM 24:00 S/D 03:00 
pede AW 7 dr t - UNTUK KESELAMATAN BERSAMA DILAKUKAN BUKA TUTUP ARUS LALULINTAS 4/- 15 MENIT 


MOHON MAAF ATAS KETIDAKNYAMANAN ANDA DALAM PERJALANAN 


3 ovj met orng ja Lewp Ong aj mat Aya 
Jiindustri Raya No. 8 Jakarta Pusat N $ (ini stus spireme ANN arfoGberan ho togkbel | Ksmptn Emas Utk Invest Di Bal - — 


semantara. TK Good Bk M | ni th lk strtas 739 are hg z 
Rabu, 21 November 2012 'Sauare LLUG Blok A No, 3135 


Rp27Sit/arm di Ungasan. Tah 
Jam : 16.00 - selesai Don Lift. ph, 30107078.6338972 | 910 are hrg Rp200j4/are di 


alah Mada Plat 2 No8048 | Galangan hnya 10m ke pantai 
Jimbaran M-B0100B1236712359 
PERLK. KTR & SEKOLAH) 
IE kerawana 
Jual ah Idustiks LL200m 


"4 .s Gdg 3000m?. Klari, Karawang AILY Cash Ine :$100,0ata "EY In Data, Min D3 / S1, 
Stempel Ta ee | mana Disana) | Klan 3 


MY Wicnn 081311993205 R0 7” 0613 19113605 


Flash Stamp || sa | uan An Cae sston0at | inysotrt On Tv an 
aa na Pen trans t | DD HE so Komeng om ng 
Layanan Pelrggan -rtutai Kogan Gratis TEE TS" | | seater bis ang | Aetlktna benang Wol | AP KAem-08120532361 | #8 Icon krim Io 
'Kamgan Gramedia Bsd Mt 2 LX 1, Seek nam amamana | | 102 5Con Hito este1 | utehote Paman hain Kart. Dao Permata Senayan 


“Yin Pakmorah Selatan No 22 - 28, Jakarta 10270 


yaaa 3 


FO 0x Jepang 45 5. 7ton te 
NI AGEN PERWAKILAN ) Rai | snsiveloria does ho | a29 ine 9-npiOaldo 

12 0195 19 2834199, “imam SEMOO2N 
Iilan Kompas , T 022: 6021777 app Dag Senang 


6014925/6021814 Raka FordIt New. Holi .5sdaston | JIAiyarus 81C-CI Mada,IKP 


RPL ba 


Entrming5-58throtired/ | tar Pelajr,Senayan Jaksel 


WI Wikm 0852117215) 
Akts PH moga mn DA $ - We SENIN | pgpgha bgn Bt sanLPr 


Sewa Kmr He Apt Lux Orenars | 50 ut ma IlnyMiogsnetron Men upin ga 

Sa KA Dg | Pt Ag asa naa Dgaganaa el gen pe 
IIVAC Min 0016172001 am he 360Ih wan Ie Sham Sales minsmke bs 
yi Bali Restaurant Looking for 11200 "085310119287 | motor.2.Adm sales.min.smnk, bs 


" « Komp o1celmord) me kem:Po 
bore. Homestay — Far | Sous Cot Mat sotk Englah mp 
Sa At tt lane Westam Fine Ding Epoiote De Open & kendala 
Pm BRDIOOAI Phenes005 7210) | Plasa send CV ang Photora Wan " 
ta saringesardnebahcom Aekcatosi2111251 | oat, Property, Onas tany/Cl 


Soot Kos Peaa/ Kim Halan | gu cc ADMwAT MAN ny mti/mbi sndri gaf komisi 


15. | a19 s0roMg25aworeph6251679 Deras Blok £26 dpn rol keceta/JlTen 


Adu Palaran 112 dy sate mgam 5 
Aunhorisad | power bttrytengine isap rbu, Novene beshanyaman, | BT HACGI A4 ATA Entey25ositlnty£ | ai ne us kamp Ruko Poo 
Nikabasurya(031)7411188-89 Tutup KK/kta anda,dikir kolktor! "65 18510883/ BBM: 26060160 unin D3,pgim min 2eh,dom Time) Job Pensiun/H.wife | mata Senayan Blok C26 JllTan- 

JL Accu MbI Mutu Dijamin Sama Soho ngaan, L, Kato hastag ena JakutkikpusiIme kom: apt metro 1n151100:081328630735 pelajar, Senayan Jaksel 


Aki GS Tik Bohong BS TT H9 


Sunter blok No.1032 Jastut 
NS.702360164021-5818626 German Ho FG240 Tae Too 20085 | sms pendisco-cosSenoran | Maa PELUANG USAHA 


Buntut Taller Tki Elo 15”Ton | Bela 98306766 Rogina97753337 Btn Ass Mngr Kasir Demi coo | Obthkn cpt u/ SPV Opesional | star/onas Luar, sdit mandarin, 


Mae ema JT | Awet Kore Mp 0810713290 | s1b32960556monkaROMIGATD- | Canooy pokcarenate. stenlis og Kasir Demi CP0 | Ain Mudeng, Uc pam | Mar dothpgi ko, gal mk 
ANTENA/PARABOLA - pinus Mang fat Tp | Over Kontrak Cat Resto Kan Mana aa Hat eng | ma Rb, movi M5 Oi, | Umr Ips Konek Penata 
Kaos M0 Dut mh genset SCANIA 300kva A880657.61350707.Kesan8s8” | Sudah Berjalan di Jitanjung | God Nie adan disipin, sht, kmoktt, beodia | Senayan, Bio Tentara 
Asa ajang & Binuang | yataoneawian ya | Ho Pet SCAMA, 300p | ANIES Daan naro Demang OK aa AA te Pa aman at LI 
Sebagai | rana rama || Oa oatngs Be ar angen, Oo mpe | Bb Min, Kr dn ap pt 
Antena IV Parabola 1.5it | |Mvene ##eaabar an zitsan, brg super, | Mesin Bis Kasur. Hubungi: | Dapatkan Info Peluang Usaha | gen designerwanitawtk pakaian | Raya Ji.Raya Karangan no. 
Aan Mn... w'2 M0 Kane mama gg | gi sie ade haw Ba db dat ba | ee aka | Gp of MENONIKIKETANGAN 


T1418339-50050077-23511105 


nk BA | korslmih kaLatspengush pjabat Income puluhan tin Selasa jam | 6019170 Cia kera) 


en Kabag Megan21raiglo crot) “| bumnsah mbukiany 7265161 | Yna stan Kasa NymkCarden 18 Rest Pondok iar: Ke.Gudang, Lokasi. KOWNTNG ne IT 
Pa gran ate Jun pang asa Mark ordan not Jakut | me eptrarasi am van va | Segi am bercatar | JA Pesta 2240 Ica 
Ikrt:569628/47 Bksi:83311181 Jual Beli , Sewa Genset Merk: EKSPEDISI / KURIR gate, ph:5643032-37385330. | Lindapro 081283170375 strap/w18-24, smu/ k. sms nm, | pormal Biok A no.2 1: 65301635. Kh sai 
Tor 0100. Do Ll 003 Geo Mitadih Gani, KE Lg aa DA | an yap, AA Bray | A.M SMU 
BIRO JASA 2 salan9s Fawe satso2n | Shiaslokana puonh.c2202022 | Mega ea bana Ma ofafan Mba | gih Pengemudi Renat2-t7an | Odi HRD, Adm Ac Racep dekan. 1 S0 


MN AR Sa Can (syarlah” mint L00prmmans10kg | kont bulanan.minSMA,SimA/8 | Maxgo.pglmn ITWANIn SMA,Pe 
Jual Mon2sMesin Mie Telorin | Memuaskan “Beta Cargo”” | Mesin kasir Baru) utk Restoam | WbMahtudine56 2820105/ 021. | meski gets.lg5, Telan | minat t/332683039115520” | Am, Wat min SMU, Otg iso ko 


Atan/Masin Mi Ana Lana beta lanang | 1684200/Rama 08131165537” | gag Rao GOL AAA Ah KL Dg ap hg 
KinsResep)Hub Bayeran Teknik | MNIEN ag t LL erjangkau.tel3811709,3016751 MTA Dats26000-51200 | Pena puan AA 
TN Saath Pokan Inetasi ct mbl ma, cor | po TN: pos ata ctiy Eta Abi pong | PO“ Mas Penaingan Jakut 
20-81811i102128257 | pc, Act O, Os, (ct | MEKTKNEUTUKITI Ina 201 1 home so be | Ep osn Hi an IRI 01521171238 | pamamsMpumasiNcfam 
kulkas, P.air,M. cuci, sihrt - angan dan Mogot km2 Komp, 
Jual. Mesin Pirwood ane | KG Kai Giro bab PTRPA ' Uban MA 
kan, Anni be | toko | pe, pngtscowemaytug | NS Ks Ban | pg MeMMmajsantnty | er MU, Otasemenan | dtooo 
sws 02113/2222/0818510185. | Ay ulas Witster/Komoor/ | IOE, ORIS Mang 3 on, BSE | 6199112032ms061270695199 Sa Aa nan IRT wlcm" 081932630256 | Bth Adm FT/PTCMI23Th 03,85 
Dispenser/Msn Cuci/Pompa Air 2. MsOffice,English aktif): 3It.sms. 
Jual Rate ew es later, | DES ga BM keruasamn ———YENNNKANAN sopan | Mamak Pos 085210021 
ke Pemasok | EC Senam SL oa | am AU Si at ke | PE graha entomarn as 
Daglu Nota Aoa Non Aeon: | PEG ELECTRINDO GENSET | rogi-samenian -a2sa13525, | MAKKIUSTNNNNND | Ge.kinub7eo3120”Oone 0 | Ace jam oass pp yi / | (0 ee MAU Wan On | AotnasEngan ak Itans 
ha 7 aa pon » Kimoat UN Tv | ym Uu Sp Input batagt, | gempEELace Ana Au Ot | Mana Ben asatai 


ME aa Bt 
'AKAdopslapkcv,eso noik,ktas Jaan aan 
pima,p.pspot ptbenaya 101751 
1081390817269/ 002775552622 


Bpomdepks,pdflinkalkes,obat 


“Ac grs stem plangssvke jual dr | Superintensif SMA/Mhs/Mat/f Lang ak 24 BOOM, Sab eh If, Min D3/S1, Min dith, Apa BeroDU Pensiun 
Jual/Bot/Rental, (Openestkn? | hg 6 UIMONLULOCatkawai | ro tunggal Bgimn, 16 th hub | gAk02 tata “I/, ta Ori Mn O5/SL Mi Z1 Cevaat SAN Pen | 90 cpt gema wnttsImotimin 
denada Tanaka Megah | 2 LA Oku aa | Ha Sant B Bag ke 3 Jak Soo | 0kYasabN) Bunga 18/bin.tno | ee IRO6I. 085216911359 | M /iRregio00-067705611105 | Pk Ant sg 


YA Ye na aga sja Ta 
Je GAN RA KOK ob pan | Co ob 6 ant put patas monpuny| se Mario? 


at dngan ara Tigagemua $ : 
Ka anal Inai Psk. barus | Ona hr gn akn Fian Ane ne Ga5 | CM e UU (ne tas io | tin zostihaeT Pen | oten A01 wat, te Oom 
PA DIES. Autis, Pk Beda | po Pena Mang PI dasi Pa dp dan | Miama 087215225022” | tin AOA Wak Sin, Oon 
mati es Aw (AD | ma Tara 01202 £ Set Ka Prlaoan TIM 


1 gema toy 
sm censer ear | belom nan 
UKARINAS sampa Sooko mai | SIA Ad Ban 


Sein da 
Pin Yamaha Behudiah Hp 

Amma, Camorsor 005 653 | Simtng bi. Tote Na 

Di ana AI | Sea Li 

& Dono Gan DC 21090 | Go Gam) nga WA 8 

KLO KVA Un pa | S5 ot? Komo: temtam-2 

Ha ian IA Ba tt | Nan Pen as 
benak 0518 Segan SL 


Pencahayaan 
tk proyok Bgnan residensial/ 
kene Hu: Upon bean 
#Systom, TO21- 

Selo osber25 amal. 
Tasilohtingdgmai.com 


Sedis 8, Sitter, Dalanytuar 
Kota, Yyan. Setia Budi Hub: 
06191622120/ 067878200327 


Urus STNK se Jabar ktimutasi 
1 BBW selawasluar pulau.me- 


5 Program 30x20.rm Imr-Kodoya | Min 250m IRT// Psosiun | Tambora, Jaktar, ” email 


InidipnPom bensin Im5807122 | W Welcome "08128853.2365 | jxt”toys@notmilcom 


Ce mnt CS0/Opt,SMA.maN23IN 
ting ITC Roxy Mas Lt 2/A12 
081382905688/ 0912122991131 


(NPUT Data, Ro #00Ribu/Hari | Obthn sgr Adm, Wnt, 03, 8s 
Win 240m. IRT/ Pen | ompuetAo as b 
ome "0852 1171 1262” | Muara Karang V3 T No.2 Jakut 


(sar designerintrior,SLAI da Maen No.78. O0/OO1, Ras” Malaka, 


SBN sit pe. Asa op Mn Lana, | SE aa Klan 

Lai Sat engga Bnga Aepsantn pat jaan | 071 aan oat | garena 

T02242355225m5:08122220066 Pan Sekaan, an Dam ana asa Ups 
iTon, 6dlon, 1001on, Vertical PAKAIAN/SEPATU Simalatha/HK Beijing,8kk-Pty 


BUKU/MAJALAH 
Ikuti Wisata worksho 


Se Ga 21-5170623 Kane SLS 0012P7 
Jos nord0it P1 sarana” | dawysatnrvpsvpavcetanas | “0705 para 


salo,jam solosal Dunia. Moda | ga 29/12,Kores Jelu 26,28/12 


Ng 


Car Coat Mel Bukuto 7.9 CVKied Diesel Gonsetsa | ie P1 Boru 3 190520552” | Sana pekan ja dea 
Desi?” Dibimbng » ponuis2 imin Th Buli-Up Ready SKK Coli Semat st ees "| Ae 1 Jam CsirAgunan 
banda Baya hana 5 Maia TnmpOwer | | 011 74 2000 KUA Hao, | Pend Kan pat Tanpa Sa Dt Bunga 5 
Romi beankat bas Je pe | aa Gebetan: | Mat, Bagus, Marga SANG | gan ptrp2sidogyto/kumarg | MI Aha IOS » Med 
belang an ka HPN ta Kiara Tab. 6n0020-61 | Hubumi Oi 250 tp an peka saja | aa Pr Ming 05 Jaa 
Sidang” asiba/iams 1o61052-00250, Jokata 150001620)0953306201222 
Saios PEMBORONG/B1RO TEMMNY Ace Yam caleipn BPKB MI 
KIAT || Ai HOTEL POIGMUPAN Gg LN Se ag 
Avita senior oglmn, an | SSos (desain | Hoa RA Kata Bi Pn 
In540p05-6020-101. 56570. vi S0 in 200ceanersites7ano | Net AIA Kalimalang Bs, 
Pianacmerua tp Act totyiet2tratam | Aam 4 sp Iga Sebotol 
Bei octa 1 Tone Supor Cit san Bra na S1 i manga 
Ka Sa Dem aan naa | ta, bet, | nm 
Pa Sa aah 2 man bangun Rat mtoanoewa | Pra! Fl Are Are | Akal tin ya 
HA pat 201087 hotet | Itarbogim MOU Ge Maya Natar Stan Ator Mp 9 


Kredit & Bergoransi 3 thaTim Prima indh.Gn.ahari it Anca | 021“ 2255375.12230 Garansi | pniyepapasmw2godexgan/nya | RV 20KBek33070615-532OA 


Tukar tambah Mesin Rokondisl De musa 6011254011062203275.650076 hana 2900 2d 

ME ten) sora mua Kor) | Pennanunn GA PERALATAN MASAK MEN aNa AN Danh Tantan Lot 
Bin PT MCM 6310635/63060575 | | yawtunswwnemanditpawaream | | Hotel Cioto Indah Permai Pun Baru disc900rb,hapoy 56941717 | Artha AM Sangaiil 16305181. 
2402868 Cikarang 2908332321 cak Weekday” 2501b,Wookond 82/88 jun bokb mbW/Intraman 


Telp 1540780015407860) | 552ropoket Meeting mulai dari | Dinakiyer Ayam Crispy Oto, 
FURNITUR Inang Kantoz1) || 220 Fak Kenari | Mire Grusetansincbihase. Nan 28 Kuah etis Bat 2 — 
WuT asu O21-4212181, 4245159 KMP AAN KAK krndit utkproyck pemda-swasta F 23 
na Telah Berpulang Kerumah Bapa di Surga, pada hari Jumat 


Sa Ra pala 3 


kepo ios 655708 
DNishihatsu 3 Paenpab5 ny Bean 10.18 November 2012 PM40930 WIB diRS, Pasuruan...) 
aan || br serr2mon Dntan R3/0K, 20010 8315769 Anak, Menantu, Adik, Papa dan Mama kami tercinta : 


boomengi et: asin 

pasang CCTV & JlaruKtiv, Me AAN H oenasar Sean et Kana 

Da Ga tan Bela an ne Kapci Ra “etasanpura 

Mangan CV mona, tan Siap 4 okaitnas June bas Baut Wb Bas 

Kapan Ma Gaston Gor Maa Sar tan Lek St | Se Ka Kas 

Me Mnatraccona Obinihan5i Toga Pantat An anatan Bni 1 | Kaho bea ai 

MESIN & ALAT BERAT Ditawarkn psvt boving7476737 . 

ETD OT Ya RA bea | am tata Dea JAKRA 

seo romgur lot. mangan ve 3 BENNY HAURISA MELISA JILL TJl 

— Mg | (SE Sp | METE (GL Kuan (PP. Soomenebar MANNE serivesnkere 
YANMAR ISUZU BV SEACHINA JKT ANN Ark & Be Bertan? “B1 Jenazah disemayamkan di Holy Funeral Home (Atmajaya) 
MITSUBISHI Lavot || 211i Jt di. Tawan | Roeosnepnceatlanai | Lt. | Ruang K & L. Jl. Pluit Raya No.2 Jakarta Utara. 
PANETTNTNATNENKTGAG | Maiaysia Korea Bangkok 351. | dan Hrg tingai & Beli sementara N 


LAPAK NET | Soo Amerika, Ausis, Alrika | 0g Wateh Ma ata Gading | # Dan akan dikebumikan pada hari Rabu 


AN. im. HubO21:55943601 | 081.Ph:48588788-001310223709 


Jasa FCL LCL,Guangzhou AMI Arloji Antik And: 
m2 is | mateng anang. (AN 


Tgl 21 November 2012 di Rawa Kucing, Tangerang 
didahului Kebaktian pelepasan Jenazah Pkl.07.30WIB. 


Pa ee ARA | 021:55854778/79/02122563029 Kami yang mengasihi : 
gr RARE GEigey| Papa :Faisal Haurisa(t) Papa : Wiriya Tjakra 
Diva Fort Kaca ./4201on «| MMA Mama : Ellice Tirtanimala 
Ta un San mate " Mama : Tan Siu Hong 
Ko21) sag0 8321 - 23| | e171576n3/0s1e7306 | Abaitan Angsuran C/KTA Bhs Anak : Kenneth Austin Haurisa 
Sewempemanengesetaan | Mega? Roti: rotoe | 090822657108 Marvel Aiden Haurisa 
Wateya Tehwine ) | 265 igmsvidoceeoh | pttan mam ce Bau | SANA Ty Saudara Kandun 
-R01 | pbaitan st Led Aro Dow J 7270712 : 
Sooko mie Hb 0120635 | emuthantsatt Intasstc | 0e10n7ioosinapein | KAMI MENGHARGAI batre 4. JenniforT- Charies U 
Weni men | monoton" | anal danpog PUN watu ANDA Dany $ nga. Stoner 
2. Lenny H-AibertL. 2. Kevin T- ElliceL 
Pakan | isera/Jva Genset "Murah" | Bantu Tutup CC/KTA Da Bemuti | ati Bertin & Emas 22 - 21 
Ianaananea Kmr | Siknu open 00” ». 2000” KA. | han Dito intan Lagat OTC ny | LM Ogn Hrga nga bsa Dt Kompas 
EL Wu Mp28111 20189-00101019/25 | Anna 972041550817 8265583 | Asing 36120LIMOMIAPS | mn pemamnorn nun MEN BO LN 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 19 November 2012 


39 


RUMAH PENGETAHUAN | Sekolah 


RUMAH PENGETAHUAN 


Suntikan Motivasi dari Para Alumni 


JARINGAN relasi atau networking dengan para alumni 
merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang 
keberhasilan seorang mahasiswa dalam. merintis 
jenjang karier. Tak hanya itu. Alumnus yang sukses 
dalam berkarier juga menjadi inspirasi bagi para adik 
angkatan atau almamaternya. Keberhasilan yang diraih 
seolah menjadi tolok ukur bahwa angkatan selanjutnya 
“dapat meraih hal yang serupa 

Anda yang tergolong pemerhati fashion tentunya 
tak asing mendengar nama-nama, seperti Jeffry Tan, 
Ari Seputra, Imelda Kartini, Sapto Djojokartiko, Kleting 
Titis Wigati, Mel Ahyar, dan Dian Pelangi, Sosok-sosok 
ini kondang sebagai desainer kebanggaan Indonesia 
Sebelumnya mereka menempuh pendidikan khusus 
fashion di ESMOD Jakarta. 

Para desainer tersebut memiliki ciri khas yang ber. 


LASALLE 
COLLEGE 
tovone Saman 
ARE YOU INTERESTED 
P3 IP pom&KevAncAn TURDAY 
IN EDUCATION?? ae aa NOVEMBER 24 2012 ET Paus 
| Monas College sahara, Seatte Central And We Mogi neo Am TP YaM-m REOISTRATION FEE 
Mkhgan  Unerity,” Conducted By Jakarta | | m-220Vilngg ppm ind rentura cats 
International Collepo, Is looking for person who has | | 3h6” Km” bada" dmptan 0215785 1819 
Densetience in managerial level for sales and | | sesuai ktthn Urwn skosTip dot Tusi, 0812 1979 8303 
Ate: max 35 yr old god Englah strong | | gs pake tang Ans, | apaan 
supervdaory and Ie Kl Ting | | pda : Dea HLN 9 Ain DANG dna eng au tanpa 
arategcalhy and hard work 
broo (USA/AUS Perut, pel BP Bao Pa TAN Itam oa Saat Jaya Jeng Suren Ka M4 PK IN 


Om 
TN Ps 01 Ii Masa 7017710 


Consunative p Pos : PT-Suya Pagi Exposs,l 
Kiokot Jaya No.1LA Blok C2/01 
Psr Baru, Sawah Besr,JakPus 


Ipa pratama (Ken Cop rotan tra BINasoera 


beda dalam setiap koleksinya. Hal ini karena ESMOD 
memang memberikan kebebasan berekspresi dan ber. 
kreasi untuk tiap siswanya. Mengikuti jejak keberhasilan 
para almarmaternya, sejumlah alumni ESMOD pun mu- 
lai unjuk gigi. Salah satunya dalam pergelaran Jakarta 
Fashion Week IFW) yang diadakan pada November 
2012 ini di Plaza Senayan. Event ini merupakan ke- 
empat kalinya ESMOD berpartisipasi di dalamnya 

Kali ini enam desainer lulusan ESMOD menampil- 
kan delapan koleksi busana dalam JFW 2013. 

Di antaranya adalah HER by Priska Herlambang, 
SCULPT yang mengusung tema LA Pop in the Sisties, 
Gonita Gholib Attamimi dengan tema Glamours in 
Classic Beauty, Khanaan Shamlan dengan Colonial 
Heritage, Anez by Anna Schmidt, KAISARA by Tengku 
Faradina yang mengusung tema MAXIMA. 


“Dengan event ini, kami sangat terbantu untuk 
memperkenalkan karya-karya desainer baru lulusan 
kami," tutur Marketing & Event Manager ESMOD 
Jakarta Maria Tinche, 

JFW pun disambut dengan antusias para peserta 
alumni ESMOD. Misalnya, Anne Schmidt. Ar 
mengungkapkan bahwa pergelaran seperti JFW ini 
dapat membantu mengembangkan brand miliknya 
dan memasukkan gaya baru dalam hasil karyanya ke 
dalam dunia fashion di Indonesia, 

“Saya juga lebih bisa memopulerkan batik 
Pekalongan, daerah saya. Saya juga ingin menunjukkan 
bahwa batik Pekalongan pun bisa menjadi gaun yang 
glamour dan tidak hanya untuk orangtua, tetapi juga 
anak muda," kata Oonita mengenai rancangannya 
IMILI 


PENERIMAAN MAHASISWA BARU 


SEMES 


STER GENAP 2012/2013 


MAGISTER MANAJEMEN 


» Manajomen Pemasaran « Manajemen Keuangan 


« Manajemen Produksi » Akuntansi Manajemen 


» Hospitality Management: 


«Mat Sumberdaya Manusia 
# Manajemen Komunikasi 
» Corporate Social Responsibility 


« Manajemen Lingkungan, 


MAGISTER MANAJEMEN melalul @ LEARNING 


« Manajemen Pemasaran « Manajemen Keuangan 


Btn sgr-salesmanMinSMA/sert 
Mar23th Pgimn dii.otomet' 
CV kePTPSI Jlbenyanin Sueb 
Ruko Boutiguo Office blokAL-3 
Tp021-65866677 


Dari: Sales unt. Kimla. Peng 
Mu Pok, Sunter Permai Blok A 
10.2 Tlp: 65301635, 


Dicari Sales baju anak2, ponga 


rumah 


Ka mana 
memek pentol an Iod terenak Ot 3 
Danar 


buka 


Sa aa 
min. S1 (2). min. D3 (9) from reputable. Dicart:Bnyk Sales,Pglm/TekPny 
ae KU do ca mon el Me Mann Lg tag Ke masa depanmu 
aan Sea. iB No Cengkareng 
dar Tayan Gil send Laga GL Int RabukKamis JomLA-Selesal: 
Genangan an 
aan aa Sals/ Met, rafi, Ulet CV 
La Ka pa Ya 


dutakaryaptdgrma.com 


peluang karir 


setiap Senin 
di KLASIKA KOMPAS 


5. 


—- 


Ta 


untuk pemasangan iklan hubungi bagian iklan Kompas 
di 021-536 799 09 ext 6025/6026 


P') 


NO Kn 
Te1.5663232 -5605835 Et B159, 8998, 210” Fax: 5668640 
itp:lwww pasca.trisaktiac id 


MAGISTER TEKNIK SIPIL 


» Manajemen Konstruksi « Teknik Struktur 


MAGISTER TEKNIK ELEKTRO" 
MAGISTER ILMU KEDOKTERAN GIGI 


» Ortodontik « Biomedik Oral 


MAGISTER ARSITEKTUR 


» Perancangan Arsitoktur Kota » Perancangan Arsitoktur 


» Praktek Arsitektur 


MAGISTER ILMU HUKUM 
MAGISTER TEKNIK INDUSTRI" 


« Sistem dan Stratogi Indust 


MAGISTER AKUNTANSI 


« Pemeriksaan Akuntansi & Akuntansi Keuangan 
» Akuntansi Manajemen « Perpajakan # Keuangan 


« Akuntansi & Keuangan Syar 


MAGISTER TEKNIK MESIN" 
» Konversi Energi 


MAGISTER ILMU EKONOMI 


“ Ilmu Ekonomi » Ekonomi Syariah 


MAGISTER DESAIN PRODUK. 
MAGISTER TEKNIK PERMINYAKAN 


« Pengolahan Lapangan Migas 


29 Okt- 1 Des 2012 
4-5 Des 2012 


(GROGOL 


Pendaftaran 
Ujian Saringan Masuk 


http3lwww, tol isakti.ac.id 


Pa 


KLASIKA Untuk Informasi lebi lanjut hubungi bagian iklan Kompas 2567 GOOO 


KARIER | Pengembangan Diri 


Emas ppsffpasca trisaktiac.id 


Menjadi “Besar” di Perusahaan Kecil 


MASIH kental dalam pemahaman banyak 
orang bahwa kesuksesan seseorang dapat 
diukur dari tempat bekerja, besar gaji, dan 
jabatan. Bekerja di perusahaan multinasional 
masih dipandang sebagai hal yang prestisius, 
apa pun posisi jabatan yang disandang. 
Stereotip inilah yang sering kali menciutkan 
kepercayaan diri sejumlah orang yang bekerja, 
terutama di perusahaan kecil. 

Salah satu pertimbangan sebelum memu- 
tuskan untuk bekerja di perusahaan kecil 
umumnya adalah ingin membiarkan diri untuk 
merintis. Tak semata didasari alasan personal, 
bekerja di perusahaan kecil bisa memberikan 
peluang lebih besar untuk mendapatkan 
banyak pengalaman dan mengembangkan 
diri. 


Tak sekadar inisiatif 
Umumnya, perusahaan kecil tidak selalu 

memiliki jalur karier terstruktur yang kompleks 

bagi karyawan. Hal ini memungkinkan Anda 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


tak hanya bertanggung jawab pada pekerjaan 
sendiri, tetapi juga dapat memberikan bantuan 
kepada pihak manajemen. 

Bertindaklah proaktif jika merasa bisa 
memberikan solusi saat divisi lain mengalami 
kesulitan. Dengan mengasah kepekaan 
terhadap kebutuhan ivisi lain tanpa 
melalaikan tanggung jawab utama, bisa jadi 
atasan akan melihat potensi Anda di luar 
pekerjaan reguler. 


Mencari mentor 

Janganlah ragu untuk melibatkan diri dalam 
program formal mentoring yang ditawarkan 
perusahaan. Akan tetapi, bagaimana jika 
perusahaan tidak mengadakan program 
tersebut? Sebagai solusi, carilah seseorang 
yang dapat dijadikan sebagai mentor. Selain 
memahami tanggung jawab, ia mampu 
melihat kelebihan dan kekurangan yang ada di 
dalam diri Anda. 


Realistis 

Anda tak perlu berkecil hati jika karier 
tidak berkembang secepat yang diharapkan. 
Terlebih lagi, bila berada di dalam perusahaan 
yang memberikan peluang promosi dalam 
rentang waktu lama. 

Agar tetap memiliki motivasi untuk bekerja, 
Anda sebaiknya tidak terlalu fokus pada 
peluang promosi. Ada hal yang lebih penting 
dalam pengembangan karier dibandingkan 
perubahan gelar di kartu nama, Indikator 
perkembangan bisa dilihat dari perubahan 
gaji, tanggung jawab, dan pengaruh terhadap 
perusahaan. Bukankah akan lebih bernilai 
dan berharga jika Anda mampu memberikan 
pengaruh baik di dalam lingkungan kerja, 
terutama terkait pelayanan atau produk 
sehingga menguntungkan perusahaan? ("/ 


GPwJ 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 19 November 2012 


G9 ETALASE 


Elite Roof? & ExcelTech? UPVC Roof 
Atap UPVC Inovasi Terbaru untuk Anda 


DENGAN menggunakan mesin terbaru dan 
teknologi co-extrusi 1 
Roof" & ExcelTech” 
masalah korosi dan ketahanan terhadap 
cuaca di rumah, gudang, dan pabrik Anda. 
Elite Root" & ExcelTech" merupakan substi- 
tusi terbaik untuk menggantikan produk 
konvensional, seperti asbes, metal, fibre, 
dan lembaran PVC Terdiri' dari 3 layer 
'UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) 
dengan lapisan ASA/PMMA (Acrylic) yang 
memberikan insulasi panas, insulasi suara, 
lan perlindungan terha 
dap korosi akibat reaksi kimia serta peru- 
bahan cuaca, Dengan garansi 10 tahun 
Ceyarat dan ketentuan berlaku) gunakan 
Elite Root untuk atap rumah Andi 
ch? untuk atap gudang dan 
ExcelTech Anda. Excel selalu il 
solusi untuk bangunan Anda. ("/INOJ 


Elite Roof 


Informasi lebih lanjut, hubungi Excel customer service: (O21) 626:6728, website: 
Wwwwgrahawcel.com, e-mail: Info@grahaexcel.com. 


Prime Mortar 
Semen Instan Bermutu, Praktis, dan Ekonomis 


SAAT ini dinding beton ringan (bata 
ringan) semakin populer menggantikan 
bata merah dikarenakan lebih cepat, 
Tingan, dan ekonomis dengan hasil rapi 
dan bermutu. Hasil optimal akan Andi 
dapat apabila memakai semen instan 
bermutu dari Prime Mortar yaitu PM 100 — Perekat Beton Ringan, 
(PM 200 - Plesteran Beton Ringan, dan PM 300 - Acian Plesteran dan 
Beton produksi PT Prima Mortar Indonesia dengan teknologi M-Tec 
dari Jerman dalam kemasan sak 40 kg. PM 100 membuat rekatan 
antara beton ringan lebih kuat, aplikasi dengan trowel membuat 
pemakaian lebih hemat yaitu setebal 2.3 mm. PM 200 mempunyai 
“daya rekat lebih baik dengan ketebalan 1 cm menghasilkan permukaan 
yang halus. PM 300 mengurangi retak rambut, mempunyai daya rekat 
baik dan menghasilkan permukaan yang halus dapat langsung dicat. 
Aplikasi produk Prime Mortar praktis, hanya perlu menambah air. 
Mutu terjamin karena bahan sudah tercampur secara akurat dar 

anggaran biaya dapat Ikan karena kebutuhan bahan suc 
dapat dihitung, Prime Mortai igun dan merenovasi tanp: 
khawatir dengan mutu, biaya, dan waktu. (“/INOJ 


Informasi lebih lanjut hubungi: (021) 6126712, (021) 6009939, ext. 4021, 4024, 
4026, 4029, 4041, 4043, 4044, 210, 212, 213 / www.primemortar.com, Dapatkan 
@l Toko-toko bangunan terdekat dan Mitra 10, 


HARTECH Solar Energy (HSE?) 


Pemanas Air Tenaga Surya Berkualitas dan Terjangkau 


HSEP adalah anak perusahaan dari 
produsen Soundproof Genset (Heavy. 
Duty Electrical Eguipment) yang terke 
muka di Indonesia, HARTECH” Genset. 
Semua produk HSE“ menggunakan 
inovasi kolektor terbaru, HSES 
Evacuated Tube, yang efektif menyerap 
energi matahari untuk memanaskan 
air hingga 80 derajat celsius 
menyimpan panas selama tiga hari. 
Kaca Duoglas yang melapisi kolektor 
dapat menahan benturan 2 kali lipat. 
'Semua produk HSE dirancang untuk hemat biaya dengan kualitas 
terjamin, harga terjangkau, dan pelayanan first-class. HSE" Water Tank 
telah lulus tes kebocoran yang ketat (ISO 9001:2008) dan dibuat dari 
bahan stainless steel yang tahan pakai dan awet, dengan garansi 5 
tahun. Tersedia model HSE” Lite dan HSE" Prime. Hubungi customer 
service untuk saran model pemakaian dan info promo. ("/GPW) 


Jabodetabek (021) 63860030, Jambi (0741) 23108, Medan (061) 4530795, 
Palembang (0711) 312906, Bandung (022) 7566785, Pekanbatu (0761) 44000, 
Makassar (0811) 3621677, Surabaya (031) 5458528, Balikpapan (0542) 8052020, 
“Semarang (024) 3522000, Bali (0361) 870168, Banjarmasin (0511) 7343633, 
Manado (0431) 844500, Yogyakarta (0274) 71344442. 


Pest Contro 2000 
Atasi Tikus Membandel dengan Teknologi Terkini 


GANGGUAN tikus merajalela? Segera usir dengan Pest 
Contro 24 jam nonstop, tanpa racun, dan tidak 
meninggalkan bau, Pest Contro 2000 menggunakan 
teknologi Ultrasonic, Electromagnetic plus Double 
'Speaker. Menghasilkan gelombang suara, hentakan 
medan magnet yang mengakibatkan terganggunya sya: 


se IM rat tikus, sehingga tikus terusir jauh. Tidak meng- 
- aman bagi manusia juga hewan 
n. Cegah bat 
Inggi yang mengganggu fungsi hati disebarkan 
oleh kuman 


rumah, kantor, rumah sakit, toko, gudang, restoran, p: 
sebagainya. Free delivery untuk wilayah Jakarta, Tar 
Bekasi. Awas barang tiruan. (AYA) 


"Hubungi PT Dimareo-Customer Cara Jkt (021) 63860304, 6322135, 63860564. 0856 
199 0017, 0812 856 1173, 09159478787, Bdg (022) 426 2797, 424 1250, 911 21 
221, OB15 7377 1955 Fwx 4262 796, Smg (024) 3585585, 08179562075, 
082138387719, Klaten 08156750108 Sby (031) 5032 636, SO14 342 Fax 5042 850, 
Wipp (0542) 7020 109, 7023 459 Fa, 739 300, Man (oo) 4576700, 4276489, 
1150753, Papua (0967) 521806, 081344226641, Pk. Baru (0761) 862 307, 761 
4677, 862 027 Fax (0761) 862 027, Makassar (OA11) 3651 362, 329 688, 365 1518 
Fx 365 1517, Mind (0431) B60 788, Plmbg (0711) 7710 893, 7366 128, 0815 381 
3819, Banjarmasin (0511) 326 2173 / 326 2167. Lampung: (0721) 480521, 0818 
1696761, Yogyakarta 0815 7809 7989. Terbuka kesempatan menjadi agen daorah. 


Inti Solar Water Heater 
Kualitas Premium “Vacuum Tubes Solar Water Heater 
|| PEMANAS Air tenaga matahari 


Inti Solar Vacuum Tubes bekerja 
cepat memanaskan air. Hal ini 
karena dilapisi kaca khusus dan 
bentuknya tabung bundar yang 
memungkinkan — penyerapan 
energi matahari maksimal dari 

/| segala arah cahaya matahari 
sepanjang hari, Ruang vacuum 

knya botol termos 


sampai 
hendak digunakan, bahk 
lam ci 
Dengan energi 
aman digunakan dan mampu 
menghemat biaya bulanan hingga 75 persen. Cuci gudang akhir tahun, 
dapatkan LCD TV LG 22" dan cicilan nol persen enam bulan untuk 
setiap pemesanan Produk Inti Solar, terbatas hanya untuk 20 pembeli 
pertama sebelum tanggal 30 November 2012. (/VTOJ 


Hubungi segora (021) 8383.7000 atau (021) 8383,7222 atau klik wwwIntisolar.com 


Tangki Air dan Kimia Penguin Besertifikat SNI 
Aman, Berkualitas, dan Tahan Lama 


TANGKI Penguin diproduksi meng- 
gunakan metode cetak berotasi untuk 
menghasilkan dinding tebal berlapis, 
bebas tegangan, dan tanpa sambungan 
dengan masa penggunaan terpanjang. 
Metode cetak lainnya (blow atau Inject) 
menggunakan tekanan untuk pro: 
duksinya, menyebabkan tegangan da- 
lam material dan ketebalan dinding 


lapisan dalam putih Plascobrite yang tahan lumut. Dengan kapasitas 
produksi lebih dari 1 juta unit per tahun yang diproduksi di kota-kota 
besar di Indonesia, Anda dapat memiliki tangki aman dan berkualitas 
dengan harga ekonomis. Tersedia dalam ukuran 300 hingga 30.000 
liter. Ditambah garansi hingga 20 tahun yang didukung perusahaan 
besertifikasi ISO 9001:2008 dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. 
Gratis Penguin Switch untuk pembelian tangki berkapasitas 1.000 liter 
ke atas. ("/GPWJ 


Informasi lebih lanjut hubung! Penguln customer service: 0807-1112222 (pulsa loka). 
Emil: Info@penguln.co.ld. Situs wob: www.penguln.co.c 


Atmor Instant Water Heater BW405 
Pemanas Air dengan “Touchscreen” 


ACE Hardware - Atmor Instant Wator 
Heater BW405 jalah pemanas air Inovatif 
N touchsereen yang pertama 


dengan puhuP maksimal ag 
derajat celsius yang dapat diatur secara 
manual. Pemakaian listrik dapat 
disesuaikan dari 550-1.800 W. Alat ini 
@ menggunakan heating element dari 
t. Inggris, dilapisi polygram plastic nylon « 
, agar lebih awet dan aman bagi pengguna, 
dilengkapi ELCB (Earth Leakage Circuit 
Breaker) untuk memutus arus bila terjadi 
kebocoran listrik. Terdapat sliding bar, 
tempat sabun, hand shower set dengan 
fitur massage, juga jet, dan spray. Dapatkan 
dengan harga Rp 2.450.000 dan 
bergaransi 12 bulan (service) dan 6 bulan 

(heating element). ("/ACAI 


Eksklusif di ACE Hardware - Jaka! 
Semarang, Surabaya, Ball, Medan, 
Sorvice di nomor 0215829100, 
wwwacehardware,co.id. 


ngerang, Bekasi, Cibubur, Depok, Bandung, 
Informasi, silakan menghubungi Customer 
sk acefgacehardware.co.id, atau klik 


Hurom Slow Juicer 
Nutrisi Maksimal Peningkat Daya Tahan 
- 'ACE Hardware - Memasuki musim penghujan, 


ii 


asupan vitamin C yang antai 
buah dan sayur segar sangat diperlukan 
Ir daya tahan tubuh tetap prima. Hurom 
Juicer ialah julcer buatan Korea yang 
ja tanpa menggunakan pisau tajam 
berputaran tinggi, tetapi dengan memoras 
buah secara perlahan menggunakan 


dan sari buah yang sarat vitamin dapat 
dipertahankan tetap maksimal dan tidak 
hancur. Ampas yang tertinggal pun amat 
minim. Anda bebas berkreasi membuat jus 
dari campuran aneka buah dan sayur. Produk 
ini hanya listrik 150 
g saat dioperasikan. Dapatkan deng: 
harga Rp 3.288.000 (tanpa handle) atau Rp 
3.498.000 (dengan handle), termasuk garansi 
motor Iima tahun. (“/NOVJ 


DRYLOK Extreme Masonry Waterproofer 
Tembok Awet Tanpa Rembesan Air 


ACE Hardware - DRYLOK Extreme 
Masonry Waterprooter ialah active 
waterproofing berbasis air dan lateks 
yang mengandung pasir silika sehingga 
mampu meresap sampai pori-pori 
dinding dan menahan rembesan air dari 
dua arah. Cat putih tanpa bau ini bisa 
dijadikan cat primer, yang mampu 
membuat permukaan tembok menjadi 
halus, awet, dan bebas Jamur. Cat ini 
cocok juga digunakan untuk bak dan 
kolam, Anda pun dapat menambahkan 
warna sesuai pilihan, yang diberikan 
cuma-cuma. Produk 'ini dapat dibeli 
dengan harga Rp 375.000 per galon 
(menutup sekitar 10 m?) dan bergaransi 
15 tahun untuk hasil. Syarat dan 
ketentuan berlaku, Kunjungi toko ACE 
untuk informasi lengkap. (“/NOV) 


DRYLC 


MS0mey wates 


Eksklusif di ACE Hardware - Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cibubur, Depok, Cirebon, 
Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Bali, Batam, Medan, 

bang, Pekanbaru, Manado, Samarinda, Pontianak, Makassar, Balikpapan, dan 
Be asin. Informasi lebih lanjut hubungi Customer Service (021) 5829100, 
E-mail: ask ace@acehardware.co.ld. Situs web: www-acehardware.co.id, 


Eksklusif di ACE Hardware - Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cibubur, Depok, Cirebon, 
Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Bal,” Batam, Medan, 

bang, Pekanbaru, Manado, Samarinda, Pontianak, Makassar, Balikpapan, dan 
masih. Informasi lebih lanjut hubungi Customer Service (021) 5829100. 
ask eo@dacehardware.co.id. Situs web: wwwacehardwaro.co.id, 


E 


Wika Solar Water Heater 


Pemanas Air Pilihan Tepat 


ka?) 


WIKA Solar Water 
Heater (SWH) adi 

lah pemanas air 
yang bukan sek: 
berkuali 

Prostasinya sebagai 
pilihan di Indonesia 
terbukti — dengan 


2011 dan 2012 kategori water heater dan telah banyak diaplikasikan 
pada rumah tangga, hotel, tempat sp: In-lain. WIKA SWH ber. 
daya tahan tinggi dengan tangki yang dilapisi blue titanium enamel 
tahan korosi. Teknologi Sun Strip Panel Collector DuraPro Aluminium 
memberikan kinerja pemanasan maksimal karena mampu menyerap 
panas matahari dengan intensitas tinggi. Tidak hanya itu, Wika SWH 
memiliki manajemen mutu ISO 9001: 2008 dan standar SNI. 
Bergaransi hingga tujuh tahun, layanan purnajual terjamin. Manfaatkan 
promo cicilan O persen bagi pernegang kartu kredit BCA dan Mandiri 
(tenor 12 bulan), serta leasing AEON hingga 24 bulan. (“/NOV) 
Inform lanjut hubungi PT Surya Loka Mas, Jalan Salemba Raya Nomor 
34-36 karta Pusat, Indonesia. Telepon (021) 425475354 (hunting), (O21) 
31908235 (hunting). Holina servico cal! dan SMS 24 Jam (021) 70302281. Email: 
suryalokamas@gmail.com. Situs wob: www.suryalokamas.com. 


Tukarkan Mesin Fotokopi Lama Anda dengan 
'Copystar Kami Hargai Hingga Rp 3 Juta" 


APAKAH Anda mengalami kebingungan 
saat mesin fotokopi kantor bermasalah, 
seperti kertas sering menyangkut, 
hasil copy pucat atau kurang maksimal, 
suku cadang mahal, dan pelayanan 
servis lambat? Jika jawabannya "ya", 
segera tukarkan mesin lama Anda 
dengan produk berkualitas Copystar 
dari Kyocera Mita Corporation Japan. 


Kami hargai mesin lama Anda dalam 


Ia kondisi hingga Rp 3.000.000". 

PT Micostar Karyagraha, distributor 

Centang resmi, senantiasa mengutamakan 

pelayanan terbaik kepada pelanggan 

dengan teknisi:teknisi profesional dan 

laman lebih dari 10 tahun. 

Jadi, tunggu apalagi, set kesempatan ini selama masa 
promosi dan selama persediaan masih ada. (RAN) 


“Syarat an kotontuan berlaku 


Untuk Informasi dan demo produk hubungi 021-6343777 (hunting) atau website: 
www.micostar.co.id. 


Disk Dr 


Terapi Terbaru untuk Sakit Pinggang, Leher, Sendi, dan Syaraf Terjepit 


- 

k NG MMA engan sistem peregangan. Keunggulan Disk Dr adalah 

membantu memperbaiki posisi cincin tulang belakang 
'dan leher dengan meregangkan jaraknya satu sama lain sehingga mengurangi 
tekanan pada syaraf yang terjepit. Diciptakan dokter ortopedik dari RS Secul 
Paek, Korea. Disk Dr dianjurkan dipakai oleh orang yang merasa sakit saat 
membungkuk, sering pegal, sakit persendian/sakit leher, sering mengangkat 
beban berat, orang lanjut usia, ibu rumah tangga, mereka yang sering duduk/ 
berdiri lama (lihat testimoni kesembuhan di website kami), Disk Dr dilengkapi 
dengan pompa udara dan empat medical magnet serta 1.600 ga. 
yang akan memancarkan ion negatif dan sinar inframerah. (Lihat testimoni 
kesembuhan di website karni). (ADT) 


Untuk keterangan selanjutnya hubungi Teramindo, Jakarta (021) 6397809, 6019006, 
70512626, 085697872911, 081383233384, 08161862045, 08161480855, Bandung. 
(022) Sak8 4554, 083822054566, Pin BB 279OBDAF, Cilacap 08156970265, 
'Semarang (024) 70167888, 8456456, Jogja 081905134567 Solo (0271) 7510085, 
981329183506, Surabaya (031) 92030551, 081938185188. Bali 0817 474 2090, 
Pekanbaru 0819661106, Medan (061) 77739595, 77253636, 081361601949, 0811 
1609563, Padang 08126609291. Palembang (0711) 7390230, 08127800282, Kolaka/ 
Sulawesi Tenggara 0811 407770, Papua (0981) 21682, 085244959873, Manado 
dr. Otie Halik 0812 8282 6111/ (0491) 3364 202. Emaik heramindo@ebn.metid 
Situs web: wwwdiskdr.online.com. Dicari dealer di seluruh Indonesia. 


DISK adalah sumsum tulang belakang yang sering 
menekan sarat pusat karena keluar dari posisi cincin 
tulang yang mengakibatkan nyeri pinggang dan leher, 
Disk Dr adalah terobosan dalam bidang terapi medis 
ntuk membantu mengatasi masalah tulang belakang 


ETALASE Hadir setiap Senin dan Rabu di Klasika Kompas 


Outdoor LCD 55” AD Digital Signage 
Professional LCD Panel, Waterproof IP65 


InnoGRAPH memperkenalkan LCD Digital 
'Signage OUTDOOR yang bertungsi untuk media 
pemasangan iklan, promosi produk, informasi, 
dan lainlain di luar ruangan. Dikemas dalam 
model Totem Pylon dengan LCD 55 inci extra 
bright 1.500 nits, jelas dan terang di terik 
matahari, normal di malam hari dengan auto 
“dimming light censor, Dapat di-update melalui USB 
langsung atau koneksi internet di 
spesial casing metal IP65 
antidebu, dan antiair, disertai sistem pengunc 
yang aman. Dapat digunakan untuk berbagai 
kepentingan, seperti di display ATM, stasiun 
pengisian bahan bakar, bank, restoran, hotel, 
pintu tol, kantor pemerintahan, taman hiburan, 
area parkir, dan sebagainya. Kini InnoGRAPH 
telah memiliki lebih dari 100 pelanggan untuk 
pemasangan Digital Signage Solution. Kunjuni 
InnoGRAPH di pameran Interfood JiExpo Kemayoran Hall C-130 pada 
21 sampai 24 November 2012. ("/NOV) 


informasi lebih lanjut hubungi PT Innovasi Sarana Grafindo (InnoGRAPH) Jalan 
Lenteng Agung No 15 (alan Baung No 2), Jakarta Selatan 12160, Telp. (012) 
78831075. Faks (021) 78831692. Situs web: wwwiInnograph.com. 


ISA Pressure Cooker 
Berkualitas dan Hemat Bahan Bakar 


ISA Pressure Cooker hadir 
di Indonesia sejak 1987 
dan telah dipergunakan 
banyak keluarga. Tutup 
yang melengkung tanpa 
karet adalah ciri khas ISA 
Pressure Cooker. Dasar 
alat masak tiga lapis 
dengan tebal 10 mm 
menahan dan meratakan 


panas. ISA Pressure 
Cooker — bermaterial 
stainless steel murni, 


setara dengan kualitas 
alatalat kedokteran se- 
hingga tidak berkarat. Dengan ISA Pressure Cooker Anda akan 
menghemat bahan bakar sampai dengan 70 persen. Untuk memasak 
ketupat, misalnya, Anda hanya butuh 30 menit. Suku cadang terjamin. 
Gratis ongkos kirim untuk Jakarta, Dapatkan hadiah strainer setiap 
pembelian Isa Econo. (“/NOVI 


Informasi lebih lanjut hubungi (021) 5795 0888/3333 0103/3333 0101. Emait: 
siles@panciisa.com. 


untuk pemasangan iklan hubungi 021-5367 9599 ext. 6025/6026 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


